ROZIAN KARNEDI DISERTASI 


'. KETUA dent au NX 
' . sarbijah Ist at 
». Ss Or | da 1. Tara p 8 rt if 


#0terta2 - K H | s Lea. 
— PENA TOMAN 


"PENGGUNAAN HADIS DALAM DISKUSI” 
““eed NMASALAH KEAGAMAAN: 
DI INDONESIA PERTENGAHAN ABAD XX 


Ia Studi Terhadap Pemikiran Hadis Ahmad Hassan dan' Siradjuddin Abbas)” 


Me 'jak an NX 


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 


SUNAN KALIJUGU 


YOGYAKARTA — INDONESIA 


Perdebatan Penggunaan dan 
Pemahaman Hadis di Indonesia 


Studi terhadap Pemikiran Hadis 
Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas 


Sanksi Pelanggaran Pasal 113 
Undang-undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 


Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara 
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau 
pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang 
Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan 
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang 
Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, hutuf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan 
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang 
dilakukan dalam bentauk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 
10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat 
miliar rupiah). 


Perdebatan Penggunaan dan 


Pemahaman Hadis Di Indonesia 
(Studi Terhadap Pemikiran 
Hadis Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas) 


Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


G v 
AMERTA 
MEDIA 


Perdebatan Penggunaan dan 


Pemahaman Hadis Di Indonesia 
(Studi Terhadap Pemikiran 
Hadis Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas) 


Diterbitkan pertama kali oleh CV Amerta Media 
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang A// Rights Reserved 
Hak penerbitan pada Penerbit Amerta Media 
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini 
tanpa seizin tertulis dari Penerbit 


Anggota IKAPI 
Cetakan Pertama : Maret 2021 
21 cm x 29,7 cm 
ISBN: 
978-623-6105-18-4 


Penulis : 
Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Editor : 
Ratna Dhahita 


Desain Cover : 
Adji Azizurrachman 


Tata Letak : 
Ladifa Nanda 


Diterbitkan Oleh : 
CV. Amerta Media 


NIB. 0220002381476 


Jl. Raya Sidakangen, RT 001 RW 003, Kel, Kebanggan, Kec. Sumbang, 
Banyumas 53183, Jawa Tengah. Telp. 081-356-3333-24 
Email: mediaamerta(@gmail.com 


Website: www.penerbitbuku.id 
Whatsapp : 081-356-3333-24 


Isi di luar tanggung jawab penerbit Amerta Media 


KATA PENGANTAR 


Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis sampaikan kehadirat 
Allah Swt. Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan karunia- 
Nya sehingga buku ini bisa diterbitkan. Buku yang ada di hadapan pembaca 
ini pada awalnya merupakan disertasi penulis ketika “»yan#?” di UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta. Buku ini membicarakan perdebatan penggunaan dan 
pemahaman hadis dalam diskusi masalah keagamaan di Indonesia 
pertengahan abad XX. Kajian ini menurut hemat penulis sangat penting 
dilakukan karena kajian hadis tidak hanya berupa kritik sanad, matan dan 
metode pemahaman, tetapi perlu ditelusuri pemikiran para tokoh dalam 
menggunakan dan memahami hadis tersebut. Di samping itu kajian ini dirasa 
penting karena mengungkap pemikiran hadis ulama Nusantara sehingga 
menjadi sumbangan berharga dalam studi hadis di Indonesia. 

Secara spesifik buku ini mengkaji perbedaan dan perdebatan Ahmad 
Hassan dan Siradjuddin Abbas dalam penggunaan dan pemahaman hadis. 
Tidak hanya itu buku ini juga mengungkap implikasi pemikiran keagamaan di 
Indonesia pasca perdebatan kedua tokoh tersebut. Berdasarkan teori sejarah 
pemikiran (Lhe history of idea) dan teori relasionisme sosiologi pengetahuan, 
penulis sampai kepada kesimpulan bahwa terjadinya perdebatan antara 
Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas dalam penggunaan dan pemahaman 
hadis yang tidak hanya disebabkan karena perbedaan metode, tetapi juga 
perbedaan genesis pemahaman dan kondisi sosiologis masyarakat Muslim 
Indonesia pada pertengahan abad XX. 

Dari hasil penelitian tersebut penulis merekomendasikan perlunya 
menggunakan metode analisis wacana kritis (Critical Discourse Analiysis) 
pendekatan sejarah (Historical Aproach) dalam memahami teks/wacana 
pemahaman hadis seorang tokoh. Karena itu sekali lagi buku ini penting 
untuk dibaca. Selesainya penelitian dan penulisan karya ini tentu saja tidak 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--v 


lepas dari dorongan dan bantuan banyak pihak. Untuk itu, dalam kesempatan 
ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu 
proses penulisan dan penerbitan buku ini. 

Secara simbolis ucapan terima kasih yang tidak terhingga penulis 
sampaikan kepada Prof. Dr. H. Dudung Abdurahman, M.Hum. dan Dr. H. 
Muh. Alfatih Suryadilaga, M.Ag (Alm) selaku promotor dan inspirator 
penulis yang dengan ramah, sabar, dalam memberikan arahan, bimbingan, 
dan motivasi kepada penulis sehingga penelitian ini bisa diselesaikan dengan 
baik. Tidak lupa penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada 
Prof. Dr. H. Suryadi, M.Ag. (Alm) pengampu mata kuliah Tema-Tema 
Pokok Al-guran dan Hadits, Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, M.A. pengampu 
mata kuliah Hermeneutika Al-gur'an dan Hadis yang pencerahannya banyak 
penulis terapkan dalam penulisan disertasi. 

Terima kasih juga kepada para penguji disertasi, Bapak Prof. Dr. H. 
Machasin, MA., Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd., Prof. Dr. H. Muhammad 
Chirzin, M.Ag., Dr. Abdul Haris, M.Ag. yang telah memberikan banyak 
saran, masukan, dan bimbingan demi kesempurnaan penulisan disertasi ini. 
Tidak lupa juga penulis memberikan ucapan terima kasih kepada Prof. 
Noorhaidi, S.Ag., MA., M.Phil., Ph.D. selaku Direktur Pascasarjana, Dr. 
Moch. Nur Ichwan, MA. selaku wakil direktur Pascasarjana, Ahmad Rafig, 
S.Ag., MA., Ph.D. selaku ketua Program Studi Pascasarjana S3 dan jajaran 
staf administrasi serta karyawan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. 

Terima kasih juga kepada para sponsor, motivator dan stakeholder 
ketika penulis menyelesaikan disertasi ini, Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin M., 
M.Ag., MH. selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberi kesempatan 
kepada penulis untuk mengikuti program Doktoral di UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta. Bapak Dr. Ir. H. Imron Rosyadi, MM. (Wakil Ketua DPRD 
Provinsi Bengkulu, mantan Bupati Bengkulu Utara), H. Ahmad Kanedi, SH., 
MH.(Anggota DPD RI Dapil Bengkulu), Dr. Anzori Tawakal, ST., M.SI. 
(Ka.Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Prov. 
Bengkulu), Dr. Agus Hariyanto, SE, MM. (Kadis Diknas Bengkulu Utara), 
Drs. H. Noerfuady HM, SH., MH., dr.H. Abul Khair, Sp.A., H. Irawan, SH., 
Drs. H. Suprianto, H. Rochmat, H. Basri Muhammad yang telah mendukung, 
mendoakan dan memberi motivasi kepada penulis sehingga disertasi ini bisa 
diselesaikan dengan baik dan sempurna. Secara khusus Penulis juga 
mengucapkan terimakasih kepada Bapak Edi Purnawan, Afrizani, SH., MH., 
dr. H. Syafriadi, MM. yang telah memotivasi, mensupport dan memfasilitasi 
penerbitan buku ini. 


vi--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Penulis mengucapkan terima kasih dan lantunan doa kepada orang tua 
penulis Ayahanda Tarmizi (Alm), Ibunda Asmi, Ayahanda Abdul Kahar, 
Ibunda Kartini, adik-adik dan keluarga besar Pasar Tebat Bengkulu Utara dan 
Rigangan Padang Guci yang selalu mendukung memberikan support dan 
mendoakan penulis sehingga disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik. 
Terima kasih juga penulis sampaikan kepada istri tercinta Musfirawati, M.Pd., 
yang selalu setia mendampingi penulis baik dalam suka maupun duka. 

Terima kasih juga kepada enam orang anakku tersayang (Muhammad 
Rosikhan Rozi, Muhammad Rusydan Rozi, Azka Nadhirah Rozi, Muhammad 
Rifgon Rozi, Muhammad Raihan Rozi, Muhammad Rofig Rozi) yang telah 
penulis “rampok” sebagian waktu dan hak-hak mereka demi terselesainya 
studi dan disertasi ini. Juga tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih 
kepada Dr. Muhammad Sukrianto, M. Pd. yang sering berdiskusi dan 
memberi motivasi kepada penulis. 

Kepada pihak penerbit CV Amerta Media yang telah berkenan 
menerbitkan naskah disertasi ini terutama kepada Mbak Hanna dan tim yang 
telah membantu proses penerbitan buku ini penulis sampaikan banyak terima 
kasih. Untuk mereka semua penulis hanya bisa melantunkan doa dan al- 
Jatihah semoga jasa dan kebaikan mereka mendapat balasan terbaik dari 
Allah. Jagakumullah khayr al-jaga', Aamiin. 

Akhirnya, penulis berharap semoga karya ini dapat memberikan 
kontribusi berupa sumbangan ide dan pemikiran baik yang bersifat akademis 
bagi masyarakat akademik khususnya, maupun bersifat praktis bagi 
masyarakat luas. Terlepas dari kekurangan yang berserakan disana-sini, 
penulis secara terbuka menerima segala kritikan agar karya ini bisa lebih baik. 


Wallahu 'Alam BisSawab. 


Bengkulu, 10 Februari 2021 
Penulis, 


Ha 


Rozian Karnedi 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--vii 


REKONSTRUKSI SEJARAH PEMIKIRAN ISLAM: 


Sebuah Pengantar 
Prof. Dr. Dudung Abdurahman, M.Hum 
Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Telah menjadi pendapat umum, khususnya di kalangan sejarawan, 
bahwa hakikat sejarah adalah penulisan kembali (4he history is rewritten). Hal ini 
berarti sejarah itu ada karena selalu ada penulisan ulang terhadap peristiwa- 
peristiwa masa lampau. Penulisan dimaksud tidaklah hanya mengulang hasil- 
hasil pengkisahan yang ada, melainkan diharapkan adanya penafsiran baru 
yang didukung analisis serta fakta-fakta sejarah yang lebih kredibel. Sementara 
itu, penafsiran sejarah-sejarah memang akan bisa beragam, tergantung kepada 
perspektif ataupun pendekatan yang dikembangkan oleh penulis sejarah. 
Dalam hal ini, pandangan kritis sejarawan merupakan modal utama yang 
penting dikembangkan menuju kepada pencapaian penulisan sajarah yang 
kritis dan objektif. Salah satu upaya-upaya yang mesti diperhatikan oleh 
sejarawan dalam mengembangkan penulisannya adalah berdasarkan 
metodologi yang bersifat multidimensional serta integratif antara sejarah dan 
ilmu-ilmu lain. 

Sebagaimana disajikan dalam buku ini, secara garis besar bidang sejarah 
yang ditulis di sini mengenai Sejarah Pemikiran Islam. Bidang sejarah ini 
dilihat dari perspektif ilmu sejarah sendiri, ialah pengetahuan yang tersusun 
dari serangkaian fakta masa lampau dari pengalaman dan pemikiran umat 
Islam, khususnya gagasan-gagasan para tokoh muslim. Namun dilihat dari 
kedudukan sejarah tersebut sebagai pengetahuan tentang masyarakat muslim, 
maka bidang sejarah pemikiran juga pada dasarnya sejajar dengan bidang 
sejarah lain seperti sosial, budaya, politik, ekonomi, dan sebagainya, sehingga 
pengkajian terhadap bidang sejarah pemikiran juga tetap memperhatikan 
segi-segi sinkronik sekaligus secara diakronik terhadap dinamika pemikiran 
yang berkembang pada masa tertentu. 

Sehubungan dengan fakta-fakta sejarah pemikiran, secara metodologis 
ia termasuk dalam kategori mentifact (fakta kejiwaan), yang dibedakan dari dua 
fakta sejarah lainnya, yaitu artifact (fakta fisik atau benda) dan socifact (fakta 
tentang hubungan sosial). Karena itu, sejarah pemikiran menyangkut semua 
fakta yang terjadi dalam jiwa, pikiran, atau kesadaran manusia. Ini semua 
adalah prinsip hidup utama atau realitas primer atas segala sesuatu yang 
diciptakan oleh manusia, yakni segala bentuk kebudayaannya (Kartodirdjo, 
1982: 176). Semua fakta sejarah pemikiran bersumber pada ekspresi mental 


viii--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


berupa pikiran, ide, kepercayaan, angan-angan, dan segala macam unsur 
kesadaran. Berdasarkan perspektif ini sangatlah jelas bahwa mentifact dalam 
segala bentuk dan perkembangannya adalah objek studi sejarah pemikiran. 

Salah satu aspek yang menarik dalam sejarah pemikiran adalah dialektika 
yang terjadi antara ideologi dan penghayatan oleh penganutnya. Demikian hal 
yang sangat menarik adalah pelacakan atas hubungan kontekstual antara 
pemikiran-pemikiran dengan lokasi sosial penggagas serta pendukungnya. 
Bagaimana formasi suatu ide atau ideologi ditentukan dan dipengaruhi oleh 
faktor sosiologi para aktor atau tokoh pemikir. Struktur pikiran dan strukur 
kesadaran pada umumnya perlu dipahami dalam hubungan dengan latar 
belakang sosio-kultural di mana pemikir itu hidup, sebagaimana secara khusus 
biasa dipelajari dalam soiologi pengetahuan. Sebab sejarah pemikiran secara 
kontekstual tidak mempunyai pertumbuhan sendiri, melainkan sambung 
menyambung antara kehidupan nyata dan ide-ide. 

Pemahaman lebih khusus tentang karakteristik “Sejarah Pemikian 
Islam”, secara definitif dapat diartikan dan dicirikan sebagai ide atau ideologi 
Islam dalam perspektif sejarah. Cakupan serta lingkup kajian sejarah ini 
sangatlah luas, karena Islam sebagai sistem keyakinan dan kepercayaan serta 
aturan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan 
sesama manusia, dan manusia dengan lingkungan, keseluruhannya tercermin 
dalam sejarah dan kehidupan umat Islam. Cakupan pembahasan pemikiran ini 
secara garis besar dapat dilihat dari tiga aspek sejarah Islam berikut ini. 
Pertama, kemajuan dan tingkat kecerdasan akal yang dihasilkan dalam periode- 
periode kekuasan Islam, mulai dari periode Nabi Muhammad saw. sampai 
perkembangan Islam sekarang, kedua, hasil-hasil yang dicapai oleh umat Islam 
dalam lapangan kesusastraan, ilmu pengetahuan, dan kesenian, ketiga, 
kemajuan politik atau kekuasaan Islam yang berperanan melindungi 
pandangan hidup Islam terutama dalam hubungannya dengan ibadat-ibadat, 
penggunaan bahasa, dan kebiasaan hidup bermasyarakat (Sardar, 1986: 11). 

Proses rekonstruksi sejarah pemikiran Islam, cukup dipermudah dengan 
adanya dokumentasi berbagai mentifact. Fakta-fakta historis yang diwariskan 
para sejarawan terdahulu berperan dalam pembentukan sejarah pemikiran, 
bahkan fakta sejarah yang dianggap berasal dari warisan masa lalu sangatlah 
luas cakupannya, yaitu terdapat pada sumber-sumber arkeologis, ekologis, 
ilmiah, etnografis dan visual. Masing-masing sumber itu pun menyangkut 
struktur atau situs-situs yang erat hubungannya dengan pemikiran sosial, 
politik, ekonomi, dan budaya dari suatu masyarakat Islam, sebagaimana 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--ix 


sumber-sumber itu juga memberikan sumbangan pada pemahaman, evaluasi 
dan apresiasi berkenaan dengan gaya hidup, pemikiran, dan keyakinan. 

Sebagaimana disajikan dalam buku ini, sejarah pemikiran dimaksud 
adalah dalam konteks kebangkitan umat Islam di Indonesia sejak permulaan 
abad ke-20. Pada masa ini ditandai munculnya gerakan-gerakan pembaruan 
Islam, bersamaan dengan lahirnya kesadaran nasional berwujud pergerakan 
kebangsaan, dan berjalan seiring dengan cita-cita bangsa Indonesia untuk 
memperoleh kemerdekaan dari belenggu penjajahan. Bagi umat Islam, usaha- 
usaha untuk mewujudkan cita-cita itu ditempuh dalam organisasi-organiasi 
Islam dengan corak pemikiran dan pola gerakan yang berbeda-beda. Masing- 
masing ditentukan oleh lingkungan kedaerahan, pengaruh kepribadian tokoh- 
tokoh dan tantangan yang dihadapi baik di dalam maupun dari luar 
lingkungan masyarakat Islam. Kecenderungan sejarah tersebut, antara lain 
dapat dilihat dari gerakan pembaruan yang dilancarkan oleh Persatuan Islam 
(PERSIS) sebagai organisasi pembaru yang lahir di Bandung Jawa Barat dan 
Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) yang lahir di Bukittinggi Sumatera 
Barat, dengan tokohnya yang masyhur dari masing-masing organisasi 
keagamaan tersebut dijelaskan dalam buku ini, yaitu Ahmad Hassan dan 
Siradjuddin Abbas. 

Tentang tokoh Ahmad Hassan, seperti disebutkan oleh Federspiel 
adalah “Guru Utama” dalam Persatuan Islam (PERSIS). Pendapat ini 
beralasan bahwa, pemikiran-pemikiran keislaman PERSIS identik dengan 
pembahasan tentang pemikiran Ahmad Hassan, tetapi juga analisis terhadap 
pengaruh pemikiran tokoh ini tercermin dalam pola-pola pemikiran serta 
gerakan organisasi tersebut. Ahmad Hassan telah menunjukkan kontribusinya 
melalui Persis dalam arus perubahan dan pembaruan Islam di Indonesia pada 
abad keduapuluh. Demikian halnya dengan Siradjuddin Abbas, ia adalah 
tokoh yang sangat produktif dari kalangan tradisionalis. Pemikiran-pemikiran 
keagamaan Siradjuddin Abbas identik dengan pemikiran keagamaan PERTI. 
Sebagaimana menurut Deliar Noer Perti sangat bergantung dengan 
Siradjuddin Abbas. Pendapat tersebut menggambarkan bahwa pemikiran 
keagamaan Siradjuddin Abbas tercermin dalam pola-pola pemikiran serta 
gerakan organisasi PERTI. Siradjuddin Abbas telah menunjukkan 
kontribusinya sebagai benteng pertahanan paham keagamaan kaum 
tradisionalis melalui organisasi PERTI yang dipimpinnya. Kedua tokoh 
tersebut mengarahkan masyarakat Islam pada umumnya kepada cara mereka 
memahami ajaran Islam dan mengatur kehidupan berdasarkan dua sumber 
utama, Alguran dan Hadis. Mereka juga dikenal tegas dalam menentukan 


x--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


sikap terhadap kebudayaan Indonesia, kebudayaan Barat dan pemikiran serta 
praktek-praktek Islam di negeri ini. 

Buku Rozian Karnedi yang berada di tangan pembaca ini, awalnya 
merupakan disertasi yang saya bimbing ketika penulisnya kuliah di 
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Buku ini dapat dikatakan 
termasuk pada kategori sejarah intelektual, khususnya dalam sejarah 
pemikiran Islam, sebagaimana dipaparkan di atas. Dalam penulisannya, selain 
telah dilakukan berdasarkan prosedur penelitian sejarah yang jelas, juga buku 
ini secara metodologi menggunakan pendekatan biographywal yang integratif 
dengan pendekatan ilmu sosial, khususnya antropologi dan sosiologi yang 
dikembangkan dalam analisis sejarah pemikiran dimaksud. 

Buku ini secara khusus menganalisis perdebatan Ahmad Hassan dan 
Siradjuddin Abbas terkait penggunaan dan pemahaman hadis. Buku ini 
penting dibaca, karena banyak hal menarik yang didapatkan berupa temuan 
penelitian antara lain: perdebatan atau teks pemikiran hadis Ahmad Hassan 
dan Siradjuddin Abbas sangat terkait dengan sosio-historis masyarakat 
muslim Indonesia pada pertengahan abad keduapuluh. Teks atau pemahaman 
hadis Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas bersifat sektarian. Penggunaan 
dan pemahaman dalil hadis tidak netral, syarat dengan kepentingan untuk 
mendukung ideologi kelompok masing-masing. 

Dr. Rozian Kenedi telah mendeskripsikan biografi kedua tokoh secara 
lengkap. Analisis terhadap perbedaan pemikiran keagamaan, faktor-faktor 
yang mempengaruhi perdebatan serta implikasi dari perdebatan kedua tokoh 
tersebut telah dilakukan secara kritis dengan tetap memperhatikan konteks 
historis, realita sosial dan budaya. Akhirnya, saya menyambut baik dan 
mengucapkan selamat atas terbitnya buku ini, semoga buku ini dapat 
dijadikan bacaan utama, khususnya bagi para peminat kajian studi Islam di 
Indonesia. Selamat membaca. 


Yogyakarta, 20 Februari 2021 


r 
Prof. Dr. Dudung Abdurahman, M.Hum 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--xi 


DAFTAR ISI 


HALAMAN. JUDUL aa enakan nan EN NI i 
TENTANG: BUKU aa na na iv 
KA TAPE NGANTAR ena ES v 
PENGANTAR PROF. DUDUNG ABDURAHMAN, M.HUM...... viii 
DA TARI Eee NN us BB mua xii 
BAB1 

Pengantar mann mena kean l h anbaaanaaiaana 1 
BAB 2 

Biografi Intelektual Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas................. 13 
BAB 3 

Perbedaan Paham Keagamaan dan Penggunaan Hadis 

Ahmad Hassan:dan Siradjuddit Abbas-o.ooo.ocomo aman 59 
BAB 4 


Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Perbedaan 
Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas dalam 


Pengganaan: dan Pemaharnan: Hadis masesesiusaaks ana 149 
BAB 5 

Implikasi Pemikiran Keagamaan Pasca Perdebatan 

Ahmad Hassan dan: Siradjuddin Abbas dansnesnnnakdeaha anak 221 
BAB 6 

Penutup se sera aan 251 
BAMPIRANLAMPIRAN.2eseisba samakan sam 256 
DAFTAR PUSTAKA en naeaaaaaaia 295 
PROFIL: PENULIS Mentan BNN BN BSN ANA 306 


xii--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


BAB1 


PENGANTAR 


TG 


ada permulaan abad ke-20 Masehi, lembar sejarah sosial umat 
Islam Indonesia diwarnai oleh suasana konflik atau pertentangan 
paham keagamaan antara Kaum Tua dan Kaum Muda.' Para 
tokoh masing-masing kelompok membuat perkumpulan berupa 
organisasi Yam 'iyyah) untuk mengembangkan, dan 
mempertahankan corak paham keagamaan. 

Kaum Muda mendirikan organisasi Jami'atul Khair pada tahun 1903, 
kemudian diikuti secara berturut-turut oleh Sarekat Dagang Islam (SDI) pada 
tahun 1905, yang pada tanggal 10 September 1912 berubah nama menjadi 


Istilah ini antara lain digunakan oleh Hamka, Deliar Noer, Syafig A. Mughni dan Azyumardi Azra 
dalam membahas sosio historis Islam Indonesia Abad XX. Menurut Azyumardi Azra, Kaum Muda 
adalah sebutan untuk Kaum Pembaharu yang juga dikenal dengan istilah Kaum 4/-Manar, sedangkan 
Kaum Tua adalah kelompok pendukung Islam yang mapan dan tradisional. Lihat Azyumardi Azra, 
Jaringan Global dan Lokal Islam Nusantara (Bandung: Mizan, t.t.), 187. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa parameter penyebutan istilah Kaum Tua dan Kaum Muda bukanlah terletak pada 
usia seseorang, akan tetapi terletak pada sikap dan penerimaan terhadap purifikasi Islam. Umat Islam 
yang menerima purifikasi Islam disebut Kaum Muda (reformis), sedangkan yang tidak sependapat 
dengan agenda purifikasi Islam disebut Kaum Tua. Pembahasan lebih lanjut terkait teori Kaum Tua dan 
Kaum Muda dibahas pada bab 2 dari disertasi ini. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--1 


Sarekat Islam (SI), Muhammadiyah pada tahun 1912, Al-Irsyad pada tahun 
1914, dan Persatuan Islam (PERSIS) pada tahun 1923.” Kaum Tua di Jawa 
mendirikan Nahdlatul Ulama (1926), sedangkan di Sumatera berdiri Persatuan 
Tarbiyah Islamiyah (PERTI) di Bukittinggi (1928), Al-Jam?atul Washliyah di 
Medan (1930). Sementara Kaum Tua di Kalimantan mendirikan Normal 
Islam di Amuntai (1938), di Sulawesi berdiri As'adiyah di Sengkang (1931), 
dan yang terakhir berdiri adalah Nahdlatul Wathan di Lombok Nusa 
Tenggara Barat (1953)." Organisasi-organisasi tersebut telah menjadi sarana 
kontestasi” atau perebutan klaim kebenaran dan penyebaran paham 
keagamaan antara Kaum Tua dan Kaum Muda mulai dari awal sampai 
pertengahan abad ke-20 Masehi. 

Wacana yang diperdebatkan banyak berhubungan dengan persoalan- 
persoalan akidah, fikih, dan tradisi keagamaan seperti masalah melafazkan 
usalli, berdiri ketika membaca maulid Nabi, masalah sunah, bidah, ijtihad, 
itiba, dan taklid.' Menurut Syafig Mughni', arena kontestasi (tempat 
terjadinya pertentangan dan perdebatan) tersebut secara sengit terjadi di 
Sumatera Barat dan kota Surabaya Jawa Timur. 


“Rafid Abbas, Ijtihad Persatuan Islam: Telaah Atas Produk Ijtihad PERSIS 1996-2009 (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2013), 25. Lihat juga: Uyun Kamiluddin, Menyorot litibad PERSIS (Bandung: Tafakur, 
2006), 63. 

"Dani Muhtada, Paradigma Hukum Persatuan Tarbiyah Islamiyah, diakses hari Jumat tanggal 19 


Oktober 2018. https://www.islamcendekia.com/2014/01 /paradigma-hukum-persatuan-tarbiyatul- 
islamiyah-analisis-pemikiran-hukum-siradjuddin-abbas.html. 


“Siradjuddin Abbas, Sejarah dan Keagungan Madzghab Syafi'i, cet. ke-6 (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 
1994), 294. 

'Kontestasi secara bahasa berasal dari kata kontes yang berarti perlombaan, persaingan, atau 
pertarungan. Lihat Petter Salim dan Yenni Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta: Modern 
English Press, 1991), 767. Menurut analisa Abdul Salam, munculnya organisasi reformis di Indonesia 
adalah sebagairespon penerimaan terhadap ide-ide pembaharuan dari Timur Tengah, sedangkan 
munculnya organisasi tradisionalis adalah sebagairespon penolakan terhadap paham keagamaan 
kelompok modernis. Lihat Abd. Salam, “Sejarah dan Dinamika Sosial Figih Reformis dan Figih 
Tradisionalis di Indonesia”, Is/amica 4, no. 1 (September 2009): 49-54. Dengan demikian yang penulis 
maksud dengan kontestasi adalah kedua kelompok ini saling berebut pengaruh dan mengklaim bahwa 
paham keagamaan merekalah yang benar, kemudian mengembangkan dan mempertahankan paham 
keagamaan melalui sarana organisasi dengan membentuk lembaga pendidikan, dakwah dengan lisan 
(debat) dan tulisan (buku atau majalah) dan lain-lain. 


SAlaidin Koto, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Sejarah, Paham Keagamaan, dan Pemikiran Politik 1945-1970 


(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 22. 
'Syafig A. Mughni, Hassan Bandung Pemikir Islam Radikal (Surabaya: Bina Ilmu, 1994), 5-7. 


2--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Salah satu organisasi Kaum Muda (reformis) yang dalam pergerakannya 
lebih fokus pada pemurnian paham keagamaan adalah Persatuan Islam 
(PERSIS).” Sedangkan organisasi Kaum 'Tua (tradisionalis) yang 
pergerakannya lebih fokus pada upaya-upaya mempertahankan paham 
keagamaan adalah Persatuan Tarbiyah Islamiah (PERTI).” Kedua organisasi 
ini baru mengalami kemajuan setelah bergabungnya dua orang ulama 
Nusantara yang kemudian menjadi tokoh sentral. Tokoh yang pertama adalah 
Ahmad Hassan yang bergabung ke PERSIS pada tahun 1926," sedangkan 
tokoh yang kedua adalah Siradjuddin Abbas yang menurut Sanusi Latif" 
bergabung ke PERTI pada tahun 1933. 

Organisasi PERSIS dan PERTI sama-sama mendapat “suntikan darah 
segar” dengan masuk atau bergabungnya dua orang ulama tersebut. Menurut 
Deliar Noer, PERSIS sangat beruntung memiliki Ahmad Hassan sebagai guru 
utama organisasi ini” sehingga PERSIS semakin eksis berkembang pesat, 
terkenal dan berkat usaha Ahmad Hassan PERSIS memiliki lembaga 
pendidikan." Masih menurut Deliar Noer," Siradjuddin Abbas selalu terpilih 
sebagai ketua PERTI mulai dari sebelum dan sesudah kemerdekaan sampai 
berakhirnya Orde Lama. Pada masa kepemimpinan Siradjuddin Abbas 
perkembangan PERTI sangat pesat, dan dalam operasionalnya organisasi ini 
sangat bergantung dengan Siradjuddin Abbas dan keluarganya. 

Pernyataan Deliar Noer di atas memberikan gambaran bahwa pemikiran 
keagamaan PERSIS pada pertengahan abad XX dapat dilihat langsung dari 
berbagai karya Ahmad Hassan,” karena antara paham keagamaan Ahmad 


"Organisasi PERSIS didirikan di Bandung oleh H. Zam-zam dan Muhammad Yunus tanggal 12 
September 1923. Semboyan PERSIS adalah kembali kepada Al-Guran dan hadis, membersihkan Islam 
dari segala bidah, khurafat, dan syirik. PERSIS melakukan pemurnian dalam akidah, ibadah dan 
mu'amalah. Usaha yang dilakukan oleh PERSIS dalam hal ini adalah menyebarkan dan menyiarkan 
paham yang hanya berdasar kepada Al-Our'an dan hadis. Lihat: Abbas, Jitihad Persatuan Islam, 29-32 dan 
35-36. 

"Organisasi ini didirikan oleh KH. Sulaiman Arrasuli dan para ulama Kaum Tua lainnya pada 
tanggal 5 Mei 1928 di Candung Bukittinggi Sumatera Barat. Dalam paham keagamaan, PERTI mengikat 
diri dengan paham Ahlussunnah Waljamaah teologi Asy'ariyah, dan fikih mazhab Syafi'i. Lebih lanjut 
lihat, Koto, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, 205. Lihat juga: Abbas, Sejarah dan Keagungan, 295-296. 

"Nor Huda, Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam Indonesia (Yogyakarta: Arruz Media 
Group, 2007), 110. 

“Sanusi Latif, Ulama Sumatera Barat (Padang: IAIN Imam Bonjol Press, t.t.), 157. 

“Deliar Noor, Gerakan Modern Islam di Indonesia (Jakarta: LP3 ES, 1990), 97. 

5Huda, Islam Nusantara, 110. 

MDeliar Noer, Partai-Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965 (Jakarta: PT. 'Temprint, 1987), 75. 

"Lahir di Singapura tahun 1887, wafat di Bangil pada tahun 1958. Lihat: Tim Penyusun, Ensiklopedi 
Hukum Islam (Jakarta: Vaan Hoeve, 1996), 532. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--3 


Hassan dan PERSIS sangat identik dan kesesuaiannya berlaku konsisten." 
Hal yang sama juga terjadi dengan PERTI, untuk mengetahui pemikiran 
keagamaan organisasi ini pada pertengahan abad XX dapat dilihat langsung 
pada pemikiran Siradjuddin Abbas" dalam berbagai karyanya. Dengan 
demikian, Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas merupakan pelaksana atau 
“corong” perdebatan Kaum Tua dan Kaum Muda melalui organisasi PERSIS 
dan PERTI. Ahmad Hassan mengkritisi paham keagamaan Kaum Tua, 
sedangkan Siradjuddin Abbas mempertahankan paham keagamaan Kaum 
Tua dan menolak paham keagamaan Kaum Muda. 

Berdasarkan fakta historis di atas, penulis membagi istilah Kaum Tua 
dan Kaum Muda menjadi dua periode. Pertama, a-muharrik al-awwal (Kaum 
Muda dan Kaum Tua periode awal) yakni antara tahun 1903-1930. Kedua, al- 
muharrik aS-Sani (Kaum Tua dan Kaum Muda periode kedua), yakni sekitar 
tahun 1930-1970 (masa Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas) yang penulis 
istilahkan dengan pertengahan abad dua puluh. Pada masa ini, perbedaan 
Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas dalam paham keagamaan menjelma 
dalam bentuk perdebatan dalam karya-karya mereka. Kedua ulama ini tidak 
hanya berdebat dalam klaim kebenaran paham keagamaan, akan tetapi juga 
melakukan strategi penyebaran paham keagamaan itu sendiri. Ahmad Hassan 
dan Siradjuddin Abbas melakukan langkah-langkah untuk mengembangkan 
dan mempertahankan paham keagamaan masing-masing. Langkah-langkah 
yang dilakukan tersebut antara lain membentuk dan memperkuat lembaga 
pendidikan, berdakwah baik dengan lisan maupun tulisan (majalah, buku). 

Perdebatan Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas juga terjadi dalam 
penilaian terhadap tradisi keagamaan. Ahmad Hassan mengkritisi tradisi 
Kaum Tua atau orang-orang mazhab Syafi'i." Menurut Ahmad Hassan, 
tradisi seperti barzanji, giyam atau berdiri ketika membaca Maulid Nabi, talkin, 
hadiah pahala, dan lain-lain adalah bid'ah dan tidak bersumber dari hadis, 
karenanya harus ditinggalkan.” Sementara, Siradjuddin Abbas berpendapat 
sebaliknya, bahwa tradisi-tradisi tersebut adalah sunah, dan bukan bid'ah. 


“Ramli Abdul Wahid, Sejarah Pengkajian Hadis di Indonesia (Medan: IAIN Press, 2016), 47. Lihat 
juga: Abbas, litihad Persatuan Islam, 14. 

“Lahir di Bengkawas Bukittinggi Sumatera Barat pada tahun 1905, wafat di Jakarta 05 Agustus 
1980. Lihat Muhammad Bibit Suprapto, Ensiklopedi Ulama Nusantara (Jakarta: Gelegar Media Indonesia, 
2009), 710-714. 

“Dalam berbagai karyanya Ahmad Hassan menyebut Kaum Tua dengan istilah orang-orang 
mazhab Syafi'i. Lihat misalnya: Ahmad Hassan, Soa/ Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama, cet. ke-15, 
vol. 3 (Bandung: CV Diponegoro, 2007), 817. 

" Abbas, Iitihad Persatuan Islam, 47. Lihat juga: Soal Jawab, vol. 1, 371-372. 


4--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Karena itu, Abbas mempertahankannya." Perbedaan tentang terminologi 
bid'ah inilah sebenarnya yang membelah umat Islam di Indonesia menjadi 
Kaum Tua dan Kaum Muda dari awal sampai pertengahan abad XX. 

Perdebatan Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas dalam paham dan 
tradisi keagamaan, secara tidak langsung merembes kepada perbedaan dan 
perdebatan dalam penggunaan hadis (berhujah dengan hadis), baik dari aspek 
keabsahan dalil hadis maupun aspek pemahaman. Kedua ulama ini dalam 
berbagai karyanya sangat banyak menggunakan hadis untuk melegitimasi 
paham keagamaan masing-masing, dan keduanya selalu berbeda dalam 
pemahaman walaupun terhadap materi hadis yang sama. 

Pergeseran perdebatan antara Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas 
yang bermula dari perdebatan dalam paham keagamaan menjadi perdebatan 
dalam penggunaan hadis, hal ini dapat dimaklumi dengan dua alasan: Pertama, 
faktor utama yang menyebabkan perbedaan antara Kaum Tua dan Kaum 
Muda adalah perbedaan dalam memahami konsep sunah dan bid'ah 
sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Kedua, hadis adalah dalil 
rinci yang secara kuantitas jumlahnya sangat banyak sehingga sangat praktis 
digunakan untuk melegitimasi paham keagamaan masing-masing. Namun, 
idealnya suatu perbedaan tidak harus berlanjut kepada perdebatan yang saling 
menyalahkan pendapat sepanjang masalah tersebut masih dalam wilayah 
perbedaan pendapat (ajal al-ikhtilaf). Fenomena ini menjadi penting dan 
menarik untuk diteliti lebih lanjut. 

Ditemukan bahwa Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas berbeda 
argumentasi kehujahan ketika menggunakan hadis-hadis tentang hadiah 
pahala, bid'ah, talkin, talafjuz usalli, membatalkan wudu jika menyentuh 
wanita, najis anjing, dan lain-lain. Hal ini terlihat ketika keduanya berbeda 
dalam memahami hadis-hadis tersebut, terlibat adu argumen (saling respons) 
secara tertulis ketika menggunakan, membahas atau mensyarah hadis-hadis 
tersebut dalam masing-masing karya mereka. Seolah-olah mereka ingin 
mengatakan kepada pembaca bahwa pemahaman (argumentasi kehujahan) 
hadis yang mereka rumuskan mengandung kebenaran yang absolut, dan 
pendapat yang menyalahinya merupakan pemahaman yang tidak benar. Hal 
ini tentu menjadi permasalahan akademik, mengapa perbedaan dan 
perdebatan tersebut berbentuk ut) claim dan tidak saling mentoleransi 


pendapat. 


“Siradjuddin Abbas, 40 Masalah Agama, cet, ke-27, vol. 1 (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1997), 199. 
Lihat juga: vol 2, 179, vol. 3, 147. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--5 


Perdebatan tentang otoritas atau kehujahan hadis sebagai sumber ajaran 
Islam, sudah dimulai jauh sebelum Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas. 
Jika dipetakan, paling tidak terdapat dua golongan, Pertama, golongan yang 
menolak otoritas hadis Nabi sebagai ajaran Islam yang dikenal dengan Ingkar 
Sunah. Golongan ini meragukan validitas sunah sebagai ajaran Islam. 
Menurut mereka hanya Al-Guran yang otoritatif dan otentik. Jika dirinci 
golongan ini terbagi kepada, Ingkar Sunah mutlak”, Ingkar Sunah dhad “ 
Ingkar Sunah dhad untuk masalah akidah”. 

Kedua, golongan yang membela otoritas hadis Nabi. Mereka 
berpendapat bahwa sunah menjadi otoritas sebagai sumber hukum Islam. 
Pendapat ini lebih banyak dikuti oleh para ahli hadis dan usul fikih. Hanya 
saja terdapat perbedaan diantara mereka terkait kriteria kesahihan sanad, 
matan, kehujahan hadis daif dan sunah dhad yang menyalahi keumuman ayat 
Al-guran.” 


“Golongan ini pada masa klasik dikenal dengan kaum Rafidah yang ekstrim/gulih mazhab ar- 
Rafidah. Lihat: Abdul Mustagim, Ilmu Ma'inil Hadis (Yogyakarta: Idea Press, 2016), 25. Kemudian 
berkembang pada abad ke 2 Hijrah, pada masa ini terjadi perdebatan antara imam Syafi'i dengan para 
Ingkar Sunah. Setelah melalui perdebatan yang panjang, rasional dan ilmiah para pengingkar sunah 
tersebut tunduk dan menyatakan menerima hadis. Pada masa modern, yang menyambut pemikiran 
Ingkar Sunah tersebut antara lain adalah Taufik Sidgy di Mesir, Ghulam Ahmad Parwez di India dan 
Kassim Ahmad di Malaysia. Lihat: Ali Mustafa Ya'gub, Kritik Hadis (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), 40- 
44, 47-51. Lihat juga: Muhammad Syuhudi Ismail, Hadis Nabi Menurut Pembela, Pengingkar dan Pemalsunya 
(Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 14. 

“Golongan ini hanya menerima hadis mutawatir dan mengingkari kehujahan hadis dhad untuk 
masalah apapun, antara lain yang dikenal mengikuti pendapat ini adalah Kaum Mur'tazilah. Lihat: 
Mustagim, Ilmu Ma'inil Hadis, 25. Hal ini sejalan dengan pendapat Ali Mustafa Yagub bahwa kaum 
Mu'tazilah tidak menolak sunah secara keseluruhan. Mereka hanya menolak sunah-sunah tertentu saja. 
Ya'gub, Kritik Hadis, 43. 

“Argumentasi kelompok ini adalah, hadis dhid berstatus zanni al-wurid, sesuatu yang zanni tidak 
dapat dijadikan dalil untuk yang berkaitan dengan keyakinan. Lihat: Ismail, Hadis Nabi Menurut Pembela, 
87. Antara lain yang termasuk kelompok ini adalah Muhammad “Abduh. Lihat: Mun'im Sirri, Tradisi 
Intelektual Islam (Malang: Madani, 2015), 81-84. Lihat: Ya'gub, Kritik Hadis, 41-48. Penelusuran penulis 
menemukan Mahmud Syaltut juga termasuk kelompok ini. Penolakan “Abduh dan Syaltut terhadap 
hadis dhid dalam masalah akidah dapat dilihat ketika keduanya menafsirkan ayat-ayat tentang wafatnya 
Nabi Isa menyimpulkan bahwa, hadis-hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Isa akan turun merupakan 
hadis dhad yang tidak bisa digunakan dalam akidah atau penerimaan terhadap informasi yang bersifat 
gaib. Lihat: Muhammad Rasyid Rida, Tafsir a-Ourin a-Hakim (al-Manar) (Baitut: Dar al-Kutub al- 
Tlmiyyah, 2005), vol. 3, 260-261. Mahmud Syaltut, a-Fatawa (Kairo: Dar al-Galam, 1966), 62. 

“Terdapat perbedaan para /ugaha' tentang kehujahan hadis dhad yang menyalahi keumuman Al- 
Ouran: 1) Abu Hanifah dan pengikutnya seperti Asy-Syakhasi berpendapat bahwa hadis yang 
menyalahi zahir Al-Guran, menunjukkan bahwa hadis tersebut tidak sahih, mungati' batin, dan tidak 
dapat diamalkan. Alasannya, Al-Gur'an sifatnya gat' sedangkan hadis dhdd sifatnya zanni. Riwayat yang 
zanni tidak memungkinkan untuk men-ta&hsis keumuman Al-Guran atau me-nasakh hukum yang 
terdapat di dalamnya. Karena itu jika terdapat hadis yang menyalahi Al-Gur'an, maka yang digunakan 


6--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Kemudian pada abad modern muncul pendapat para tokoh muslim dan 
orientalis yang berbicara tentang kehujahan dan pemahaman sunah. 
Fazlurrahman (w.1988) misalnya menawarkan pendekatan historis dalam 
pengkajiannya atas hadis,” Abu Rayyah (w. 1970) berpendapat tidak wajib 
menerima hadis dhad untuk dijadikan dalil hukum meskipun berkualitas 
sahih." Pemikiran Abu Rayyah tersebut akhirnya dibantah oleh Muhammad 
Mustafa Azami (w. 2017).” Dari kalangan orientalis muncul tokoh seperti 
Joseph Schacht dengan teori Projecting Back,” walaupun teori tersebut 
dibantah oleh orientalis lain seperti Harald Motzki.” 


adalah Al-Gur'an, bukan hadis. 2) Menurut Imam Syaff'i dan pengikutnya, hadis dhiid dapat digunakan 
bersamaan dengan Al-Guran, men-/a&hsis bahkan menetapkan hukum di luar Al-Gur'an. Bagi Imam 
Syafi'i dan pengikutnya tidak ada hadis (sahih) yang bertentangan dengan Al-Guran. Apabila secara 
ilmu wustalih al-hadis suatu hadis telah memenuhi kriteria kesahihan, maka hadis tersebut dapat 
digunakan. Jika secara lahiriah teks hadis tersebut terlihat bertentangan dengan Al-Gur'an, maka perlu 
dilakukan upaya penyelesaian dalam bentuk takhsis, tagyid, dan nasakh. Lebih lanjut lihat: RifPat Fawzi 
Abd al-Mutallib, Tansig as-Sunah fi al-Oarni as-Sani al-Hijr Usiluhu wa Ittihajuhu (Mesir: Maktabah al- 
Khanjiji, 1981), 289-302. 

“Menurut Fazlurrahman, umat Islam perlu melakukan re-evaluasi dan re-interpretasi atas berbagai 
unsur di dalam hadis sesuai dengan situasi dan kondisi sosial moral sosial yang senantiasa berubah. 
Antara lain yang ditawarkan Rahman adalah pendekatan historis dalam kajian hadis. Bagi Rahman, hadis 
perlu dikembalikan maknanya menjadi sunah yang hidup (/iving Sunah) dengan cara membedakan secara 
detail dan rinci nilai-nilai nyata yang dikandung hadis tersebut dengan memperhatikan latar belakang 
situasionalnya. Langkah re-interpretasi tersebut menurut Rahman ada dua, 1) memahami makna teks 
hadis Nabi sembari memahami latar belakang situasionalnya (asbab al-wuriid makto) dan sebab-sebab 
muncul hadis tersebut (asbab al-wurid mikro). 2) penumbuhan kembali hukumnya, yakni prinsip ide 
moral yang didapat dari hadis tersebut diaplikasikan dan diadaptasikan dalam latar sosiologis kekinian. 
Terlihat di sini Rahman berusaha mengkombinasikan pendekatan historis dan sosiologis. Lihat: 
Fazlurrahman, Membuka Pintu litihad, terj. Anas Mahyuddin (Bandung: Pustaka, 1995), 121-122. Lihat 
juga penelitian yang dilakukan oleh, Saifuddin Zuhri dan Ali Imron, Model-model Penelitian Hadis 
Kontemporer (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2013), 87-88. 

“Abu Rayyah dalam tulisannya menyatakan hanya menerima hadis mutawatir untuk masalah akidah 
dan pokok-pokok ibadah. Adapun untuk selain keduanya, Abu Rayyah berpendapat tidak wajib 
hukumya menerima (bethujah) dengan hadis dhad. Sebagaimana ungkapannya: “bagi orang yang 
mengetahui kesahihan sanad dan matan hadis (dhad) tersebut, dipersilahkan ia mengamalkannya, tetapi 
jangan dijadikan hukum (harus berlaku) secara umum yang harus ditaati secara taklid. Lihat: Mahmud 
Abu Rayyah, Adwa' “Ala al-Sunah al-Muhammadiyah (Kaito: Matb”'ah Dar al-Ta'lif, 1958), 350-351. 

“Muhammad Mustafa Azami membantah argumen para Ingkar Sunah (termasuk pemikiran Abu 
Rayyah) secara panjang lebar dalam karyanya, antara lain Azami berpendapat, larangan mengikuti zan 
yang terdapat dalam Al-Gur'an tidak dapat ditujukan kepada orang-orang yang menerima hadis Nabi. 
Maksud Al-Gur'an tersebut adalah larangan mengikuti zan yang berlawanan dengan kebenaran (al-hag), 
hal ini tidak bisa disamakan dalam menerima dalil hadis. Lebih lanjut lihat: Muhammad Mustafa Azami, 
Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya, terj. Ali Mustafa Yagub (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 59. 

“Projecting Back artinya proyeksi ke belakang, yakni menisbahkan pendapat para ulama abad kedua 
dan ketiga hijrah kepada ulama dan tokoh-tokoh sebelumnya sampai kepada Rasulullah. Melalui teori 
ini Schahcht berasumsi bahwa hadis Nabi tidak berasal darinya. Nabi tidak bersabda dan berbuat 
sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis-hadis tersebut. Hadis sebenarnya merupakan perkataan orang- 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--7 


Dari pengamatan penulis, Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas tidak 
termasuk kelompok yang menolak otoritas sunah sebagai ajaran Islam seperti 
perdebatan di atas, justru kedua ulama ini merupakan pembela sunah sebagai 
otoritas sumber hukum Islam. hal ini terlihat dari keduanya dominan 
menggunakan hadis atau sunah ketika membahas permasalahan keagamaan 
dalam karya-karya mereka, baik sunah mutawatir, dhad, sahih, dan hasan. 
Bahkan dalam pandangan kedua ulama ini sunah merupakan sumber hukum 
kedua setelah Al-Guran. Asumsi penulis mengatakan bahwa kedua ulama ini 
berbeda dalam hal kriteria yang terkait dengan kesahihan sanad, matan, 
kehujahan hadis daif dan perbedaan pemahaman. Hal ini menurut penulis 
perlu diteliti lebih lanjut bagaimana argumentasi Ahmad Hassan dan 
Siradjuddin Abbas ketika berhujah dengan hadis-hadis yang mereka 
perdebatkan pemahamannya, dan bagaimana implikasi perdebatan tersebut 
terhadap pemikiran keagamaan terutama dalam pemikiran hadis pada 
pertengahan abad XX. 

Dari penelusuran yang dilakukan, juga ditemukan bahwa Ahmad 
Hassan dan Siradjuddin Abbas hidup dalam suasana konflik (paham 
keagamaan) pada pertengahan abad XX. Pada masa ini isu taklid dan mazhab 
sedang hangat-hangatnya. Sebelum munculnya tawaran metode kontemporer 
dalam memahami hadis Nabi seperti karya-karya Yusuf al-Yardawi dan 
Muhammad al-Gazali," usaha pemahaman hadis biasanya langsung dipahami 
melalui bantuan kitab syarah klasik yang lebih dominan menggunakan analisis 


orang pada abad pertama atau kedua hijrah yang disandarkan pada para sahabat lalu kepada Rasulullah. 
Penyandaran itu hanya untuk mendapatkan legitimasi sehingga perkataan itu memperoleh sandaran dan 
kekuatan hukum. Lihat: Idri, Hadis dan Orientalis: Perspektif Ulama Hadis dan Orientalis tentang Hadis Nabi 
(Jakarta: Kencana, 2017), 184. 

“Motzki mengusung teori Dating dan Isnad Cum Matan Analysis dalam kajian hadis. Teori ini 
berdasarkan pada asumsi bahwa suatu dokumen sejarah harus tunduk pada model penelitian sejarah. 
Teoeri dating (penanggalan) adalah teori yang digunakan untuk menaksir umur dan asal muasal sebuah 
sumber. Jika dikaitkan denga hadis, teori ini berkaiatan dengan kapan suatu kitab hadis ditulis, jauh dan 
dekat masanya dengan Rasulullah, dan dapat atau tidaknya hadis dalam kitab tersebut 
dipertanggungjawabkan secara historis. Sedangkan teori isnad cum matan analiysis adalah teori 
penanggalan (dating) hadis melalui analisis dan penelaahan jalur-jalur periwayatan (isnad) dengan 
menghimpun dan membandingkan variasi teks hadis (matan) secara bersamaan. Diantara karakteristik 
pendekatan Isnad cum matan analiysis adalah kualitas seorang perawi tidak hanya didasarkan pada 
komentar ulama tentang perawi tersebut (a-jarh wa at-ta'dil) tetapi juga didasarkan pada kaualitas matan 
hadis yang diriwayatkan. Teori yang disusun Motzki ini, berimplikasi kepada tertolaknya teori Joseph 
Schact, jika teori Schacht berkesimpulan bahwa semua hadis adalah palsu, maka bagi Motzki tidak 
demikian, terdapat hadis yang autentik dari Rasulullah. Lebih lanjut lihat penelitian yang dilakukan oleh 
Idri: Hadis dan Orientalis, 219-224. 

“Muhammad al-Gazali menulis buku as-Sunnah an-Nabawiyah Baina Ahl al-Figh wa Ahl al-Hadis pada 
tahun 1989, Yusuf al-Yardawi menulis buku Kaifa Nata 'ammal Ma' al-Sunah a-Nabawiyah tahun 1989. 
Lihat: Suryadi, Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi, (Yogyakarta: Teras, 2008), 33-55. 


8--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


bahasa, bernuansa fikih yang disesuaikan dengan mazhab pengarang dan 
cenderung bercorak tekstualis dalam pemahaman. Penulis berasumsi, besar 
kemungkinan pemahaman hadis mereka diambil dari kitab-kitab syarah 
tersebut. Karena itu penelitian terkait pemahaman hadis kedua ulama ini 
sangat penting dilakukan, karena secara tidak langsung juga meneliti genesis 
pemahaman mereka dan kondisi sosiologis yang mempengaruhi perdebatan 
tersebut. 

Karena kondisi sosiologis itulah pertengahan abad XX dipilih sebagai 
setting “tempat”. Karena secara historis sosiologis, perdebatan atau konflik 
paham keagamaan antara Kaum Tua dan Kaum Muda pada pertengahan abad 
XX menggunakan sarana organisasi dan tulisan-tulisan yang sampai hari ini 
masih bisa dilacak, antara lain terekam dalam karya-karya Ahmad Hassan dan 
Siradjuddin Abbas. 

Pemilihan tokoh Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas yaitu Pertama, 
Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas merupakan generasi penerus 
(kaderisasi), tokoh sentral sekaligus pelaksana “corong” perdebatan Kaum 
Tua dan Kaum Muda terutama sejak tahun 1930-an sampai masing-masing 
kedua ulama ini wafat. Dalam perdebatan, kedua ulama ini menggunakan 
sarana organisasi dan tulisan-tulisan yang sekarang masih bisa dibaca dan 
dapat dijadikan data dalam sebuah penelitian. 

Kedua, belum ditemukannya karya ilmiah khususnya disertasi yang 
mengkomparasikan pemikiran atau paham keagamaan Ahmad Hassan dan 
Siradjuddin Abbas dalam pemikiran hadis. Di samping itu, studi komparatif 
terhadap organisasi tradisionalis dan reformis selama ini lebih ditujukan 
kepada tokoh Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama. Hal ini disebabkan 
karena sebagian peneliti cenderung memetakan polarisasi antara reformis dan 
tradisionalis hanya terbagi kepada Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. 
Padahal karakteristik pemikiran Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tidak 
dapat begitu saja dianggap mewakili corak keagamaan kelompok-kelompok 
lain. Penelitian Deliar Noer menunjukkan bahwa antara Muhammadiyah dan 
PERSIS saja, yang sama-sama dianggap sebagai kelompok reformis, memiliki 
paradigma dan karakter keagamaan yang berbeda." Kemungkinan serupa 
dapat terjadi pada NU dan PERTI yang sama-sama dianggap sebagai 
kelompok tradisionalis. Karena itu, penulisan disertasi ini sangat penting 
dilakukan, untuk mengungkap pemikiran hadis tokoh PERSIS dan PERTI 
sebagai organisasi reformis dan tradisionalis pertengahan abad XX. 


"Noer, Gerakan Modem, 103. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--9 


Ketiga, Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas sama-sama menulis kajian 
pemahaman hadis, yang sampai hari ini masih bisa dilacak dalam berbagai 
karya mereka. Ahmad Hassan membahas kajian hadis antara lain dalam buku 
Soal Jawab, dan Tarjamah Bulugul Maram, sedangkan Siradjuddin Abbas antara 
lain dalam buku 40 Masalah Agama, dan Ttigad Ahlussunnah Wal-Jama'ah. 

Keempat, Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas salingrespon dan adu 
argumen (melakukan perdebatan) dalam bentuk tulisan berkaitan dengan 
paham keagamaan yang diperdebatkan oleh Kaum Tua dan Kaum Muda, 
seperti masalah bid'ah, ijtihad, taklid, ifiba', hadiah pahala, talkin, malafazkan 
usalli, yang secara otomatis juga menimbulkan perdebatan dalam kajian hadis, 
baik itu kajian otentisitas (kehujahan hadis), maupun hermeneutis (pemahaman). 
Maka dari itu, perlu dilakukan kajian mendalam yang melacak bagaimana 
argumentasi mereka dalam menggunakan hadis dalam diskusi masalah 
keagamaan. Di samping itu perlu kajian yang meneliti metode yang digunakan 
kedua ulama ini dalam memahami hadis-hadis yang diperdebatkan 
pemahamannya tersebut dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 
perbedaan tersebut. 

Kelima, buku-buku Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas tersebar luas 
di pelosok Nusantara, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar Indonesia 
seperti di negara Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, dan Singapura. Di 
negara-negara tersebut karya-karya Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas 
dijadikan rujukan dalam beragama. Keberadaan karya-karya kedua ulama ini 
juga sering menjadi polemik dan perdebatan dalam paham keagamaan,” 


“Buku-buku Siradjuddin Abbas sangat tinggi kedudukannya pada masyarakat Aceh sehingga 
seolah-olah menjadi “kitab suci” yang “haram” dikritisi. Lihat: Khairil Miswar, Komparasi Pemikiran Abu 
Hasan al-Asy'ari dan Siradjuddin Abbas tentang Konsep Istiwa, diakses hari Kamis 1 November 2018, 
http://patahkekeringan.blogspot.com/2014/12/ komparasi-pemikiran-abu-hasan-al-asyari.html. Lihat 
juga: Saifuddin Dhuhri, “The Role of Abbas Ahl al-Sunnah wa al-Jamz#'ah in Underpinning Acehnese 
Current Religious Violence”, Studia Islamika: Indonesian Journal For Islamic Studies 23, no. 1 (2016): 30-51. 
Menurut Nawir Yuslem karya Ahmad Hassan yang berjudul Pengajaran Shalat menjadi buku rujukan 


utama bagi jamaah PERSIS dalam tata cara shalat. Bahkan sebagian kalangan Muhammadiyah lebih 
mengenal buku ini dari pada buku Himpunan Putusan Tarjih. Lihat: Nawit Yuslem dkk., “Metode 
Pemikiran Hadis Ahmad Hassan dalam Tarjamah Bulugh al-Maram”, A#Tahdis: Journal of Hadith Studies 
1, no: 2 (Juli Desember 2017): 17. Menurut Dudung Abdurahman, para da'i dan guru-guru 
Muhammadiyah pada pertengahan abad XX banyak memanfaatkan terbitan-terbitan PERSIS (buku 
Ahmad Hassan) sebagai referensi. Di samping itu karya-karya Ahmad Hassan juga berpengaruh di 
negara jiran seperti Malysia, Singapura dan Muangthai. Lihat: Dudung Abdurahman, Pemikiran Islam 
Murni Ahmad Hassan, dalam buku Tokoh-tokoh Muslim Indonesia Kontemporer (Yogyakarta: Idea press, 2019 
), 68,70. Menurut pengamatan penulis, buku-buku Ahmad Hassan tidak hanya menjadi “kitab suci” di 
kalangan PERSIS tetapi juga di kalangan sebagian warga Muhammadiyah lebih mengenal buku Soa/ 


10--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


karena itu, mengkomparasikan pemikiran kedua tokoh ini sangat signifikan 
untuk dilakukan karena diharapkan dapat memberi solusi dari konflik paham 
keagamaan. 

Keenam, dalam literatur kajian ulama Nusantara”, Ahmad Hassan 
termasuk ahli hadis Indonesia." Karenanya banyak ditemukan tulisan yang 
menggali pemikirannya dari aspek ini. Hal ini berbeda dengan Siradjuddin 
Abbas yang hanya dikenal sebagai teolog dan ahli fikih Indonesia,” dan tidak 
dikenal sebagai ahli hadis.” Padahal, baik Ahmad Hassan maupun Siradjuddin 
Abbas sama-sama tidak menulis buku hadis secara spesifik, pemikiran tentang 
hadis tersebar di berbagai karya mereka, tetapi mengapa Siradjuddin Abbas 
tidak dikenal sebagai ahli hadis. Karenanya, penelitian ini sangat penting 
dilakukan untuk memberikan pandangan bahwa Ahmad Hassan dan 
Siradjuddin Abbas sama-sama dapat dikatakan ahli hadis, dalam arti 
berkontribusi dalam kajian hadis di Indonesia. 

Ketujuh, kajian terhadap ulama Nusantara terutama menggali pemikiran 
mereka dalam bidang hadis, masih minim dilakukan. Padahal tercatat cukup 
banyak ulama Nusantara abad ke 18-19 M yang mencurahkan kajiannya 
dalam bidang hadis, antara lain Syeikh Nawawi al-Bantani, Syeikh Mahfuz at- 
Tarmasi,” Yasin al-Fadani, dan lain-lain. Karena itu, penelitian ini sangat 


Jawab Ahmad Hassan, lebih-lebih sebelum diterbitkan atau disebarkannya buku Himpunan Putusan Tarjih. 
Sementara di Malaysia buku-buku Siradjuddin Abbas dibahas dikritisi dalam forum-forum ilmiah. Lihat: 
Rasul Dahri, “Menjawab Tuduhan Siradjuddin Abbas terhadap Ibn Taimiyah”, diakses hari Senin 12 


November 2018, https:/ /www.youtube.com/watch?v—uPnTpsnBtXO. 


“Menurut Muhammad Alfatih Suryadilaga, kajian hadis di Nusantara sudah berkembang di dunia 
sejak abad 18-20 M. Setidaknya tercatat 60 nama ulama dengan 150 kitab yang berperan dalam studi 
hadis di Nusantara. Mereka banyak berkiprah di Timur Tengah dan Nusantara. Lebih lanjut lihat: 
Muhammad Alfatih Suryadilaga, “Prospek Kajian Hadis di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di 
Indonesia”, Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis 7, no. 1 (Juni 2017): 1. 

“Menurut M. Fatih bahwa Ahmad Hassan dapat dikatakan ahli hadis di Indonesia walaupun ia 
tidak meninggalkan karya spesifik tentang hadis, akan tetapi pemikirannya tentang hadis tersebar di 
berbagai karyanya. Lebih lanjut lihat: M. Fatih, “Hadis dalam Perspektif Ahmad Hassan”, Mutawatir: 
Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis 3, no.2 (Desember 2013): 332-33. 

SM. Baharudin, “Kritik Atas Corak Pemikiran Teologi Islam KH. Siradjuddin Abbas”, Jumal 
Theologia 27, no: 2 (Desember 2016): 242 . 

“Pada umumnya literatur kajian tentang tokoh-tokoh hadis di Nusantara tidak mencantumkan 
nama Siradjuddin Abbas sebagai tokoh hadis di Indonesia. Lihat misalnya: Ramli Abdul Wahid hanya 
mencantumkan nama Ahmad Surkati, Ahmad Hassan, Hasbi Ash Shiddiegy, Ali Hasan Ahmad, 
Fatchurtahman, Muhammad Syuhudi Ismail dan Ali Mustafa Yagub sebagai tokoh hadis di Indonesia 
abad XX. Lihat: Wahid, Sejarah Pengkajian Hadis, 8-35. 

“Syeikh Nawawi al-Bantani dan Syeikh Mahfiz at-Tarmasi merupakan ulama Nusantara yang 
belajar di Mekkah, mendapatkan sanad dan melahirkan karya dalam bidang hadis. Lebih lanjut lihat: 


Muhammad Alfatih Suryadilaga, “Syarah Hadis Sahih Bukhari dan Muslm dalam Komik: Studi atas 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--11 


penting dilakukan untuk memperkaya data inventarisir tentang kontribusi 
ulama Nusantara dalam studi hadis di Indonesia. 

Problem atau kegelisahan akademik yang ada di antaranya, Pertama, 
Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas memiliki pemahaman keagamaan yang 
berbeda terutama dalam pemahaman hadis. Kedua, terdapat perbedaan yang 
sangat bertolak belakang antara Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas dalam 
pemahaman hadis yang berlanjut kepada kontestasi pemikiran atau 
perdebatan di berbagai karya mereka. Kesiga, perdebatan Ahmad Hassan dan 
Siradjuddin Abbas dalam pemahaman hadis mengarah kepada diskusi yang 
saling menyalahkan dan mengklaim bahwa pendapat merekalah yang paling 
benar dan berdasarkan Al-OGur'an dan hadis. Pertanyaan besar yang muncul 
adalah Pertama, mengapa dari sumber hadis yang sama bisa menghasilkan 
pemahaman yang sangat berbeda, mengapa Siradjuddin Abbas dan Ahmad 
Hassan berdebat (konflik pemikiran) dalam pemahaman hadis dan saling 
mengklaim bahwa pemahaman hadis mereka yang paling benar, tidak 
akomodatif (tidak saling mentoleransi pendapat). 

Berdasarkan teori sejarah intelektual/sejarah pemikiran bahwa ide 
seseorang pasti dipengaruhi oleh pemikiran sebelumnya, maka, penulis 
berasumsi bahwa perbedaan dan perdebatan antara Ahmad Hassan dan 
Siradjuddin Abbas dilatarbelakangi perbedaan suasana intelektual sehingga 
kedua ulama ini mempunyai paradigma tersendiri dalam kajian hadis, baik dari 
aspek Mustalah al-Hadis, otentisitas atau kehujahan, maupun aspek hermeneutis 
atau pemahaman. 

Berdasarkan teori sosiologi pengetahuan/relasionisme, setiap pemikiran 
sangat terkait dengan lokasi sosial atau sosio historis suatu masyarakat, maka, 
penulis juga berasumsi bahwa perbedaan antara kedua ulama ini tidak hanya 
disebabkan karena perbedaan paradigma dan metodologi, tetapi juga 
disebabkan oleh banyak faktor di antaranya faktor sosiologis. Sangat 
berkemungkinan perdebatan ini terpengaruh dengan sosio historis waktu itu 
(ada kepentingan tertentu), mengingat keduanya adalah ulama yang 
merangkap sebagai pimpinan dan tokoh sentral organisasi masyarakat. 


Deskripsi 99 Pesan Nabi: Komik Hadis Bukhari Muslim (Edisi Lengkap)”, Esensia 6, no. 2 (Oktober 
2015): 251, 


12--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


BAB 2 
BIOGRAFI INTELEKTUAL 
AHMAD HASSAN DAN 
SIRADJUDDIN ABBAS 


en 
 — 


16 


erikut ini adalah biografi Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas 
yang terkait dengan perjalanan intelektual, sanad (genesis) 
keilmuan, strategi pengembangan paham keagamaan dan 
beberapa pemikiran kedua tokoh ini terutama yang terkait 
dengan Mustalah al-Hadis. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--13 


A. Biografi Intelektual Kedua Tokoh 


1. Keluarga 

Ahmad Hassan dilahirkan di daerah Tamil Singapura tahun 
1887." Ayahnya bernama Ahmad berasal dari India, bergelar Pandit, 
seorang penulis dan pimpinan surat kabar “Nurul Islam” yang terbit di 
Singapura.” Sedangkan Ibu Ahmad Hassan bernama Muznah yang 
berasal dari Palekat Madras (India) tetapi lahir di Surabaya." Ahmad 
dan Muznah menikah di Surabaya ketika Ahmad pergi berdagang ke 
kota ini, kemudian mereka menetap di Singapura disinilah Ahmad 
Hassan dilahirkan dan dibesarkan." Siradjuddin Abbas lahir di 
Bengkawas Bukittinggi Sumatera Barat pada tanggal 20 Mei 1905.” 
Ayahnya bernama Abbas OGadhi bin Abdul Wahab bin Abdul Hakim 
dan ibunya Syekhah Ramlah binti Dja'i keduanya adalah ulama 
penganut akidah Ahlussunnah Waljamaah dan fikih mazhab Syaffi.” 
Di samping itu ayahnya juga seorang hakim pada zaman Belanda dan 
orang yang terpandang." Dengan demikian Ahmad Hassan adalah 
seorang yang berasal dari keluarga campuran Indonesia dan India 
kelahiran Singapura, keturunan penulis dan pedagang. Sedangkan 
Siradjuddin Abbas murni dari Indonesia (Minangkabau), dilahirkan 

dan dibesarkan di lingkungan keluarga ulama. 
Nama asli Ahmad Hassan sebenarnya adalah Hassan bin Ahmad, 
akan tetapi, berdasarkan kelaziman penulisan nama keturunan India di 
Singapura, yang menuliskan nama orang tua (ayah) di depannya, maka 
Hassan bin Ahmad lebih dikenal dengan panggilan Ahmad Hassan, 
dalam beberapa penulisan sering ditulis A. Hassan.” Kemudian nama 


M.Fatih, “Hadis dalam Perspektif Ahmad Hassan”, Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis 3, no.2 
(Desember 2013): 325. 

“Siti Aisah, “Pemikiran Ahmad Hassan Bandung Tentang Teologi Islam”, A/-Lubb 1, no. 2 (2017), 
49. Lihat juga: Syafig A. Mughni, Hassan Bandung Pemikir Islam Radikal (Surabaya: Bina Ilmu, 1994), 11. 
Pendapat lain mengatakan bahwa Ahmad (ayah Ahmad Hassan) bergelar Sinna Vappu Marikar. Lihat: 
Rafid Abbas, Jitihad Persatuan Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 39. 

“Tim Penyusun, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Vaan Hoeve, 1996), 532. 

"Muh. Rifa'i, “Pemikiran Politik Islam Ahmad Hassan Perspektif Politik Islam Indonesia”, A/- 
Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam 5, no: 2 (Oktober 2015): 368. 

“Saifuddin Dhuhri, “The Role Of Abbas Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah in Underpinning Acehnese 
Current Religious Violence”, Studia Islamika: Indonesian Journal For Islamic Studies 23, no. 1 (2016): 33. 

“Siradjuddin Abbas, Itigad Ahlussunnah Wal-Jamaa'h, cet. ke- 27 (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1997), 
et: 

“Sanusi Latif, Ulama Sumatera Barat (Padang: IAIN Imam Bonjol Press, t.t.), 155. 

“Dadan Wildan, Yang Da'i Yang Politikus (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), 20. Lihat juga: 
G.F.Pijper, Beberapa Studi Tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950, terj. Yessy Agusdin (Jakarta: UI 
Press, 1985), 126. 


14--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Ahmad Hassan lebih masyhur dengan sebutan Hassan Bandung saat ia 
menetap di kota tersebut. Setelah pindah ke Bangil, ia pun masyhur 
pula dengan julukan Ahmad Hassan Bangil.” Di samping itu nama 
Ahmad Hassan juga dikenal dengan Tuan Hassan.” Karena itu ia lebih 
senang memanggil orang lain dengan panggilan “Tuan”. Sedangkan 
Siradjuddin Abbas, nama lengkapnya adalah KH. Siradjuddin Abbas. 
Nama tersebut kombinasi antara nama aslinya Siradjuddin dan Abbas 
nama ayahnya. Sejak tahun 1933 ia dikenal dengan Buya H. 
Siradjuddin, pada tahun itu juga ketika ia sudah berumur 28 tahun, 
kaum keluarga dalam sukunya sepakat mengangkatnya sebagai 
Penghulu Andiko (kepala suku) dengan gelar Datuk Bandaharo. 
Sedangkan gelar Kyai diperoleh setelah ia menjadi anggota DPR-RIS 
pada tahun 1956. Sehingga nama lengkapnya adalah Buya KH. 
Siradjuddin Abbas Datuk Bandaharo.” Gelar inilah yang melekat 
padanya sampai ia wafat. 

Istri Ahmad Hassan bernama Maryam, seorang keturunan Tamil- 
Melayu dari keluarga pedagang yang taat beragama. Maryam 
merupakan satu-satunya istri Ahmad Hassan, yang darinya 
memperoleh tujuh orang anak, yaitu Abdul Godir, Jamilah, Abdul 
Hakim, Zulaikha, Ahmad, M. Sa'id, dan Manshur.” Dari ketujuh anak 
Ahmad Hassan tersebut, Abdul Gadir nantinya menjadi penerus 
keilmuan Ahmad Hassan. (lebih lanjut dibahas pada bab VI). 
Sedangkan Siradjuddin Abbas menikah dengan Salimah binti Unduk 
yang merupakan satu-satunya istri Siradjuddin Abbas. Dari perkawinan 
tersebut Abbas dikaruniai dua anak, yakni Sofyan Siraj, dan Foedi 
Siraj." 

Dari fakta di atas dapat diketahui terdapat beberapa kesamaan 
antara kedua ulama ini. Pertama, semasa hidupnya kedua ulama ini tidak 
pernah poligami. Kedua, berhasil mengantarkan anak-anaknya menjadi 
kader penerus perjuangan. Hanya saja perbedaannya Ahmad Hassan 
mewariskan Abdul Yodir Hassan mewarisi keilmuan Ahmad Hassan, 


“Fatih, “Hadis dalam Perspektif ”, 326. 

“Salah satu kebiasaan Ahmad Hassan adalah kesenangannya memanggil orang dengan sapaan 
“Tuan” terhadap lawan bicara baik yang usianya sudah tua maupun masih muda. Ahmad Hassan juga 
lebih senang dipanggil “Tuan” dari pada disebut Bapak, karena itulah ia terkenal dengan “Tuan 
Hassan”. Lihat: Dadan Wildan, Yang Da'i Yang Politikus, 25. 

#Alaidin Koto, Buya KH. Siradjuddin Abbas (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2016), 10. Lihat 
Juga: Latif, Ulama Sumatera Barat, 155. 

“ Aisah, “Pemikiran Ahmad Hassan”, 50. 

“Latif, Ulama Sumatera Barat, 163. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--15 


sedangkan Siradjuddin Abbas mewariskan Sofyan Siradj mewarisi 


kecendrungan politik Siradjuddin Abbas. 


2. Latar Intelektual dan Sosial Budaya 

Ahmad Hassan memperoleh pendidikan pertama dari ayahnya 
sendiri. Ayahnya menekankan pentingnya ilmu agama dan penguasaan 
bahasa kepada Hassan.” Pada usia tujuh tahun dia mulai belajar Al- 
Ouran dan pengetahuan dasar agama dengan guru perempuan, 
kemudian masuk sekolah Melayu, disini ia belajar bahasa Arab, Melayu, 
Tamil, dan Inggris. Berkat ketekunannya, belajar Al-Gur'an dan dasar 
agama dapat ia selesaikan dalam waktu 2 tahun. Sekolah Melayu 
ditempuhnya selama 4 tahun, bahasa Arab, Melayu, Tamil, dan Inggris 
selama 4 tahun.” Siradjuddin Abbas juga memulai pendidikan agama 
dari orang tuanya sendiri dari rentang waktu tahun 1910 sampai 
dengan 1912. Awalnya ia belajar membaca Al-Yuran kepada ibunya, 
kemudian dilanjutkan belajar kitab berbahasa Arab kepada ayahnya 
Syeikh Haji Abbas di Ladang Lawas.” 

Ahmad Hassan tidak pernah menamatkan sekolah dasarnya, 
hanya sampai kelas empat sekolah rakyat (sekolah Melayu) dan tingkat 
empat pada English Elementery School (sekolah dasar milik pemerintah 
Inggris)." Setelah itu kegiatan belajar dijalaninya dengan autodidak dan 
belajar dengan mendatangi para ulama. Kesemuanya itu dia tempuh 
sampai kira-kira tahun 1910 M ketika dia berusia 23 tahun.” Di antara 
para ulama yang didatangi Hassan adalah: Haji Ahmad di Bukittiung 
untuk mendalami materi fikih, Haji Taib di Minto Road untuk materi 
nahw dan sarf, Abdullah Said Abdullah al-Musawi untuk mendalami 
bahasa Arab. Ia juga mendalami materi agama kepada Abdul Latif 
seorang yang terkenal di Malaka dan Singapura, Haji Hasan asal 
Malabar, dan Syaikh Ibrahim asal India.“ Sedangkan Siradjuddin 
Abbas, setelah belajar dengan ayahnya ia juga melanjutkan 
pendidikannya di berbagai pondok pesantren di Minangkabau yang 


" Aisah, “Pemikiran Ahmad Hassan”, 50. 

“Fatih, “Hadis dalam Perspektif,”, 326. 

2 Tbid., 157. 

“Tim Penyusun, Ensiklopedi Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Vaan Hoeve, 1994), 532. Lihat juga: Wildan, 
Pasang Surut Gerakan, 42. 

Mughni, Hassan Bandung, 12-14. 

"Fatih, “Hadis dalam Perspektif ”, 326. 


16--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


ditempuhnya dari tahun 1912 sampai tahun 1924.” Pesantren pertama 
yang dimasukinya adalah pesantren ayahnya sendiri yakni Madrasah 
Arabia School di Ladang Lawas pada tahun 1918 dan ia menamatkan 
sekolah tersebut ketika berumur 18 tahun. Kemudian ia belajar dengan 
berbagai ulama di Pesantren lain, antara lain dengan Syekh Husen 
Pekan Senayan Kabupaten Agam, Tuanku Imran Limbukan 
Payakumbuh Limapuluh Kota, Syekh H. Gasem Simabur dan Syekh 
Muhammad Zein di Simabua Batu Sangkar Tanah Datar, Syekh H. 
Abdul Malik di Gobah Ladang Lawas." Ketika ayahnya membuka 
pesantren lagi yaitu madrasah Islam School di Aur Tanjungkang 
Bukittinggi, Siradjuddin Abbas sesudah ikut menjadi guru di sana.” 
Setelah belajar dan mendapatkan ilmu di berbagai pesantren dari 
ulama-ulama yang ada di Minangkabau, terhitung sejak tanggal 1 
Januari tahun 1927 sampai dengan bulan April tahun 1933 Siradjuddin 
Abbas memperdalam ilmunya dengan mendatangi para ulama atau 
guru Masjidil Haram di Mekkah sekaligus menunaikan ibadah haji 
selama berada di tanah suci." Melanjutkan studi ke Mekkah, 
merupakan tradisi masyarakat Muslim pada waktu itu khususnya di 
kalangan muslim tradisionalis. 

Dengan berbekal ilmu yang diperoleh, Ahmad Hassan 
mengembangkan keilmuannya dengan mengajar di berbagai lembaga 
pendidikan. Sejak tahun 1910 sampai 1921, Ahmad Hassan tercatat 
pernah menjadi guru agama dan guru bahasa yang dikuasainya, yaitu: 
Melayu, Inggris, Arab dan Tamil. Pada tahun 1910 ia juga tercatat 
pernah menjadi guru di Singapura dan beberapa tempat di Malaya 
(Malaysia) seperti di Pontain kecil, Sanglang, Benut dan Jahore. Hassan 
juga pernah menjadi guru tetap menggantikan Fadlullah Suhaimi di 
Madrasah Assegaf jalan Sultan." Sedangkan Siradjuddin Abbas, pada 
masa studinya di tanah suci tepatnya Tahun 1930-1933, diangkat 
menjadi Staf Sekretariat pada Konsultan Nedherland di Arab Saudi di 
Mekkah.” Perkerjaan ini ia lakukan untuk turut membantu 
pelaksanaan ibadah haji jamaah asal Nusantara. 


“Abbas, Ttigad Ahlussunnah Wal-Jamaah, 368. 

“Latif, Ulama Sumatera Barat, 157. Penulis tidak menemukan data tentang tahun wafat tokoh-tokoh 
tersebut. 

” Ibid. 

“Abbas, Itigad Ahlussunnah Wal-Jamaah, 368. 

S'Aisah, “Pemikiran Ahmad Hassan”, 51. 

““Tbid, 157. Lihat juga: Koto, Buya KH. Siradjuddn Abbas, 14. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--17 


Setelah belajar dengan para ulama, mengembangkan keilmuan 
dan menekuni berbagai usaha di Singapura, pada tahun 1921 Ahmad 
Hassan pindah ke Surabaya dengan maksud menggantikan pimpinan 
perusahaan tekstil kepunyaan pamannya, H. Abdul Latif.” Pada waktu 
itu Surabaya merupakan pusat pertentangan paham keagamaan antara 
Islam tradisional (Kaum Tua) dan Islam modernis (Kaum Muda).” Di 
kota Pahlawan inilah Hassan menyaksikan suatu gejolak pemikiran 
keagamaan yang tengah menghangat antara Kaum Tua dan Kaum 
Muda. Kaum Tua bersikukuh mempertahankan tradisi keagamaan 
yang telah mapan dan berkembang di masyarakat, sementara kalangan 
muda ingin menghapus sesuatu yang tidak memiliki landasan dari Al- 
Ouran dan Sunnah Nabi. Ahmad Hassan ketika itu disarankan oleh 
pamannya agar tidak berhubungan dengan Fakih Hasyim, seorang 
yang dianggap sesat karena menganut paham Wahabi” dan ada juga 
yang mengatakan bahwa Fakih Hasyim penggerak Muhammadiyah di 
Surabaya.” Karena itu, pada awalnya Hassan cenderung berafiliasi 
pada Kaum Tua karena ia telah menjalin hubungan dengan wakil-wakil 
Kaum Tua.” Perpindahan pola pikirnya dari Kaum Tua ke Kaum 
Muda berawal dari dialognya dengan KH. Abdul Wahab Hasbullah 
seorang tokoh Kaum Tua yang kemudian dikenal sebagai salah satu 
pendiri Nahdlatul Ulama (NU). Dalam percakapan mereka, KH. 
Abdul Wahab Hasbullah mengajukan pertanyaan kepada Ahmad 
Hassan tentang bagaimana hukum melafazkan usa/i sebelum shalat. 
Ketika itu Ahmad Hassan menjawabnya sebagai perbuatan sunnah. 
Akan tetapi saat ditanya alasannya mengapa hukumnya sunnah, maka 
Ahmad Hassan meminta kesempatan untuk mencarinya di dalam Al- 
Ouran dan Sunah. Keesokan harinya setelah Ahmad Hassan 
membuka-buka kitab Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim, ternyata 
alasan sunnahnya usa//7 tidak ditemukan.” Hal ini mendorong Ahmad 
Hassan untuk membenarkan pendapat Kaum Muda (Islam reformis), 
akhirnya Kaum Muda-lah yang ia ikuti. Setelah menjadi pengikut 
Kaum Muda, Ahmad Hassan banyak bertemu dan bergaul dengan 


“Pijper, Beberapa Studi Tentang Sejarah, 126. 

“Mughni, Hassan Bandung, 16. 

“Tbid.,15. 

“Badri Khaeruman, Is/am Ideologiss Perspektif Pemikiran dan Peran Pembaruan Persis (Jakarta: Misaka 
Galiza, 2005), 92. 

“Tim Penyusun, Ensiklopedi Islam, 97. 

#Mughni, Hassan Bandung, 16. 


18--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


tokoh-tokoh Islam dari kalangan Kaum Muda di Surabaya seperti 
HOS Tjokroaminoto, AM. Sangaji, Bakri Suroatmojo, H. Agus Salim, 
Wondoamiseno, dan Fakih Hasyim seorang pedagang dan ulama asal 
Sumatera Barat yang banyak meneguk pemikiran pembaharuan dari 
Kaum Muda Sumatera Barat.” Akhirnya terjalin hubungan 
persahabatan yang sangat erat antara keduanya. 

Pada tahun 1924 Ahmad Hassan pindah ke Bandung. Di kota ini 
beliau sempat berkenalan dengan Muhammad Yunus dan para 
saudagar yang telah menjadi anggota Persatuan Islam. Pada masa ini 
Ahmad Hassan tinggal di rumah Muhammad Yunus selama sembilan 
bulan." Pada masa inilah Ahmad Hassan mulai aktif mengikuti 
pengajian-pengajian PERSIS di samping aktif menulis." Ahmad 
Hassan sangat tertarik dengan kegiatan-kegiatan PERSIS terutama 
kegiatan pengajiannya. Karenanya ia semakin sering mengikuti kegiatan 
pengajian tersebut dan berkenalan dengan tokoh-tokoh PERSIS. 
Akhirnya Ahmad Hassan bergabung dengan organisasi PERSIS pada 
tahun 1926 tiga tahun setelah organisasi tersebut berdiri.” 

Sedangkan Siradjuddin Abbas, setelah menamatkan studi di 
Mekkah tepatnya pada tahun 1933, ia pulang ke kampung halamannya 
untuk meneruskan perjuangan ayahnya, mengajar di pesantren- 
pesantren yang ada di Minangkabau dan menimba ilmu dengan Guru 
Besar Maulana Syeikh Sulaiman Ar-Rasuli, seorang tokoh ulama Kaum 
Tua di Candung Bukittinggi, dan Siradjuddin Abbas mendapat ijazah 
darinya.” Pada masa inilah ia melihat pergolakan pemikiran di 
Minangkabau berupa kontestasi antara Kaum Tua dan Kaum Muda 
dalam paham keagamaan. PERTI, sebagai elemen kekuatan Kaum 
Tua, berusaha membendung arus pembaharuan yang dibawa Kaum 
Muda. Siradjuddin Abbas pun akhirnya bersimpatik dan bergabung 
dengan PERTI. 


“Tbid., 17. Lihat Juga Fatih, “Hadis dalam Perspektif ”, 327. 
"Mughni, Hassan Bandung, 17. 
"Fatih, “Hadis dalam Perspektif ”, 327. 


“Tbid.,19. Menurut Howward M. Federspiel Ahmad Hassan bergabung dengan PERSIS pada tahun 
1924. Lebih lanjut lihat: Howard M Federspiel, Persatuan Islam Pembaharuan Islam Indonesia Abad XX, tetj. 
Yudian W. Asmin dan Afandi Mochtar (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), 17. Lihat 
juga: Uyun Kamiluddin, Menyorot Ijtihad PERSIS, cet ke-1 (Bandung: Tafakur, 2006), 68. 

3Tbid, 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--19 


Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa baik Ahmad 
Hassan dan Siradjuddin hidup di suasana ketika pertentangan antara 
Kaum Muda dan Kaum Tua sedang hangat dan sedemikian kuat. 
Faktor ini menyebabkan kedua ulama ini berseberangan jalan. Ahmad 
Hassan berafiliasi pada Kaum Muda, sedangkan Siradjuddin Abbas 
berafiliasi pada Kaum Tua. 

Jika dilihat dari perjalanan intelektual, mulai dari masa kecil, 
belajar, sampai masa ia mengembangkan keilmuannya, Ahmad Hassan 
banyak mendapat pengalaman dan keterpengaruhan intelektual. Syafig 
Mughni mencoba melacak faktor-faktor yang mempengaruhi 
pemikiran keagamaan Ahmad Hassan, menurutnya terdapat beberapa 
faktor yang mempengaruhi pemikiran Ahmad Hassan, yakni sebagai 
berikut: 

Pertama, faktor pengaruh turunan. Ayah Hassan bernama 
Ahmad, berasal dari India tetapi menetap di Singapura dan beraliran 
Wahabi yang sangat menolak talkin, 1s4//i, tahlilan dan lain sebagainya. 
Waktu masih kecil, Ahmad Hassan sering melihat ayahnya bila 
mengantarkan jenazah, setelah dikubur ia langsung pulang tanpa 
mengikuti upacara talkin.” Pengamatan Ahmad Hassan ketika masih 
kecil sedikit banyak mempengaruhi pemikirannya. 

Kedua, pengaruh bacaan. Adapun bacaan yang mempengaruhi 
Ahmad Hassan adalah, 1) Majalah a/Manar. Kira-kira tahun 1906- 
1907, Abdul Ghani, Ipar Hassan telah berlangganan majalah a-Manar 
yang terbit di Mesir. Hassan pun membacanya, meskipun tidak 
menguasai isinya. 2) Majalah 4/-Imam yang mula-mula dipimpin oleh al- 
Hadi kemudian Thahir Jalaluddin dan akhirnya Abbas. A/-Iam waktu 
itu termasuk pembawa paham baru. Thahir Jalaluddin adalah teman 
seperjuangan ulama-ulama Minangkabau seperti Abdul Karim 
Amrullah, Jamil Jambek, Abdullah Ahmad, dan lain-lain. Thahir 
Jalaluddin terkenal pembawa paham baru, dan Hassanpun 
mendengarnya sebagai pembaharu agama. 3) Buku Kafaah tulisan 
Ahmad Surkati. Sekitar tahun 1914-1915 Ahmad Hassan menemukan 
buku tersebut dan membacanya. Buku tersebut berisi tentang fatwa 
bahwa Muslim dengan Muslimah boleh kawin tanpa memandang 
golongan dan derajat. 4) Buku Bidayat al-Mujtahid. Ketika di Surabaya, 
sesudah atau setengah tahun diam tanpa memperhatikan soal agama, 


“Tpi, 19-21. 
"Tpi, 19-21. 


20--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Hassan melihat buku Bidayat a-Mujtahid pada saat bertamu ke rumah 
sahabatnya Bibi Wante. Buku tersebut dibuka hanya waktu tuan rumah 
pergi dari kamar tempat mereka berbicara. Buku itu menarik 
perhatiannya sehingga ia membeli buku tersebut keesokan harinya di 
toko buku. Buku Bidayat al-Mujtahid berisi perbandingan fikih empat 
mazhab. 5) Zad ahMa'ad karangan Ibnul Yayyim al-Jauziah, Nai/ al 
Autar, karangan Asy-Syaukani, dan majalah a-Manar bagian fatwa." 
Bacaan-bacaan yang disebut terakhir merupakan kitab-kitab yang 
mempengaruhi pemikirannya ketika sudah berdomisili di Bandung. 

Ketiga, pengaruh pergaulan. Ketika masih berada di Singapura, 
selain mendapat pengaruh ayahnya, ia juga bergaul dengan salah 
seorang guru dari Mesir yang sama-sama mengajar di sekolah Assegaf. 
Pada waktu di Surabaya, ia bergaul akrab dengan Fagih Hasyim serta 
menghadiri pertemuan al-Irsyad di bawah bimbingan Ahmad Syurkati. 
Pada waktu di Bandung, ia bergaul akrab degan Muhammad Yunus 
dan Zamzam, pendiri Persatuan Islam.” Namun dari sekian banyak 
pergaulan tersebut pemikiran Fakih Hasyim sangat dominan 
mempengaruhi pemikiran Ahmad Hassan. Hal ini terlihat dari 
keakrabannya dengan Fakih Hasyim. 

Pergaulan Ahmad Hassan dengan Fakih Hasyim sangat akrab 
dan dalam waktu yang cukup lama yakni sejak tahun 1921 sampai 
dengan tahun 1924. Bukti keakraban tersebut dapat dilihat setelah 
Fakih Hasyim meninggal, seorang anak Fakih Hasyim yang bernama 
Noer dipungut oleh Hassan, dan anak ini meninggal di Bangil ketika 
Jepang masuk." Keakraban Ahmad Hassan dengan Fakih Hasyim 
mengindikasikan bahwa pemikiran Fakih Hasyim cukup membekas 
dan sangat mempengaruhi pemikiran Ahmad Hassan. 

Berbeda dengan Ahmad Hassan, pemikiran Siradjuddin Abbas 
lebih banyak terpengaruh dengan pemikiran dari gurunya secara 
langsung baik ketika studi di Mekkah maupun setelah pulang dari 
Mekkah. Di antara guru-guru Siradjuddin Abbas selama belajar di 
Makkah (Masjidil Haram) adalah: 1) Syeikh Sa'id al-Yamani, Mufti 
Mazhab Syaff'i. Kitab yang dipelajari adalah kitab a-Mahalli 2) Syeikh 
Husein al-Hanafi, Mufti Mazhab Hanafi. Darinya beliau mempelajari 
kitab Sahih a-Bukhari 3) Syeikh “Ali al-Maliki, Mufti Mazhab Maliki. 


“hid. 
"Ibid. 
"Ibid., V7. Lihat juga: Rafid Abbas, ljtihad Persatuan Islam, 41. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--21 


Kitab yang dikaji adalah Kitab Usu/ fi al-furig, merupakan kitab di 
bidang usul fikih 4) Syeikh Umar Hamdan, seorang ulama Mazhab 
Maliki. Kitab yang dipelajari adalah a-Muwatta, karya Imam Malik. 
Abbas juga belajar Bahasa Inggris dari guru asal Tapanuli bernama Ali 
Basya.” Dari data tersebut terlihat ketika berada di Mekkah, 
Siradjuddin Abbas tidak hanya mempelajari mazhab Syafi'i, tetapi juga 
antar lintas mazhab. 

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa secara keilmuan 
Ahmad Hassan banyak terpengaruh dengan ide-ide pembaharuan 
Muhammad “Abduh dan Rasyid Rida dalam majalah a/-Manar, baik 
secara langsung maupun dari para tokoh yang berperan sebagai 
pembawa pemikiran Abduh seperti H. Zamzam, Mahmud Yunus dan 
Fakih Hasyim. Jika dipetakan sebagai berikut: 


Bagan 2.1 
Gencologi/ Sanad Keilmuan Ahmad Hassan (PERSIS) 


MESIR 


(PEMBAHARUAN MUHAMMAD “ABDUH DAN 
RASYID RIDA, MAJALAH AL-MANAR) 


INDONESIA 
(PARA PEMBAHARU: FAKIH HASYIM, H. ZAMZAM, M YUNUS, 
MAJALAH AL-MUNIR) 


AHMAD HASSAN 
(PERIODE BANDUNG DAN BANGIL) 
PERSATUAN ISLAM (PERSIS) 


“Latif, Ulama Sumatera Barat, 158. 


22--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Bagan di atas menggambarkan bahwa sebagai seorang reformis 
Ahmad Hassan sangat memiliki keterpengaruhan dan keterkaitan 
dengan para tokoh-tokoh pembaharu. 

Berbeda dengan Ahmad Hassan, Siradjuddin Abbas adalah 
murid dari trio pendiri PERTI yakni Syeikh Abbas, Syeikh Sulaiman 
Ar-Rasuli, dan Syeikh Muhammad Jamil Jaho." Syeikh Abbas adalah 
ayah kandung sekaligus guru pertama Siradjuddin Abbas." Sedangkan 
Sulaiman Ar-Rasuli adalah guru “pamungkas” bagi Siradjuddin Abbas 
setelah sebelumnya ia belajar dengan berbagai ulama di Minangkabau 
dan ulama di Mekkah khususnya dengan Syeikh Sa'id al-Yamani 
sebagai mufti mazhab Syafi'i di Masjidil Haram pada pertengahan abad 
ke-20. Sedangkan Syeikh Muhammad Jamil Jaho merupakan ulama 
besar dan tokoh pada saat itu tetapi tidak ditemukan data jika 
Siradjuddin Abbas sempat belajar langsung dengannya. 

Kesemua trio pendiri PERTI tersebut adalah murid dari Syeikh 
Ahmad Khatib al-Minangkabawi dalam mempertahankan mazhab 
Syafi'1. Namun dari ketiga ulama tersebut, Syeikh Sulaiman Ar-Rasuli 
merupakan guru utama atau guru besar bagi Siradjuddin Abbas dan ia 
berkomitmen akan melanjutkan pemikiran gurunya tersebut.” Karena 
itu wajar apabila Siradjuddin Abbas merupakan ulama yang sangat 
teguh dalam mempertahankan mazhab Syafi'i. Jika dipetakan sanad 
keilmuan Siradjuddin Abbas adalah sebagai berikut: 


“ Muhamaad Bibit Suprapto, Ensiklopedi Ulama Nusantara. (Jakarta: Gelegar Media Indonesia, 
2009), 726. Lihat juga: Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedi Islam Indonesia (Jakarta: 
Djambatan, 1992), 766. Lihat juga: Siradjuddin Abbas, Sgarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i, cet. ke-6 
(Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1994), 204. 

“'Siradjuddin Abbas menulis di dalam buku Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i sebagai berikut: 
“..Syeikh Abbas adalah ulama yang sangat gigih mempertahankan mazhab Syafi'i beliau banyak 
mempunyai murid antara lain adalah Siradjuddin Abbas penulis buku ini dan anak kandung beliau 
sendiri....”. Lihat: Abbas, Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i, 205. 

"Abbas, Sejarah dan Keagungan, 208. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--23 


Bagan 2. 2 
Geneologi/ Sanad Keilmuan Siradjuddin Abbas (PERTI) 


MEKKAH/HIJAZ: Mekkah/HIJAZ: 


Pengkaderan Mazhab Syafi'i Akhir Pengkaderan Mazhab Syafi'i 
Abad ke 19 dan awal Abad XX Pertengahan Abad XX 


AHMAD KHATIB AL — SYEIKH SA'ID AL-YAMANI 
MINANGKABAWI 


INDONESIA (MINANGKABAU) 


(KAUM TUA/TRADISIONALIS: 
SYEIKH ABBAS, SULAIMAN AR- 
RASULI, 


SIRADJUDDIN ABBAS 


Bagan di atas menggambarkan bahwa sanad keilmuan Siradjuddin 
Abbas sampai ke Ahmad Khatib al-Minangkabawi. Hal ini juga 
didukung oleh pernyataan Siradjuddin Abbas bahwa ia pengagum 
Ahmad Khatib al-Minangkabawi” dan akan melanjutkan komitmennya 
dalam mempertahankan mazhab Syafi'i. Hal tersebut berbeda dengan 
Ahmad Hassan yang sanad keilmuannya berupa keterpengaruhan 
dengan tokoh pembaharu Muhammad “Abduh. 


Lihat: Siradjuddin Abbas, 40 Masalah Agama, cet. ke- 27, vol. 1 (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1997), 
8-9. 


24--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


3. Kiprah di Organisasi 

Ahmad — Hassan melakukan — langkah-langkah — untuk 
mengembangkan dan mempertahankan paham keagamaan melalui 
organisasi PERSIS. Langkah-langkah yang dilakukan tersebut antara 
lain: Pertama, membentuk lembaga pendidikan. Untuk menuangkan 
ide-ide pembaharuannya, maka pada tahun 1936, Ahmad Hassan di 
bawah naungan PERSIS, mendirikan lembaga pendidikan pesantren 
dengan nama Pesantren Persatuan Islam di Bandung.” Ketika pindah 
ke Bangil Ahmad Hassan kembali membuka sekolah Pesantren 
PERSIS dan pengajian-pengajian yang dilakukan untuk umum.” 
Untuk mencapai tujuan pendidikan, Ahmad Hassan menata kurikulum 
dan sistem pengajaran secara langsung di bawah pengawasannya. 

Kedua, penerbitan. Ahmad Hassan dengan PERSIS-nya 
menerbitkan majalah Pembela Islam, al-Fatwa, al-Lisan, Majalah Aliran 
Islam, Lasykar Islam, Daulah Islamiyyah, Suara Ahlu Sunnah Wal Jamaah, 
a-Hikam, al-Muslimun, Risalah dan Pandji Islam” Dalam usaha 
penerbitannya, Ahmad Hassan melancarkan polemik-polemik yang 
dapat merangsang pemikiran dan daya kritis umat yang lebih besar. 
Melalui majalah-majalah tersebut Ahmad Hassan menggaungkan suara 
Persatuan Islam bukan saja dalam pemikiran hukum Islam, tetapi juga 
melancarkan polemik-polemik muamalah, politik dan ideologi pada 
zamannya. 

Ketiga, berkiprah di politik. Ahmad Hassan menyadari betapa 
pentingnya aktif dalam kegiatan politik untuk mengembangkan paham 
keagamaan. Namun kelihatannya Ahmad Hassan “enggan” untuk 
berpolitik praktis atau terjun langsung. Untuk itu Ahmad Hassan 
melaui tulisan-tulisan dan pidatonya memotivasi warga PERSIS terlibat 
dalam kegiatan politik.” Ahmad Hassan mengutus kader-kadernya 
berkiprah di Masyumi antara lain Muhammad Natsir yang kemudian 
menjadi tokoh dan ketua umum partai Masyumi dan beberapa kali 
duduk dalam kabinet pemerintahan Soekarno." Selain M. Natsir juga 
Isa al-Anshari yang membantu membesarkan partai Masyumi.” Pada 


#Aisah, “Pemikiran Ahmad Hassan Bandung,” 52. 

“ Thid., 54. 

"'Aisah, “Pemikiran Ahmad Hassan”, 53. Lihat juga Fatih, “Hadis dalam Perspektif”, 328. Lihat 
Juga: Mughni, Hassan Bandung, 75-80. 

“"Mughni, Hassan Bandung, 88-90. 

“hid. 

“Khaeruman, Islam Ideologis, 88-89. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--25 


masa ini, PERSIS identik dengan partai Masyumi dan Ideologi PERSIS 
mewarnai partai ini. 

Keempat, tabligh dan debat. Dalam menyebarkan paham 
keagamaan, Ahmad Hassan tidak hanya menggunakan media tulisan, 
tetapi juga dengan perdebatan lisan. Ahmad Hassan tidak memilih- 
milih lawan berdebat, siapa saja, kapan saja, dan di mana saja 
perdebatan akan diadakan, bahkan ia bersedia membiayai 
pelaksanaannya." Menurut Syafig Mughni, pada pertengahan abad XX 
PERSIS dikenal sebagai organisasi yang suka berdebat dan Ahmad 
Hassan sebagai pembicaranya. Ahmad Hassan melakukan perdebatan 
dengan siapapun yang berseberangan dengan pahamnya khususnya 
dengan organisasi Kaum 'Tua pada saat itu antara lain dengan 
organisasi Ittihadul Islamiyah Sukabumi (KA Sanusi), majelis 
Ahlussunnah Bandung, Nahdlatul Ulama di Cirebon pada tahun 1932 
(H. Abdul Kahar), dan di Bandung pada tahun 1935 (A. Wahab 
Hasbullah) dan di Gebang tahun 1936 (Masdugdi).”" Dari data di atas 
tergambar bahwa PERSIS merupakan organisasi yang sangat sistematis 
dalam mengembangkan paham keagamaan. 

Dalam usaha pembaharuannya, Ahmad Hassan memiliki etos 
juang dan metode pendekatan yang heroik, meski ia pun tetap 
memiliki kepribadian yang simpatik, sabar dan supel. Pendekatan yang 
digunakan dalam menyampaikan pikiran dan cita-citanya, dengan cara 
debat yang cenderung menantang konflik, sehingga banyak 
mengundangrespon dan gejolak yang cukup hangat. Berkali-kali, di 
berbagai tempat ia melakukannya, baik dengan sesama muslim 
maupun dengan non-muslim. 

Pada masa berkiprah dengan PERSIS, Ahmad Hassan 
berkenalan dengan Soekarno dan tak jarang terjadi diskusi antara 
keduanya.”  Pergumulannya dengan Sang Proklamator ini 
membuahkan manfaat besar dalam mengenal Islam meski di sana-sini 
terjadi benturan pemikiran di antara keduanya. 

Dalam membangun PERSIS, Ahmad Hassan mempersiapkan 
penerus berikutnya melalui kaderisasi. Hasil kaderisasi itu dapat dilihat 
antara lain dalam dua figur yang mewakili kecenderungan pemikiran 
Ahmad Hassan. Yakni Muhammad Natsir mewarisi kecenderungan 


Fatih, Hadis dalam Perspektif, 328. 
#"Mughni, Hassan Bandung, 82. 
22Thid., 327-328. 


26--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


politik Ahmad Hassan. Sedangkan Abdul @adit Hassan mewarisi 
minat Ahmad Hassan dalam mempelajari agama dan pendidikan, 
seperti terlihat dalam tulisan dan kegiatannya di Pondok Pesantren 
Persatuan Islam Bangil. 

Sedangkan Siradjuddin Abbas, setelah tak berselang lama 
bergabung dengan PERTI ia terpilih sebagai ketua umum Persatuan 
Tarbiyah Islamiyah (PERTI) dalam kongres ketiga organisasi tersebut 
di Bukittinggi pada tahun 1935.” Ternyata pilihan itu tidak salah, di 
tangan Sirajuddin Abbas PERTI menjadi berkembang sebagaimana 
yang telah penulis paparkan sebelumnya. 

Di bawah kepemimpinan Siradjuddin Abbas, PERTI yang 
bergerak di bidang sosial, dakwah dan pendidikan semakin maju dan 
terkenal. Hal ini terlihat Misalnya tahun 1939 Siradjuddin Abbas 
melalui PERTI membuat piagam kerjasama dengan kaum adat (Majelis 
Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau). Pada tahun yang sama 
Siradjuddin Abbas menjalin kerjasama dengan Jamiyatul Wasliyah 
suatu organisasi kelompok tradisionalis di Sumatera Utara. Untuk 
kerjasama ini dibuat pula piagam takaful yang berisi bahwa mereka 
akan bergandengan tangan dalam mempertahankan Islam dengan 
paham sunni dan madzab Imam Syaff'i dari segala serangan.”" Langkah 
kerjasama yang dilakukan Siradjuddin Abbas tersebut merupakan 
upaya untuk memperkuat pertahanan Kaum Tua dalam menangkis 
serangan Kaum Muda. 

Ketika pemerintah Jepang mengadakan Konggres Alim Ulama di 
Singapura pada tahun 1943, Siradjuddin Abbas ditunjuk menjadi 
anggota delegasi yang diketuai oleh Syeikh Sulaiman Ar-Rasuli, sedang 
anggota yang lain adalah Syeikh Ibrahim Musa parabek, AR Sutan 
Mansur dan Mahmud Yunus sebagai utusan alim ulama 
Minangkabau.” Terpilihnya Siradjuddin Abbas dalam delegasi tersebut 
mengindikasikan bahwa ia merupakan sosok pemimpin yang terkenal 
dengan keilmuannya dan sangat diperhitungkan pada zamannya. 


8 Alaidin Koto, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Sejarah, Paham Keagamaan, dan Pemikiran Politik 1945- 
1970. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 35. Atau lihat juga Howard M Federspiel, Daya Tahan 
Kesarjanaan Muslim Tradisionalis: Analisis Atas Karya-karya Siradjuddin Abbas, dalam buku Jalan Baru Islam 
(Bandung: Mizan, t.t.), 187. 

“Koto, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, 38-39. 

“Koto, Buya KH. Siradjuddin Abbas, 17. Lihat juga: Latif, Ulama Sumatera Barat, 160. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--27 


Untuk mempertahankan itigad Ahlussunnah Waljamaah dan 
mazhab Syafii maka Siradjuddin melakukan langkah-langkah strategis 
melalui wadah PERTI, antara lain, Pertama, pembinaan madrasah. Dari 
awal berdiri PERTI telah memiliki Madrasah Tarbiyah Islamiyah, 
halagah-halagah dan surau.” Karena itu, ketika kembali dari Mekkah 
hingga menjadi ketua PERTI Siradjuddin Abbas tidak melakukan 
usaha membangun atau membentuk madrasah baru, akan tetapi ia 
hanya melibatkan dirinya mengajar” dan menata kurikulum 
pengajaran.” Sebagai perisai paham Ahlussunah Waljamaah dan 
mazhab Syafi'i, Siradjuddin Abbas sengaja menata kurikulum 
pendidikan dengan menggunakan kepustakaan yang ditulis oleh ulama- 
ulama dari dua aliran tersebut. 

Kedua, penerbitan majalah dan buku. Ketika berkiprah di PERTI 
Siradjuddin Abbas berhasil menerbitkan beberapa majalah antara lain 
Majalah a-Mizgan (huruf melayu), terbit pertama kali di Bukittinggi 
tahun 1930,” Majalah SOEARTI (Suara Tarbiyah Islamiyah) terbit di 
Bukittinggi tahun 1938."" Majalah Inshaaf, terbit di Suliki tahun 1939, 
Majalah SUPER, terbit di Jakarta 1951, Majalah al-Imam, terbit di 
Jakarta tahun 1955, Majalah Dewan Puteri, terbit di Bengkawas, 
Bukittinggi, tahun 1952, Surat Kabar Harian Fajar, terbit di Jakarta 
tahun 1959," Surat Kabar Harian Jihad, terbit di Jakarta dan 
Palembang tahun 1966, Surat Kabar Nyiur Melambai, terbit di Rengat, 
Riau tahun 1955." Majalah-majalah tersebut tidak hanya berfungsi 
sebagai wasilah penyampaian ilmu pengetahuan tetapi juga sebagai 
media komunikasi sesama pengurus PERTI. Disamping itu 
Siradjuddin Abbas juga menerbitkan beberapa buku lainnya (dijelaskan 
lebih lengkap pada pembahasan selanjutnya). Tujuan dari penerbitan 


"Menurut Karel Steenbrink pada tahun 1942 (PERTI di bawah kepemimpinan Siradjuddin Abbas, 
pen) telah memiliki 300 Madrasah dengan murid 45.000. Lihat: Karel A. Steenbrink, Pesantren Madrasah 
Sekolah, cet. ke-2 (Jakarta: LP3ES, 1994), 64. 

“Lihat: Latif. Ulama Sumatera Barat, 157. 

“Koto, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, 108. 

"Majalah a-Mzin sudah diterbitkan sebelum Abbas bergabung dengan PERTI. Dalam hal ini 
Abbas hanya melanjutkan penerbitan majalah tersebut. 

'"Dalam kepengurusan Majalah tersebut, Siradjuddin Abbas langsung menjabat sebagai pimpinan 
redaksi, sedangkan redakturnya dipegang H. Jalaluddin. Lihat: Latif, Ulama Sumatera Barat, 159. 

"!Majalah tersebut dipimpin oleh Sofyan Siradj (anak kandung Siradjuddin Abbas). Untuk 
kelangsungan surat kabar tersebut, maka Siradjuddin Abbas meluangkan waktunya untuk menulis di 
rubrik tersebut setiap hari terhitung dari tanggal 1 Oktober 1959 sampai Maret 1961. Lihat: Abbas, 
Kumpulan Soal Jawab Keagamaan, cet. ke- 8 (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2008), 15-16. 

"Koto, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, 108-109. 


28--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


tersebut antara lain adalah untuk menangkis pemikiran keagamaan 
Ahmad Hassan yang beredar melalui karya-karyanya di tengah 
masyarakat.” Siradjuddin Abbas menilai buku-buku Ahmad Hassan 
banyak yang ganjil dan bertentangan dengan mazhab Syafti. 
Sebagaimana ungkapannya: 


S... Buku yang dikarang oleh orang itu (Ahmad Hassan, pen) 
yang fatwanya banyak yang ganjil-ganjil yang berlainan dari fatwa 
orang biasa." Buku-bukunya (Ahmad Hassan, pen) banyak 
memuat masalah-masalah yang ganjil-ganjil. ....”.'” 


Dari kutipan di atas, dapat dipahami bahwa terjadi perdebatan 
(kontestasi pemikiran) antara buku monumental Ahmad Hassan yang 
berjudul Soal Jawab berhadapan dengan buku monumental Siradjuddin 
Abbas yakni 40 Masalah Agama. Dalam buku tersebut Siradjuddin 
Abbas mengkritik menolak dan membantah pemikiran dan paham 
keagamaan Ahmad Hassan, sebagaimana yang penulis deskripsikan 
pada bab selanjutnya. 

Ketiga, berdakwah baik dengan lisan (tabligh). Setelah 
kemerdekaan Siradjuddin Abbas kelihatannya lebih terkuras energinya 
dalam gemuruh kehidupan politik. Faktor inilah agaknya yang 
menyebabkan Siradjuddin Abbas lebih banyak melakukan dakwah 
(perdebatan) secara tulisan ketimbang perdebatan secara lisan 
sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya. 

Keempat, berkiprah di politik. Setelah Indonesia merdeka, 
Siradjuddin Abbas mempelopori organisasi PERTI beralih fungsi 
menjadi partai politik. Peralihan ini terjadi dikarenakan adanya 
maklumat No.X/1945 yang dikeluarkan oleh wakil Presiden Moh. 
Hatta (Bung Hatta) pada tanggal 05 November 1945, yang isinya 
mendorong agar semua masyarakat Indonesia ikut serta bergabung 


'”Muhammadiyah di Sumatera Barat pada masa awal yang dibawa oleh Kaum Muda antara lain 
Haji Rasul dalam gerakannya membawa atau menerima pemikiran Ahmad Hassan, karena itu buku- 
buku Ahmad Hassan menyebar di Sumatera Barat. Wawancara dengan Tiar Anwar Bahtiar (pengurus 
PERSIS), pada hari Rabu 03 Juli 2019 bertempat di kantor PP PERSIS Bandung. Pendapat Tiar Bahtiar 
ini menurut penulis sejalan dengan hasil temuan Dudung Abdurahman bahwa Kaum pembaharu di 
Minangkabau seperti A.R. Sutan Mansur, Hamka dan Haji Rasul terpengaruh dengan pemikiran 
PERSIS atau Ahmad Hassan. Lebih lanjut lihat: Dudung Abdurahman, Pemikiran Islam Murni Abmad 
Hassan, dalam buku Tokoh-tokoh Muslim Indonesia Kontemporer (Yogyakarta: Idea Press, 2019 ), 72. 

'#Abbas, 40 Masalah Agama, vol. 4, 114. 

""Tbid,, 243. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--29 


dengan partai politik." Jika dicermati peralihan PERTI menjadi partai 
politik tidak hanya karena maklumat wakil Presiden tersebut, akan 
tetapi Siradjuddin Abbas berkeinginan untuk lebih luas dan leluasa 
dalam mengembangkan dan mempertahankan paham keagamaan 
Kaum Tua (PERTI) dari serangan Kaum Muda (reformis). 

Siradjuddin Abbas meminta izin kepada sesepuh atau para 
pendiri Tarbiyah Islamiyah. Para pendiri pun setuju untuk mendirikan 
partai tersebut, dengan catatan jangan meninggalkan tugas pokoknya 
yaitu pendidikan, dakwah, kegiatan sosial keagamaan dan keumatan.'” 
Untuk itu Siradjuddin Abbas mengadakan rapat pleno organisasi 
PERTI pada tanggal 22 November 1945."" Hasil rapat tersebut 
memutuskan bahwa Persatuan Tarbiyah Islamiyah membuat suatu 
partai yaitu PI PERTI (Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah) 
sekaligus mengangkat Siradjuddin Abbas sebagai Ketua Umum. 

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa baik Ahmad Hassan 
maupun Siradjuddin Abbas, sama-sama melakukan usaha strategis 
untuk mengembangkan paham keagamaan melalui wadah organisasi. 
Perbedaannya Setelah Indonesia merdeka Ahmad Hassan tidak 
berpolitik praktis, sedangkan Siradjuddin Abbas berpolitik praktis 
bahkan menjadi ketua umum partai. Pada masa inilah terdapat 
perbedaan yang mencolok antara kedua ulama ini. Ahmad Hassan 
berdakwah lebih dominan menggunakan “perahu” pendidikan, 
sedangkan Siradjuddin Abbas berdakwah menggunakan “perahu” 
politik. 

Setelah 17 tahun di Bandung dan PERSIS sudah dikenal di 
masyarakat luas menjelang pendudukan Jepang di Indonesia maka 
tahun 1940 M. Ahmad Hassan pindah ke Bangil. Di Bangil, Hassan 
terus mengembangkan PERSIS dengan menulis, bertablig, berdebat,” 
dan mengembangkan lembaga pendidikan.'" Sedangkan Siradjuddin 
Abbas dan istrinya (pada tahun 1945) pindah ke Jakarta untuk 
berkiprah mengembangkan PERTI di tingkat Nasional. Masuknya 
Siradjuddin Abbas ke gelanggang politik membuat PERTI semakin 


“Suprapto, Ensiklopedi Ulama Nusantara, 40. Lihat juga: Sjarkawi Machudum, Perjuangan Persatuan 
Tarbiyah Islamiyah. (Jakarta: Perpustakaan Persatuan Tarbiyah Islamiyah, 2011), 36. 
“Machudum, Perjuangan Persatuan Tarbiyah, 37-38. 
“Koto, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, 40. 
Ahmad Hassan, Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama, cet. ke-15, vol.3 (Bandung: CV 
Diponegoro, 2007), 1268- 1269. 
"Nor Huda, Islam Nusantara, Sejarah Sosial Intelektual Islam Indonesia (Yogyakarta: Arruz Media 
Group, 2007), 109-110. 


30--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


terkenal bukan saja di tingkat Nasional tetapi juga tingkat 
Internasional. 

Pada masa Orde Lama Siradjuddin Abbas lebih dominan 
berdakwah menggunakan “perahu” politik dan bersifat kooperatif 
dengan pemerintahan Presiden Soekarno. Karena itu kiprah 
Siradjuddin Abbas di bidang politik selalu terbuka lebar, bahkan 
sebelum Indonesia merdeka ia sudah duduk di Badan Legislatif 
(Dewan Perwakilan Rakyat). Adapun Badan legislatif yang pernah 
diemban oleh Siradjuddin Abbas adalah: Minangkabau Raad (1940- 
1942 zaman Kolonial Belanda) sebagai utusan Keagamaan, Syu Sangi 
Kai (1944 zaman pendudukan Jepang), Komite Nasional Indonesia 
Pusat (KNIP) (1945-1949), DPR-RIS, (1950) di Jakarta, DPR 
Sementara (1950-1955) di Jakarta, DPR hasil Pemilihan Umum 1 di 
Jakarta (1956-1959), DPR GR (1959-1965)."'' Sebagai pimpinan partai 
Sirajuddin Abbas pernah menerima amanah sebagai Menteri Negara.'" 
Diantara jabatan menteri yang pernah diembannya adalah Menteri 
Keselamatan Negara pada tahun 19455, Menteri Kesejahteraan 
Masyarakat dalam kabinet Ali Sastroamidjojo dari tahun 1953/1954- 
1955."” Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Siradjuddin 
Abbas merupakan ulama yang politikus pada zamannya. 

Seiring dengan lengsernya Soekarno (Orde Lama), seiring dengan 
itu pula karir politik Siradjuddin Abbas berakhir. Jabatan Ketua PERTI 
diembannya dari tahun 1935 sampai tahun 1966, atau selama tiga 
puluh tahun. Identifikasi dirinya cenderung ke aliran kiri pemerintahan 
Soekarno menyebabkan dirinya “terpukul”, kehilangan pengaruh dan 
sulit mendapat dukungan dalam pemerintahan Orde Baru.'"” Demi 
kemaslahatan umat serta bangsa dan negara, Sirajuddin Abbas mundur 
teratur dari “panggung” politik. Ia menemukan jati dirinya berada di 
luar kekuasaan politik dan menghabiskan masa-masa senjanya untuk 
berdakwah, mengajar dan menulis buku sehingga menghasilkan 
beberapa karya monumental. 


MSiradjuddin Abbas, Kitab Fikih Ringkas, cet. ke- 6 (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2006), 214. 


"Suprapto, Ensiklopedi Ulama Nusantara, 712. 
"Koto, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, 41. 
"Federspiel, Daya Tahan Kesarjanaan Muslim, 181. 
"5 Thid., 188. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--31 


Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa terdapat empat 
daerah yang menjadi perjalanan intelektual Ahmad Hassan yakni, 
Singapura, Surabaya, Bandung dan Bangil. Sedangkan perjalanan 
intelektual Siradjuddin Abbas terdiri dari tiga daerah yakni, Bukit 
Tinggi, Mekkah, dan terakhir di Jakarta. 


4. Karya-karya 

Walaupun keluar dari arena politik karena terhempas dari 
panggung politik zaman Orde Baru, Siradjuddin Abbas tetap tinggal di 
Jakarta, sebagai seorang ulama kegiatan dakwah, pendidikan, dan 
menulis buku-buku agama tetap ia lakukan sampai usia lanjut." Atas 
saran anak-anak muda PERTI, Buya Siraj, begitu ia akrab dipanggil, 
lebih mencurahkan perhatiannya dalam penulisan-penulisan buku 
agama. Anak-anak muda PERTI yang merasa kurang memahami soal 
Ahlussunnah Waljamaah meminta Siradjuddin Abbas untuk menulis 
sebuah buku yang bisa menjadi pegangan bagi mereka." Sirajuddin 
Abbas yang waktu itu sudah berumur 60 tahun memenuhi permintaan 
itu. 

Jumlah karya ilmiah Siradjuddin Abbas cukup banyak walaupun 
tidak sampai puluhan buah. Karya-karya tersebut ditulis dari rentang 
tahun 1930-an sampai 1970-an dan sebagian besar ditulis dalam bahasa 
Indonesia dan sebagian lagi berbahasa Arab.''" Pada umumnya karya- 
karyanya berisi pembelaan terhadap paham Ahlussunah Waljamaah 
dan mazhab Syafi'i dan keharusannya diterapkan di Indonesia.” 
Adapun Karya-karya Siradjuddin Abbas yang berbahasa Arab adalah: 
Siraj al-Munir, (Figih 2 jilid). Bidayat al-Balagah, (Bayan), Khulasah Tarikh 
Islami, (Sejarah Islam), Ilmul Insya, Siraj al- Bayan fi Fihrasati Ayatil 
Ouran, Imun Nafs. Sedangkan Karya dalam bahasa Indonesia antara 


HL atif, Ulama Sumatera Barat, 162. 

'Machudum, Perjuangan Persatuan Tarbiyah Islamiyah, 69. 

"#Menurut catatan Autobiografi Siradjuddin Abbas, karya karya Siradjuddin Abbas dalam bahasa 
Arab ditulis dari tahun 1933-1937. Pustaka Tarbiyah hanya pernah mencetak buku nomor 2 dan 3, akan 
tetapi buku-buku tersebut tidak dicetak kembali dan sekarang tidak ditemukan manuskripnya. Lihat: 
Siradjuddin Abbas, Ulama Syafi'i dan Kitab-Kitabnya dari Abad ke Abad (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 
2011), 444. Penulis sudah berusaha mencari manuskrip tersebut ke berbagai sumber seperti penerbit 
Pustaka Tarbiyah, Kantor PERTI, Pustaka Pribadi Siradjuddin Abbas, Perpustakaan Nasional, Arsip 
Nasional dan ahli waris (antara lain cucu Siradjuddin Abbas yang bernama Fahmi Sofyan) namun tetap 
saja tidak ditemukan. Penulis menduga karya dalam bahasa Arab tersebut merupakan tulisan berbentuk 
bahan ajar yang ditulis oleh Siradjuddin Abbas ketika ia masih aktif mengajar di berbagai Pesantren di 
Minangkabau sebelum Indonesia Merdeka. 

""Rederspiel, Daya Tahan Kesarjanaan Muslim, 188. 


32--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


lain: Irigad Ahlussunnah Wal Jamaah, Sejarah dan Keagungan Madzhab 
Syafi'i, 40 Masalah Agama Jilid 1-4, Kumpulan Soal Jawab Keagamaan, Kitab 
Figih Ringkas, Tabagatus Syafi iyah, dan Perjalanan Hidup Nabi Muhammad 
saw" Namun dari sekian banyak karya tersebut terdapat buku 
monumentalnya yakni buku Iwgad Ahlussunnah Wal Jamaah dan 40 
Masalah Agama. Pemikiran keilmuannya lebih banyak terekam dalam 
dua buku tersebut. Selain itu Siradjuddin Abbas juga aktif menulis di 
berbagai surat kabar yang terbit di Jakarta, antara lain Surat Kabar 
Harian Fajar yang memuat kolom “Ruangan Syariat dan Ibadat”. 
Siradjuddin Abbas menulis pada kolom tersebut setiap hari terhitung 
sejak tanggal 1 Oktober tahun 1959 hingga akhir Maret 1961.” 

Walaupun Ahmad Hassan tidak masuk politik praktis seperti 
Siradjuddin Abbas, namun ia tetap produktif, mandiri dan banyak 
meninggalkan karya dalam berbagai bidang, meliputi fikih, tafsir, hadis, 
akhlak, tauhid, tarikh, bahasa Arab, kristologi, politik, kamus, dan 
sebagainya. Syafig Mughni mencatat tidak kurang dari 80 karya tulis 
Hassan yang tersebar luas di masyarakat,” diantara karya ilmiahnya 
Soal Jawab, At-Tauhid, Tafsir al-Furgan, Tarjamah Bulughul Maram, 
Pengajaran Sholat, Kesopanan Tinggi, Risalah Al-Fatihah, Risalah Jum'ah, 
Risalah Zakat, Risalah Riba, Risalah Haji, Risalah Ijma', Risalah Oryas, 
Risalah Madzghab, Risalah Taklid, Risalah Ahmadiyah, Wanita Islam, dan 
lain-lain." Karya-karya Ahmad Hassan tersebut, sebagian besar tidak 
diterbitkan lagi. Saat ini, yang rutin diterbitkan oleh CV Diponegoro 
adalah Soal Jawab dan Tarjamah Bulughul Maram. 

Setelah mewariskan berbagai ilmu kedua ulama ini wafat yang 
disebabkan karena sakit. Ahmad Hassan jatuh sakit pada tahun 1956 
ketika dia menunaikan ibadah haji, dalam keadaan sakit dia kembali ke 
tanah Air,” kemudian datang lagi penyakit baru yakni infeksi yang 
menyebabkan kakinya harus dipotong.” Dalam keadaan sakit dia 
meninggal dunia di Bangil dalam usia 71 tahun tepatnya pada tanggal 


121 


'Suprapto, Ensiklopedi Ulama Nusantara, 714. 

Abbas, Kumpulan Soal Jawab, 15. 

2Mughni, Hassan Bandung, 129-131. 

"Herry Mohammad dkk, Tokoh-Tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20 (Jakarta: Gema Insani, 2006), 
19-20 atau lihat juga Suprapto, Ensiklopedi Ulama Nusantara, 181. 

'"#Ahmad Hassan mengakui bahwa Hajinya tidak sah atau gagal karena ia tidak sempat melempar 
jumrah di Mina lantaran dirawat di rumah sakit. Meskipun E Abdurrahman menyatakan bahwa Ibadah 
Haji Ahmad Hassan tetap sah karena telah melaksanakan wukuf di Arafah. Lihat, Wildan, Yang Dai 
Yang Politikus, 25. 

“Pijper, Beberapa Studi Tentang Sejarah, 130. Lihat juga Tim Penyusun, Ensiklopedi Islam, 714. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--33 


10 November 1958 M.'” Sedangkan Siradjuddin Abbas wafat pada 
hari Rabu tanggal 5 Agustus 1980 dalam usia 75 tahun, bertepatan 
dengan 23 Ramadhan 1401'” setelah beberapa hari dirawat di rumah 
sakit Cipto Mangunkusumo akibat serangan jantung yang ia derita.'” 
Jenazah Siradjuddin Abbas dishalatkan di Masjid Baiturahman Tebet 
Jakarta Selatan, saat pemakaman tampak perhatian warga begitu besar, 
antara lain dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia Adam Malik.'” 
Jasad Siradjuddin Abbas dimakamkan di pemakaman Tanah Kusir 
Jakarta Selatan. 

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa Ahmad Hassan 
dan Siradjuddin Abbas merupakan tokoh, ulama dan guru utama 
organisasi PERSIS dan PERTI. Kedua tokoh ini merupakan ulama 
yang produktif dan mandiri dan sangat teguh mempertahankan paham 
keagamaan masing-masing. Siradjuddin Abbas mempertahankan 
paham Ahlusunnah Waljamaah dan mazhab Syafi'i baik melalui 
pendidikan, lisan, tulisan, maupun jalur politik sampai ia wafat." 
Sedangkan Ahmad Hassan menyebarkan paham purifikasi Islam. 
Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas dikategorikan sebagai ulama 
besar karena mereka merupakan muallif (penulis) yang karya-karyanya 
dipergunakan sebagai rujukan berbagai pihak dari kalangan umat Islam 
dalam mempelajari ilmu-ilmu keislaman. 


““Nawir Yuslem dkk., “Metodologi Pemikiran Hadis Ahmad Hassan dalam Tarjamah Bulug al- 
Maram”, Attahdis: Journal of Hadith Studies 1, no: 2 (Juli Desember 2017): 15. 

'#M. Baharudin, “Kritik Atas Corak Pemikiran Teologi Islam KH. Siradjuddin Abbas”, Jurnal 
Theologia 21, no: 2 (Desember 2016): 241. 

'8A bbas, Sejarah dan Keagungan, 11. Atau lihat Abbas, Trigad Ahlussunnah Wal-Jamaah, 2. 


"Menurut Moh. Noer Ar-Rasuli, ketika Siradjuddin Abbas dirawat di RSCM ia sempat berwasiat 
dan berpesan kepadanya dengan mengatakan: "Ananda Noer! coba kumpulkan sepuluh orang pemuda 
sebaya denganmu, berpendidikan agama kelas tujuh dan ada ilmu umumnya, untuk buya didik dan buya 
gembleng menjadi ulama Sunni Syaffi yang paripurna”. Kemudian sekitar satu jam setelah 
mengucapkan wasiat itu Siradjuddin Abbas wafat. Lebih lanjut lihat: Moh. Noer Ar-Rasuli pada kata 
pengantar buku: Abbas, Itigad Ahlussunnah Wal-Jamaah, 1. 


34--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


B. Pemikiran Kedua Tokoh 


1. Pemikiran Politik (Paham Kebangsaan) 

Kajian tentang pemikiran politik Ahmad Hassan sudah banyak 
dilakukan, antara lain, Dudung Abdurahman meneliti pemikiran politik 
Ahmad Hassan dalam masalah kebangsaan (nasionalisme), agama dan 
negara, dan demokrasi menurut Islam." Kemudian Syafig Mughni 
menulis paham kebangsaan Ahmad Hassan atau PERSIS pertengahan 
abad XX. Dari tulisan Syafig Mughni tersebut penulis menyimpulkan 
bahwa paling tidak terdapat tiga hal pokok paham kebangsaan Ahmad 
Hassan, Pertama, perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia 
hendaklah didasarkan pada motivasi agama (Islam). Dalam 
pandangan Ahmad Hassan, perjuangan kemerdekaan yang tidak 
didasarkan kepada motivasi agama dapat menyempitkan langkah 
mempersatukan bangsa Indonesia, karena pada hakikatnya sikap 
tersebut menjurus pada benci agama dan tentunya akan melahirkan 
pelaksanaan hukum buatan manusia. Sebaliknya pergerakan yang 
didasarkan pada motivasi agama misalnya agama Islam tentu akan 
melahirkan pelaksanaan hukum-hukum Islam. 

Kedua, cinta tanah air dibolehkan dan bukan merupakan asabiyyah 
yang dilarang dalam berbagai hadis." Dalam pandangan Ahmad 
Hassan, cinta bangsa dan tanah air yang dibenarkan bagi seorang 
muslim ialah cinta yang diwujudkan dengan usaha dan kerja keras agar 
kaum muslimin maju dalam pendidikan, ekonomi, dan teknologi 
sekurangnya tidak di bawah derajat negara lain. Kemudian cinta tanah 
air bisa diwujudkan dalam bentuk mengurus negeri sendiri dengan 
hukum dan peraturan yang termaktub dalam Kitabullah dan Sunah 
Rasul. 

Ketiga, pemerintahan harus berdasarkan Islam.” Dalam 
pandangan Ahmad Hassan, agar hukum-hukum Allah terlaksana 
dengan baik di sebuah negara, maka pemerintahan tersebut harus 
berdasarkan Islam. Keharusan ini menurutnya bersumber dari ayat- 
ayat Al-Guran yang berbicara tentang keharusan terlaksananya 
hukum-hukum Allah. Lebih lanjut menurutnya, tidak mewujudkan hal 
ini termasuk kezaliman. Cita-cita dan pergerakan Islam menurut 


BT Abdurrahman, Pemikiran Islam Murni, 66-68. 
Mughni, Hassan Bandung, 33. 

hid, 34-36. 

3 Thid. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--35 


Ahmad Hassan akan bisa terwujud dengan berdirinya pemerintahan 
Islam. Pemilihan khalifah atau ketua pemerintahan Islam bisa 
dilakukan melalui wakil-wakil yang dinamakan 4h/ a-halli wa al-'agdi 
atau dipilih langsung oleh rakyat tanpa perantara wakil-wakilnya. 

Keempat, pemeluk agama lain (non muslim) diberikan kebebasan 
antara lain) 1) makan dan minum, kecuali minuman keras 2) 
berpakaian, asal menutup bagian badan yang dipandang aurat oleh 
Islam dan menurut cara-cara yang diatur oleh pemerintah 3) 
menjalankan ibadah masing-masing 4) mendirikan tempat-tempat 
ibadah 5) melaksanakan cara perkawinan dan pembagian harta pusaka. 
6) membuka tempat-tempat pendidikan bahasa, agama yang mereka 
anut 7) mendirikan mahkamah yang memutuskan perselisihan sesama 
mereka 8) duduk dalam pemerintahan Islam asal jangan sampai 
mengalahkan yang beragama Islam."” Prinsip-prinsip inilah yang 
dipegang oleh Hassan terutama sebelum Indonesia merdeka (masa 
penjajahan). 

Setelah Indonesia merdeka Ahmad Hassan secara pribadi tidak 
terjun masuk politik praktis, akan tetapi menunjuk M. Natsir sebagai 
kader dan utusan PERSIS masuk ke dalam Masyumi pada masa 
Demokrasi Liberal.” Pada masa ini Masyumi menerima UUD Dasar 
1945 dan Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia.” Sebagai anggota 
Masyumi yang telah menerima kenyataan itu, tampaknya Ahmad 
Hassan tidak pernah menolak sikap partainya. Hal ini berkemungkinan 
bahwa Hassan menerima sikap partainya sebagai suatu tahapan untuk 
terlaksananya ajaran dan hukum Islam di Indonesia. 

Sedangkan kajian pemikiran politik Siradjuddin Abbas ditulis 
oleh Alaidin Koto dalam dua buku, Pertama, Buya KH. Siradjudddin 
Abbas Profil dan Prilaku Politiknya Tentang Indonesia. Kedua, Persatuan 
Tarbiyah Islamiyah: Sejarah, Paham Keagamaan dan Pemikiran Politik 19435- 
1970. Menurut Alaidin Koto bahwa Siradjuddin Abbas dengan 
PERTI-nya menganut politik Sunni-Syafi'i dan sangat concern terhadap 
paham dan pemikiran politik mazhab tersebut." Dari analisis Alaidin 
Koto tersebut dapat diketahui bahwa Siradjuddin Abbas berkeinginan 
menerapkan mazhab Syaff'i secara totalitas, tidak hanya dalam ibadah 
dan muamalah, tetapi juga dalam siyasah dan kenegaraan. 


3 Thid. 

"CKhaeruman, Is/am Ideologis, 89. Lihat juga: Mughni, Hassan Bandung, 90. 
'Mughni, Hassan Bandung, 37. 

“Koto, Buya KH. Siradjudddin Abbas, 27. 


36--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Namun untuk proses dari pemikiran politiknya, setelah 
Indonesia merdeka Siradjuddin Abbas mengikuti kesepakatan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, demokrasi Pancasila dan UUD 1945, 
bahkan masuk ke dalam pemerintahan dan sangat kooperatif terhadap 
kebijakan Presiden Soekarno."” Di bawah ini merupakan kesimpulan 
dari ide-ide pokok pemikiran politik Siradjuddin Abbas yang penulis 
ambil dari kedua buku tersebut. 

Terdapat tiga hal pokok pemikiran politik atau paham 
kebangsaan Siradjuddin Abbas (ketika ia memimpin PI PERTI), yakni, 
1) Indonesia harus merdeka seratus persen sekarang juga tanpa harus 
menunggu kembalinya pemerintah Belanda ke Den Haag. 2) bentuk 
negara adalah Jwmhurijah dengan kepala negara seorang Muslim. 3) 
Islam Sunni menjadi agama negara dengan perlindungan penuh kepada 
minoritas Kristen seperti yang dilakukan Rasulullah ketika membentuk 
negara pertama Madinah." Dari konsep yang diajukan oleh 
Siradjuddin Abbas tersebut dapat dipahami bahwa terdapat kaitan yang 
erat antara paham keagamaan (sunni) dengan pemikiran politik yang 
dianutnya. Siradjuddin Abbas melihat bahwa negara Madinah adalah 
acuan pertama dan menjadi landasan teori politik khususnya mengenai 
negara Islam. Ini dapat diartikan bahwa dalam pandangan PERTTI atau 
Siradjuddin Abbas, mendirikan negara Islam itu perlu sebagai 
kewajiban didasarkan kepada sunah. 

Karena menerima Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
berdasarkan Pancasila, maka pemikiran politiknya diimplementasikan 
dalam aktivitasnya memimpin PI PERTI, menjadi anggota Parlemen 
dan Menteri Negara. Perilaku atau manuver politiknya tidak hanya 
terkait secara Nasional tetapi juga berskala Internasional. Berikut ini 
merupakan perilaku politik Siradjuddin Abbas ketika ia memimpin PI. 
PERTI. 


'"”Kemesraan Siradjuddin abbas terhadap Soekarno dapat dilihat pada pernyataannya: Soekarno 
adalah pemimpin yang wajib ditaati, karena ia adalah kepala negara yang sah. Ketaatan kepadanya adalah 
berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang menganjurkan taat kepada pemimpin. Tambahan lagi, 
Soekarno tidak melakukan tindakan yang secara nyata menentang Islam dan tidak pernah 
memerintahkan umat Islam mendurhakai Allah. Lebih lanjut lihat: Koto, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, 


'Koto, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, 135. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--37 


Pertama, mengangkat isu Palestina. Pada tahun 1951 tersebar isu 
bahwa kaum Zionis Yahudi mengusir rakyat Palestina dari negerinya. 
Sirajuddin Abbas mengangkat isu tersebut ke permukaan." 
Siradjuddin Abbas membuktikan komitmennya membela rakyat 
Palestina dengan menghadiri “Kongres Untuk Membebaskan 
Palestina” di Yerussalem pada tahun 1953.” Sikap politik Siradjuddin 
Abbas tersebut mengundang simpati dari masyarakat, sehingga 
membuat PI PERTI berkembang pesat di Pulau Jawa. 

Kedua, menggagas Organisasi Setiakawan Rakyat Asia Afrika 
(OSRA). Siradjuddin Abbas merupakan orang yang menyampaikan 
gagasan kepada Presiden Soekarno untuk menggelar organisasi 
Setiakawan Rakyat Asia Afrika (OSRA). Pada bulan Maret tahun 1965 
diadakanlah Konferensi OSRA di Bandung dan Siradjuddin Abbas 
terpilih sebagai salah seorang pimpinan konferensi bersama Idham 
Khalid, Ahmad Syaikhu, Abdul Aziz dan Baidhawi.” Terobosan 
Siradjuddin Abbas ini tentu saja mendapat apresiasi dari Presiden 
Soekarno yang ketika itu sedang bersemangat dengan ide-ide 
menjungkalkan imperialisme dan kolonialisme. 

Ketiga, Menolak PRRI. Ketika Pemerintah Revosional Republik 
Indonesia (PRRI) dideklarasikan oleh Ahmad Husen di Padang, yang 
berseberangan dengan pemerintah, maka Siradjuddin Abbas 
menegaskan kepada Presiden bahwa PI PERTI tidak setuju dengan 
PRRL.'” 

Keempat, melakukan usaha untuk menghalangi Kapal Induk Karel 
Doorman ke Indonesia. Pada tahun 1959 tersiar berita bahwa Belanda 
akan mengirim kapal induk Karel Doorman ke Indonesia untuk 
membantu mempertahankan Irian Barat. Untuk bisa mencapai 
Indonesia dalam waktu singkat kapal itu harus melewati Terusan Suez 
di Mesir. Untuk mengantisipasi hal itu Presiden Soekarno mengutus 
Sirajuddin Abbas ke Mesir untuk membicarakan hal itu dengan 
Presiden Gamal Abdul Naser agar melarang Belanda melewati Terusan 


M'Langsa, Profil KH. Siradjuddin Abbas. 


“Koto, Buya KH. Siradjuddin Abbas, 18. 

3 Tpid., 19. 

Pada tangggal 1 September tahun 1958 Siradjuddin Abbas menyatakan penolakan dan 
ketidaksetujuannya dengan PRRI. Lebih lanjut lihat teks pidato tersebut pada: Koto, Persatuan Tarbiyah, 
190-191. Lihat juga: Koto, Buya KH. Siradjuddin Abbas, 70-71. 


38--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Suez.” Siradjuddin Abbas berhasil melakukan tugas ini berkat bantuan 
Anwar Sadat dan Presiden Gamal Abdul Naser. 

Kelima, mendukung Manipol/ Usdek. Siradjuddin Abbas dengan 
PERTI-nya mendukung Demokrasi Terpimpin dengan segala konsep 
dan sistemnya yang dikenal dengan Manipol (Manifesto Politik) Usdek 
(Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Demokrasi Terpimpin dan 
Keperibadian). Hal ini dapat dilihat dari makalah yang disampaikan 
oleh Siradjuddin Abbas pada acara kuliah umum pendidikan kader 
Revolusi Angkatan Dwikora pada tanggal 12 Oktober 1964 di Aula 
Bank Indonesia di Jakarta Makalah tersebut berjudul: 
“Manipol/Usdek ditinjau dari Segi Islam”. Dari 17 halaman (polio) 
pidato tersebut dapat penulis ringkas bahwa menurut Siradjuddin 
Abbas tidak satupun manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 
Agustus 1959 yang bertentangan dengan agama Islam. Begitu juga 
dengan sosialisme sejalan dengan Islam. Presiden Soekarno di mata 
Siradjuddin Abbas adalah orang yang tidak hanya patuh dan tunduk 
terhadap Islam, tetapi justru memahami ajaran agama ini dengan 
sangat baik. Oleh karenanya, tidak ada alasan untuk tidak mengikuti 
dan menyokong konsep-konsep kenegaraan Soekarno, termasuk 
Manipol Usdek-nya. 

Keenam, membentuk organisasi Liga Muslimin Indonesia. Sebagai 
ketua PERTI Siradjuddin Abbas bersama dengan Wahid Hasyim dari 
NU dan tokoh-tokoh lain seperti Abi Kusno Cokrosuyono dari PSII 
mendirikan organisasi Liga Muslim.'” Tetapi liga ini tidak dapat 
berjalan secara efektif dan akhirnya pudar. 

Dari paparan di atas, dapat diketahui bahwa baik Ahmad Hassan 
dan Siradjuddin memiliki pemikiran politik untuk Indonesia dengan 
bercita-cita menjadikan agama Islam sebagai dasar negara (negara 
Islam). Namun setelah Indonesia merdeka kedua ulama ini mengikuti 
kesepakatan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan 
Pancasila. Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas tidak memaksakan 
konsep mereka tentang negara Islam untuk diterapkan di Indonesia. 


“Langsa, Profil KH. Sirajuddin Abbas. 

“Lebih lanjut baca: Siradjuddin Abbas, Manipol/ Usdek Ditinjau dari Segi Islam (Jakarta: Arsip 
Nasional RI: Front Nasional, nomor berkas: 93. 

“Suprapto, Ensiklopedi Ulama Nusantara, 712. Lihat juga: Koto, Buya KH. Siradjuddin Abbas, 17-18. 
Lihat juga: Abbas, Kitab Fikih Ringkas, 215. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--39 


2. Pemikiran Mustalah al-Had 

Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas tidak menulis buku 
khusus (berjudul) tentang ilmu hadis, akan tetapi pemikiran mereka 
tentang hadis tersebar dalam berbagai karya mereka. Untuk Ahmad 
Hassan antara lain terdapat dalam buku Tarjamah Bulughul Maram dan 
Soal-Jawab ketika ia menjawab pertanyaan dan penilaiannya terhadap 
suatu hadis. Sedangkan pemikiran hadis Siradjuddin Ababas lebih 
dominan terdapat dalam karya monumentalnya yakni 40 Masalah 
Agama jilid 1-4 dan Sejarah dan Keagungan Madzghab Syafi'i. Berikut ini 
merupakan pokok-pokok pikiran Ahmad Hassan dan Siradjuddin 
Abbas terkait Mustalah al-Hadis yang penulis analisis melalui literatur- 

literatur tersebut. 

a. Definisi Hadis, Sunah, dan Asar 

Ahmad Hassan dalam bukunya menulis, a-hadis secara 
bahasa berarti omongan, perkataan, ucapan, dan semisalnya. Secara 
istilah yang dimaksud dengan hadis adalah sabda Nabi Muhammad 
saw. sunnah adalah gauluhu, fi'luhu, wa tagriruhu, yakni sabda, 
perbuatan Rasul, dan perbuatan atau perkataan orang lain yang 
dibiarkan oleh Rasul. Asar menurut Ahmad Hassan adalah 
perkataan sahabat sebagaimana hadis merupakan perkataan Nabi." 
Sedangkan Siradjuddin Abbas dalam bukunya mendefinisikan hadis 
dengan perkatan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad saw., 
aSar adalah riwayat yang bersumber dari sahabat. Sebagaimana 

ungkapannya: 


“Hadis adalah perkataan Nabi Muhammad saw., perbuatan 
Nabi Muhammad saw. yang bukan khusus bagi beliau, 
ketetapan Nabi Muhammad saw. atas sesuatu yang terjadi di 
hadapan beliau”.'” (Sedangkan, pen.) aSar adalah akhlak 
sahabat-sahabat Nabi dan orang-orang salaf yang telah 


diridhoi oleh Allah." 


#Ahmad Hassan, Tarjamah Bulughul Maram (Bandung: Diponegoro, 2006), 2, 15. 
# Abbas, Sejarah dan Keagungan, 22-23. 
"hid. Lihat juga: 40 Masalah Agama, vol. 3, 46. 


40--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Walaupun definisi yang diberikan oleh Ahmad Hassan dan 
Siradjuddin Abbas di atas sangat ringkas dan masih berupa “bahan 
mentah”, namun dapat diketahui kedua ulama ini sependapat 
bahwa secara etimologi hadis dan sunah memang memiliki arti 
yang berbeda, tetapi secara terminologi mengandung arti yang sama 
yakni perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah saw. Menurut 
penulis, definisi hadis dan sunah yang dirumuskan oleh kedua 
ulama ini merujuk kepada definisi yang telah diberikan oleh ulama 
sebelumnya antara lain as-Suyiti.'”" Hanya saja pembahasan mereka 
tidak terlalu luas, terutama tentang spesifikasi definisi sunah 
menurut /ugaha' ulama usul fikih, dan muhaddisin. 

Namun ada yang menarik untuk dicermati, Siradjuddin Abbas 
mendefinisikan hadis 7/i dengan “perbuatan Nabi Muhammad 
yang bukan khusus untuk beliau”. Definisi ini menurut penulis 
merupakan informasi tambahan yang tidak terdapat pada definisi 
Ahmad Hassan. Secara tidak langsung Abbas ingin mengatakan 
bahwa sunah adalah perbuatan Nabi Muhammad saw. yang berlaku 
untuk umat. Definisi ini memberikan pemahaman bahwa tidak 
semua perbuatan Nabi Muhammad berlaku bagi umatnya, ada 
perbuatan Nabi saw. yang £hususiah (hanya berlaku untuk Nabi). 
Menurut penulis definisi tersebut sinkron dengan pendapat Hasbie 
Ash Shiddigy yang mengatakan bahwa terdapat perbuatan Nabi 
Muhammad saw. yang hanya berlaku bagi pribadi Nabi saw. dan 
tidak berlaku bagi umat, seperti beristeri lebih dari empat,” 
mencium istri tidak membatalkan puasa, dan tidak boleh menerima 
zakat. 

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa dalam pandangan 
Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas hadis dan sunah merupakan 
istilah yang bersumber atau disandarkan kepada Nabi saw., 
walaupun dalam pembagiannya sunah atau hadis terbagi pada 
sahih, hasan, daif dan maudi'. Pandangan Ahmad Hassan dan 
Siradjuddin Abbas tersebut tentu saja bertolak belakang dengan 


$1As-Suyiti mengartikan sunah berupa segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi berupa gawlun, 
Elun dan tagrir. Sedangkan aSar menurutnya, md yarwiy “an al-sahabah. Lebih Lanjut lihat: Jalal al-Din 
“Abd Ar-Rahman As-Suyati, Tadrib ar-Rawi fi Syarhi Tagrib an-Nawawi, vol. 1 (Bairit: Dat al-Fikt, t.t), 
184, 194. Lihat juga Muhammad 'Ajaj al-Khatib, Us1/ al-Hadis Ulimuhu Wa Mustaldhuhu, (Bairat: Dar 
al-Fikr, t.t.), 17-19, 28. 

'?M. Hasbie Ash Shiddigy, Problematika Hadis Sebagai Dasar Pembinaan Hukum Islam (Jakarta: CV 
Bulan Bintang, 1964), 50. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--41 


pandangan para orientalis seperti Joseph Schahcht yang 
mengeluarkan teori Proyecting Back. Menurut Schahcht, hadis atau 
sunah tidak berasal dari Nabi, melainkan merupakan perkataan 
orang-orang pada abad pertama atau kedua hijrah yang disandarkan 
pada para sahabat lalu kepada Rasulullah. Penyandaran itu hanya 
untuk mendapatkan legitimasi sehingga perkataan itu memperoleh 
sandaran dan kekuatan hukum." Bagi Schahcht tidak ada satupun 
hadis yang bersumber dari Nabi. Sedangkan bagi Ahmad Hassan 
dan Siradjuddin Abbas, hadis atau sunah bersumber dari Nabi 
kecuali yang telah terbukti kepalsuannya (hadis mandi). 

Namun tidak semua pandangan orientalis berbeda dengan 
Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas. Misalnya pandangan kedua 
ulama ini terkait perbedaan hadis khabar dan asar sejalan dengan 
pendapat orientalis yang bernama Nabia Abbot. Menurutnya,“ 
hadis dan khabar sama-sama bermakna laporan atau informasi. 
Namun secara tekhnis hadis berbeda dengan khabar. Hadis 
memiliki makna yang lebih spesifik. Penjelasan ini menunjukkan 
bahwa khabar lebih umum dari hadis. Jika hadis dikaitkan kepada 
Nabi Muhammad dan para sahabatnya, maka khabar tidak hanya 
terbatas pada Nabi dan sahabat-sahabatnya tetapi mencakup 
khalayak umum. Apapun yang dikatakan khalayak umum yang 
berisi informasi dari sumber-sumber yang terpercaya, baik Nabi, 
sahabat, at-tabi'im dan tabi' at-tabi'in, maupun generasi berikutnya 
dapat disebut khabar. Karena itu setiap hadis adalah khabar, tetapi 
tidak setiap khabar adalah hadis. Penjelasan Nabia Abbott tersebut 
sejalan dengan pandangan ulama hadis sebagaimana yang telah 
penulis jelaskan sebelumnya. Penjelasan tersebut sekaligus juga 
dapat dijadikan acuan untuk untuk memahami pandangan Ahmad 
Hassan dan Siradjuddin Abbas yang masih bersifat global dalam 
menjelaskan perbedaan hadis khabar dan asar. 


'Tdri, Hadis dan Orientalis: Perspektif Ulama Hadis dan Orientalis tentang Hadis Nabi (Jakarta: Kencana, 
2017), 184. 
“Tbid,, 107. 


42--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


b. Hadis Sahih, Hasan dan Kehujahannya 

Ahmad Hassan tidak tidak terlalu luas membahas terminologi 
hadis hasan. Ta hanya menyebutkan bahwa hadis hasan pada 
dasarnya sama dengan hadis sahih, namun di dalam sanad hadis 
tersebut terdapat perawi yang sedikit kurang kuat.”” Lebih lanjut 
Ahmad Hassan memperluas pembahasan tentang hadis sahih. 
Menurutnya, hadis sahih artinya adalah hadis yang sah datangnya 
dari Nabi saw." Yang dimaksud oleh Ahmad Hassan adalah hadis 
tersebut didengar oleh sahabat dari Nabi kemudian disampaikan 
kepada para perawi dan seterusnya sampai kepada para penulis 
kitab hadis yang masyhur (mukharrij). 

Menurut Ahmad Hassan, kriteria perawi yang diterima 
hadisnya adalah orang yang memiliki sifat kepercayaan (baca: 
terpercaya) dengan memenuhi persyaratan berikut: 1) bu/ug 2) Islam 
3) 'adalah, (tidak melakukan dosa besar terutama dusta atau khianat, 
tidak sering melakukan dosa kecil, tidak melanggar kesopanan yang 
berlaku di masyarakat) 4) dabit, secara bahasa berarti tetap dan 
tegak. Sedangkan secara istilah dabit berarti kuat ingatan dan tidak 
keliru dalam meriwayatkan suatu hadis.'” Pada tulisannya yang lain 
Ahmad Hassan menjelaskan kriteria perawi yang terpercaya adalah: 
berbakti, terpercaya agamanya, jujur dalam perkataan, memahami 
hadis yang ia riwayatkan, memahami tentang hal-hal yang bisa 
merubah makna hadis (jika riwayat bi a-ma'na), kuat hafalan, mampu 
mengingat catatannya (jika ia meriwayatkan dengan tulisan). 
Ahmad Hassan juga berpendapat (pada tulisannya yang lain) bahwa 
perawi yang terpercaya adalah orang yang teliti dan kuat hafalannya, 
tidak pendusta atau tertuduh dusta, tidak banyak melakukan 
kesalahan, tidak fasig, tidak ragu-ragu, tidak ahli bidah, tidak majhul 
(dikenal sebagai perawi hadis, minimal oleh dua orang ahli hadis 
pada zamannya), dan riwayat yang disampaikannya tidak 
bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang 
lebih kuat darinya."” Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan 
bahwa dalam pandangan Ahmad Hassan, suatu hadis dapat dinilai 
sahih apabila diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dabit. 


"Hassan, Tarjamah Bulughul Maram, 12. 


"Thid., Soal-Jawab, vol. 2, 696. 

"bid, 

"8Jhid, vol. 1, 345. 

'”Hassan, Tarjamah Bulughul Maram, 4. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--43 


Selain itu, Ahmad Hassan juga menyebutkan bawa suatu 
hadis dinilai sahih apabila para perawi dalam hadis tersebut 
bertemu dan menerima hadis dari perawi sebelumnya (Itisal al- 
Sanad), hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis sahih yang 
lebih kuat (tidak sya?) dan tidak ber-'i//at"" Hadis yang memenuhi 
kriteria di atas disebut dengan hadis sahih, sedangkan yang tidak 
terpenuhi disebut dengan hadis daif. Akan tetapi dalam pandangan 
Hassan, tidak semua hadis sahih bisa diamalkan.'' Sebuah hadis 
sahih dapat diamalkan jika hadis itu tidak mansuikh (oleh hadis lain 
atau salah satu ayat Al-OGur'an), tidak bertentangan dengan hadis 
lain yang lebih kuat, dan tidak bertentangan dengan Al-Gur'an. 

Siradjuddin Abbas lebih global lagi dalam membahas dan 
mendefinisikan hadis sahih dan hadis hasan, sebagaimana tergambar 
dalam ungkapannya: 


“...Hadis sahih adalah hadis yang matan dan sanad-nya 
dipandang dari segala aspek tidak bercacat, sanad (si rawinya) 
orang baik-baik, shalih-shalih, taat kepada Tuhan, tidak 
membuat dosa besar atau dosa kecil, akhlaknya terpuji, 
muru'ah-nya tak tercela, hafalannya kuat, tak pelupa, dan 
antara satu sanad dengan yang lain tidak putus-putus tetapi 
berjumpa se-zaman dan pula tidak mursa/ dan lain-lain syarat 
yang dipegang teguh oleh imam-imam hadis”.'” “Hadis hasan 
adalah hadis yang yang sanad-nya kurang sedikit dari hadis 
shohih. Hadis hasan terbagi dua, hasan lidzatihi (hasan batang 
tubuhnya) dan hasan lighatrihi (hasan karena sokongan dan 


bantuan)”.'? 


Lebih lanjut Siradjuddin Abbas menyebutkan bahwa hasan 
ligairihi adalah hadis yang pada awalnya berkualitas daif, tetapi 
karena banyak hadis lain yang menyokong atau mendukung (syahid) 
maka hadis tersebut naik derajat menjadi hasan ligairihi'" 
Penelusuran penulis menemukan bahwa definisi dan pembagian 


hadis hasan yang dirumuskan oleh Siradjuddin Abbas tersebut 


'Opid., 12. 

“Hassan, Soal-Jawab, vol. 1, 345. vol. 2, 696-697. 
'2 Abbas, 40 Masalah Agama, v01.4,90. 

"3g pid, 

"hid, IN. 


44--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


sama atau sejalan dengan pendapat para muhaddisin lain, misalnya 
Muhammad “Ajaj al-Khatib'” yang menyebutkan bahwa hadis 
hasan ligairihi pada awalnya adalah hadis daif, tetapi karena ada tabi' 
dan syahid (didukung oleh hadis sahih lainnya) maka status hadis 
tersebut naik menjadi hasan ligairihi. 

Dari data-data di atas dapat diketahui bahwa definisi dan 
kriteria hadis sahih yang telah dirumuskan oleh Ahmad Hassan dan 
Siradjuddin Abbas di atas, tidak jauh berbeda bahkan sama dengan 
konsep atau rumusan yang telah digariskan oleh ulama-ulama 
sebelumnya, yakni itti8d/ al-sanad, diriwayatkan oleh perawi yang adil 
dan dabit, tidak syaz dan tidak ber- Alat 3 Hanya saja Ahmad 
Hassan dalam pembahasannya lebih menekankan bahwa tidak 
semua hadis sahih langsung bisa diamalkan. Menurutnya, hadis 
sahih baru bisa diamalkan jika tidak manswikh, tidak bertentangan 
dengan hadis lain yang lebih kuat, dan tidak bertentangan dengan 
Al-Ouran. Dalam pandangan Ahmad Hassan, untuk mengamalkan 
sebuah hadis tidak cukup dengan sahih sanad saja tanpa didukung 
oleh sahih matan. Apabila suatu hadis sahih dari segi sanad tetapi 
bertentangan dengan Al-Guran atau hadis lain yang lebih kuat, 
maka hadis tersebut hendaklah ditakwil dengan arti yang tidak 
menyimpang dari kaidah bahasa Arab. Jika pendekatan takwil 
sudah dilakukan namun masih bertentangan, maka hadis tersebut 
tidak boleh digunakan (tawagif)'" Sedangkan Siradjuddin Abbas 
dalam pembahasannya lebih menekankan bahwa hadis daif yang 
kandungan matan-nya didukung oleh hadis sahih lainnya (syahid), 
maka status hadis tersebut naik menjadi hadis hasan ligairihi. Jika 
dicermati, pembahasan Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas di 
atas syarat dengan kepentingan untuk mendukung paham 
keagamaan masing-masing ketika menggunakan hadis dalam 
berbagai karya mereka. Ahmad Hassan cenderung kritis untuk tidak 
serta merta langsung mengamalkan suatu hadis sahih sebelum diuji 
dulu dengan dalil lain. Sedangkan Siradjuddin Abbas lebih 


cenderung untuk mengamalkan hadis-hadis yang telah teruji 


'SLihat al-Khattb, Usw/ a- Hadis, 332-333, 366. 

'@Muhyuddin Abu Zakariya Yahya Ibn Syraf An-Nawawi (w. 676 M/1227 H) telah merumuskan 
kaidah kesahihan sanad , yaitu Ae Yg 358 j8 Ye Unslall JNG saia Juail La, Lebih lanjut lihat: As- 
Suyati, Tadrib ar-Rawi, vol. 103. 

"Hassan, Soal-Jawab, sal: 1, 345. vol. 2, 696-697. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--45 


kesahihan sanad-nya (termasuk hadis hasan ligairihi). Jika secara 
lahiriah suatu hadis terlihat #aarud dengan dalil lain, Abbas 
mengamalkannya secara a-jamu (metode kompromi) atau tidak 
terburu-buru menilai hadis tersebut bertentangan dengan dalil lain. 

Terlepas dari perbedaan di atas, Ahmad Hassan dan 
Siradjuddin Abbas merupakan ulama yang meyakini kevalidan 
metode para ulama terdahulu dalam melakukan kritik sanad dan 
matan. Hal ini berbeda dengan Joseph Schacht yang berpendapat 
bahwa bagian besar dari sanad hadis adalah palsu. Sanad dan matan 
Hadis merupakan rekayasa umat Islam pada abad pertama, kedua, 
dan ketiga Hijriah. Goldziher dan A.J. Weinsinck menganggap 
lemah metode kritik sanad yang digunakan para ulama terdahulu, 
sehingga produk yang digunakan tersebut tidak bisa digunakan 
secara ilmiah. Goldziher menyangsikan seluruh matan dan 
menilainya sebagai buatan ulama ahli hadis dan ulama ahl ar-ra'yi'“ 
Jika bagi Schacht dan Goldziher sanad dan matan hadis merupakan 
buatan para ulama, maka lainnya halnya dengan Ahmad Hassan 
dan Siradjuddin Abbas justru menerima rumusan para ulama 
terdahulu tentang hadis sahih, hasan, daif dan maudn'. Bagi Kedua 
ulama ini hanya hadis maudu' yang terbukti kepalsuannya, 
sedangkan hadis sahih dan hasan dapat diyakini keotentikannya 
bersumber dari Nabi saw. 


c. Hadis Daif, Mandri' dan Kehujahannya 

Dalam tulisannya, Ahmad Hassan mendefinisikan hadis daif 
dengan: "perkataan yang disandarkan kepada Rasulullah tetapi tidak 
memenuhi kriteria hadis sahih dan hasan. Karena itu hadis daif 
menurut Ahmad Hassan merupakan hadis mardud yang tidak boleh 
digunakan sebagai dalil. Antara lain yang termasuk kategori hadis 
daif adalah: mauguf, mursal, mudallas, magti', mungat?', mu'dal, 
mudtarrib, maglub, mudraj, mu'allag, mandi', matrik, syas, ma'raf, 
munkar, dan lain-lain.” Sedangkan hadis mandi' menurut Ahmad 
Hassan adalah, suatu rangkaian perkataan yang dibuat oleh 
seseorang, kemudian perkataan tersebut disandarkan kepada Nabi. 
Suatu hadis juga bisa dinilai mandi apabila pada sanad-nya terdapat 


'STdri, Hadis dan Orientalis, 138. 
'”Hassan, Tarjamah Bulughul Maram, 11. 


46--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


perawi yang diketahui sebagai pemalsu hadis, pendusta dan 
lancung.'" 

Sedangkan Siradjuddin Abbas mendefinisikan hadis daif 
dengan, hadis yang sanad-nya tidak memenuhi kriteria sanad hadis 
hasan. Misalnya pada sanad hadis tersebut terdapat perawi yang 
tidak kuat hafalannya (pelupa), akhlaknya tidak baik misalnya suka 
makan di jalan, makan di pasar, kencing berdiri, suka menjilat 
kepada raja, kurang taat, kurang saleh, terbiasa melakukan dosa 
kecil dan sifat-sifat tercela lainnya. Selain itu, suatu hadis juga dinilai 
daif apabila di dalamnya terdapat rangkaian sanad yang terputus." 
Antara lain contohnya adalah mursa/, yakni terputus di akhir sanad 
(tingkatan sahabat yang menerima langsung hadis tersebut dari 
Rasulullah). Bagi Siradjuddin Abbas hadis mursa/ adalah hadis daif 
tidak bisa digunakan untuk menegakkan hukum, tetapi dikecualikan 
mursa-nya seorang tabi'in bernama Sa'id Ibn al- Musayyab.'” 
Sedangkan hadis mandsi' menurut Siradjuddin Abbas adalah hadis 
palsu yakni hadis yang dibuat-buat oleh orang yang busuk hatinya 
untuk tujuan tertentu.'” Karena itu, hadis mandi dalam pandangan 
Siradjuddin Abbas, tidak boleh dijadikan hujah atau dalil, bahkan 
harus dijauhi. 

Walaupun dengan gaya pembahasan yang berbeda, namun 
Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas sependapat bahwa hadis 
daif merupakan zan yang tidak kuat bersumber dari Nabi saw., 
sedangkan maudui' sudah dipastikan tidak bersumber dari 
Rasulullah. Jika dicermati, pendapat Ahmad Hassan dan 
Siradjuddin Abbas tersebut merujuk pada kriteria hadis daif dan 
maudi' yang telah dirumuskan oleh para ulama sebelumnya." 
Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas juga sependapat tentang 
kehujahan hadis mandi merupakan hadis yang harus dijauhi dan 
ditinggalkan karena palsu atau dipastikan tidak bersumber dari 
Rasulullah. Namun kedua ulama ini berbeda berbeda pendapat 


"Hassan, Soal Jawab, vol. 2, 697. Lihat juga: Tarjamah Bulughul Maram, 9. 

"Abbas, 40 Masalah Agama, v1.4, 90. 

hid, vol. 3, 183. Atau Sejarah dan Keagungan, 121. 

'? Abbas, 40 Masalah Agama, vol. 4, 92. 

"Para muhaddiSin mendefinisikan hadis daif dengan hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis 
sahih dan hasan (call amal! Atwo 48 mata Lo). Sedangkan hadis mandi” merupakan hadis yang 
diciptakan dan disandatkan kepada Rasulullah secara dusta. Lihat misalnya: Subhi As-Salih, Ulim al 
Hadis wa Mustalahuhu (Bairat: Dar al-Tlmi li al-Malayyin, 1973), 165, 263. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--47 


tentang kehujahan hadis daif. Pengamatan penulis, Ahmad Hassan 
mempunyai prinsip yang tegas tentang kehujahan hadis daif. 
Menurutnya, hadis daif merupakan hadis yang lemah secara 
periwayatan dan termasuk hadis mardud (tidak boleh digunakan 
untuk menetapkan hukum halal, haram, sunah, atau makruh). 
Hadis daif hanya boleh digunakan sebagai pembantu keterangan, 
bukan sebagai pedoman pokok. Misalnya dibolehkan menggunakan 
hadis daif dalam hal-hal yang terkait dengan akhlak, budi pekerti 
dan nasehat keduniaan, setelah sebelumnya terdapat ayat Al-Our'an 
atau hadis sahih yang dijadikan dasar utama dalam hal tersebut.'” 
Menurut Hassan, menolak hadis daif bukan berarti menolak 
perkataan Nabi saw., akan tetapi tidak mempercayai hadis tersebut 
bersumber dari Rasulullah."S Karena itu, Ahmad Hassan tidak 
membenarkan penggunaan hadis daif untuk masalah /adail al-'amal, 
Sebagaimana ungkapannya: 


Sa Yang mengatakan boleh pakai hadis da'if untuk jaduail al- 

'amal itu, kalau tidak salah, ialah ahli tasawwuf, bukan ulama 
hadis atau ulama figh, dan yang mereka maksudkan dengan 
Jadail al-'amal itu adalah amal-amal yang bukan wajib atau 
fardu, yaitu seperti zikir-zikir, bacaan-bacaan dan sebagainya 
yang di dalam suatu ibadat atau di luarnya....."'' 


Lebih lanjut Ahmad Hassan berkata : 


Sa Hadis daif itu ringkasnya ialah yang tak dapat diakui 
datangnya dari Nabi. Itulah yang ulama-ulama katakan 
keterangan ragu-ragu atau syak. Orang yang mau gunakan 
keterangan yang begitu tak patut dibilang mempunyai akal 
yang sehat.....”.'' 


'?Hassan, Soa-Jawab, vol, 344. 
“0Hassan, Tarjamah Bulughul Maram, 11. 
"Hassan, Soa-Jawab, vol. 1, 344. 
"hid. 


48--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Ungkapan di atas menggambarkan sikap penolakan Ahmad 
Hassan terhadap penggunaan hadis daif dalam masalah judail al- 
'amal. Dalam pandangan Hassan, tujuan dari beramal adalah untuk 
mendapatkan pahala dari Allah. Karenanya dasar dari suatu amalan 
(walaupun amalan sunnah) harus bersumber dari keterangan yang 
yakin atau kuat (tidak boleh dengan keterangan yang syak atau 
ragu), minimal dengan hadis dhad yang sahih. 

Menurut Siradjuddin Abbas, Hadis daif bukanlah hadis palsu, 
tetapi hadis yang tetap bersumber dari Nabi saw., hanya saja sanad- 
nya lemah. Karena itu, hadis daif tidak boleh dugunakan untuk 
menegakkan hukum halal dan haram, akan tetapi dibolehkan untuk 
Jadail al'amal (amalan-amalan sunnah) seperti dalil zikir, doa, talkin, 
hitungan wirid, budi pekerti, akhlak, dan lain-lain.” Menurut 
penulis, pendapat Siradjuddin Abbas tersebut bersumber dari 
muhaddisin sebelumnya seperti Ibnu Hajar al-“Asygalani dan An- 
Nawawi " yang membolehkan mengamalkan hadis daif dalam hal 
Jadail al-'amal dengan persyaratan tertentu. 

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Ahmad 
Hassan meragukan keotentikan hadis daif bersumber dari 
Rasulullah, karena itu ia menolak penggunaannya walaupun untuk 
Jadail al-'amal. Sedangkan Siradjuddin Abbas berpendapat 
sebaliknya, bahwa hadis daif tetap bersumber dari Rasulullah hanya 
saja transmisi (sanad-nya) sedikit lemah dan berbeda dengan hadis 
sahih atau hasan. Karena itu hadis daif bagi Abbas tidak semerta- 
merta harus dibuang, melainkan dapat digunakan dalam hal /adail 
al-amal. Pendapat Siradjuddin Abbas tersebut sejalan dengan teori 
Muhammad Mustafa Azami, yang mengatakan bahwa istilah hadis 
tidak sahih (daif) bukan menunjukkan bahwa hadis tersebut palsu 
atau didustakan kepada Nabi saw. Istilah tidak sahih (daif) hanya 
menunjukkan bahwa adanya persyaratan yang ketat dalam 
menerima hadis Nabi."' Sedangkan sikap Ahmad Hassan yang 
tegas menolak penggunaan hadis daif, sejalan dengan pendapat 


'? Abbas, 40 Masalah Agama, vol. 3, 183. Lihat juga: Sejarah dan Keagungan, 107. 

“Ibnu Hajar al-Asygalani, An-Nawawi membolehkan beramal dengan hadis daif dalam hal /adail 
al-amal dengan persyaratan, 1) tingkat kedaifannya tidak parah, 2) berada di bawah nas lain yang sahih. 
3) ketika mengamalkan tidak boleh meyakini ke-sabit-annya. Lebih lanjut lihat: al-Khatib, Us7/ al-Hadis, 
351. Lihat juga: As-Salih, U/im al-Hadis, 210-212. Lihat juga As-Suyuti, Tadrib ar-Rawiol. 1, 298-299. 

$'Muhammad Mustafa Azami, Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya, terj. Ali Mustafa Yagub 
(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 649-650. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--49 


Muhammad “Ajaj al-Khatib yang memilih pendapat yang lebih 
selamat yakni meninggalkan hadis daif."” Dalam hal ini terlihat 
Ahmad Hassan berkeinginan hanya menggunakan hadis-hadis yang 
lebih valid keotentikannya. 


d. Pembagian Hadis 
Menurut pengamatan Ahmad Hassan, ulama-ulama hadis 
membagi hadis menjadi dua bagian yakni yang boleh digunakan dan 
yang tidak boleh digunakan, sebagaimana ungkapannya: 


“..Ulama' hadis membagi hadis-hadis itu atas dua bagian, 
yaitu yang boleh dipakai dan yang tidak boleh dipakai. Hadis 
yang boleh dipakai pula terbagi kepada dua bagian, yaitu 
mutawatir dan dhad, Hadis mutawatir itu ialah hadis yang 
didengar dari Nabi oleh orang banyak, lalu mereka 
sampaikan kepada orang banyak. Begitulah seterusnya 
hingga tercatat di kitab-kitab hadis. Adapun hadis dhad itu, 
ialah hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi oleh orang- 
orang yang tidak sebanyak yang meriwayatkan hadis 
mutawatir tadi. Hadis yang tak boleh dipakai pula terbagi 
kepada dua bagian, yaitu yang lemah triwayatnya dan yang 
palsu riwayatnya....” 


Dari ungkapan di atas dapat diketahui bahwa dalam 
pengamatan Ahmad Hassan, hadis yang boleh digunakan terbagi 
menjadi dua bagian, yakni mutawatir dan dhad. Hadis mutawatir 
adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang jumlahnya banyak. 
Dalam hal ini, suatu hadis Nabi diterima oleh banyak sahabat, 
kemudian hadis tersebut disampaikan kepada para perawi 
sesudahnya yang jumlahnya juga banyak. Sedangkan hadis ahad 
adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang jumlahnya tidak 
sebanyak seperti kriteria yang disyaratkan dalam hadis mutawatir. 
Adapun hadis yang tidak boleh digunakan terbagi dua yakni hadis 
daif (lemah) dan mandu' (palsu). Menurut penulis, pendapat Ahmad 
Hassan yang membagi hadis menjadi mutawatir dan dhad (tidak 
menyebutkan hadis masyhur) terpengaruh dengan muhaddisin periode 


"2 AJ-Khatib, Usu/ a-Hadis, 352. 
'”Hassan, Soa-Jawab, vol. 1, 344. 


50--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


awal" yang menempatkan hadis masyhiir menjadi bagian tersendiri 


dan mengklasifikasikan hadis hanya terbagi kepada mutawatir dan 
dhad. 

Berbeda dengan Ahmad Hassan, Siradjuddin Abbas dalam 
pembahasannya menyebukan bahwa hadis terbagi kepada empat, 
yakni, sahih, hasan, daif dan maudi'."” Adapun yang bisa dijadikan 
hujah untuk meng-is#nbat-kan hukum adalah hadis yang berkualitas 
sahih dan hasan, baik hasan lizatihi maupun hasan ligairihi" 
Sedangkan hadis daif tidak boleh dijadikan dalil hukum halal dan 
haram, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Pembagian hadis 
yang ditetapkan oleh Siradjuddin Abbas tersebut sedikit berbeda 
dengan para muhaddisin lain seperti, Muhammad “Ajaj al-Khatib,'” 
As-Suyuti'" yang memposisikan hadis maudi' menjadi bagian 
tersendiri, tidak menyatu dengan pembagian hadis dari segi kualitas 
(sahih, hasan, dan daif). 

Menurut penulis, pembagian hadis yang kemukakan oleh 
Ahmad Hassan di atas sebenarnya merupakan klasifikasi hadis dari 
aspek kuwantitas perawi. Dalam pembagian tersebut Ahmad Hassan 
sama sekali tidak menyebutkan posisi hadis sahih. Padahal pada 
umunya para ulama hadis memposisikan hadis mutawatir dan dhad 
sebagai klasifikasi hadis dari kuantitas perawi yang meriwayatkannya. 
Sedangkan pembagian sahih, hasan dan daif merupakan klasifikasi 
hadis dari aspek kualitas sanad-nya."” Selain itu, hadis dhid belum 
tentu sahih dan Ahmad Hassan pun dalam berbagai tulisannya 
sangat mementingkan kesahihan suatu hadis. Dengan demikian 
hadis dhad yang diterima oleh Hassan tersebut adalah hadis dhad 
yang berkualitas sahih dan hasan. Sedangkan Siradjuddin Abbas 
dalam hal ini mengklasifikasi hadis dari aspek kualitas, yang dalam 
pembahasannya lebih cenderung menekankan bahwa sahih dan 
hasan menjadi hujah untuk menetapkan hukum dan menerima hadis 


daif dalam hal jadail al- amal. 


“Lebih lanjut lihat: Fatchur Rahman, Ikhtisar Musthalahul Hadis (Bandung: Al-Ma'arif, 1974), 66. 


"Abbas, 40 Masalah Agamawol. 4, 89. 

“Thid., 90. 

"Lihat: Al-Khatib, Us7/ a-Hadis, 61. 

“Lihat: As-Suyiti, Tadrib ar-Rawi, vol. 1, 274. 

“Lebih lanjut lihat: Rahman, Ikhtisar Musthalahul Hadis, 78- 117. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--51 


Terlepas dari perbedaan pandangan dari cara mengklasifikasi 
hadis di atas, namun yang jelas baik Ahmad Hassan maupun 
Siradjuddin Abbas dalam hal ini sependapat tentang kehujahan hadis 
mutawatir dan dhad yang sahih sebagai sumber hukum Islam 
(digunakan) baik untuk masalah hukum maupun akidah. Hal ini 
berbeda dengan Mahmud Abu Rayyah yang cenderung menolak 
hadis dhad. Abu Rayyah dalam tulisannya menyatakan hanya 
menerima hadis mutawatir untuk masalah akidah dan pokok-pokok 
ibadah. Adapun untuk selain keduanya, Abu Rayyah berpendapat 
tidak wajib hukumya menerima (berhujah) dengan hadis dhad. 
Dalam pandangan Abu Rayyah, hadis mutawatir mengandung yufidu 
im akyagin, sahih dan gati' al-wurid, sedangkan hadis dhad 
merupakan zanni alwurid' Pandangan Ahmad Hassan dan 
Siradjuddin Abbas tersebut lebih jauh berbeda lagi dengan G.H.A. 
Juynboll yang mengeluarkan teori Common Link.” Dalam teori ini 
hadis dhad disebut dengan single strand Galur tunggal). Menurut 
Juynboll hampir setiap isnad menunjukkan jalur tunggal yang 
merentang dari Nabi hingga para priwayat yang menjadi titik temu 
yang disebut Common Link pada abad II H./VIH M. Common Link 
inilah yang membuat hadis yang kemudian dinisbahkan pada 
periwayat sebelumnya sampai kepada Nabi, kemudian ia 
menyampaikan hadis itu kepada para periwayat berikutnya. Dengan 
demikian, Juynboll tidak mengakui keberadaan dan keabsahan hadis 
dhad termasuk kriterianya yang dibuat oleh ulama hadis. Bagi 
Juynboll hadis dhad termasuk hadis palsu yang dibuat oleh periwayat 
hadis yang menjadi Common Link, sehingga segala bentuk dan kriteria 
itu tidak relevan untuk dijadikan sebagai barometer keberadaan hadis 
dhad'” Hadis dhad dalam pandangan teori Common Link tidak 


“Lihat: Mahmud Abu Rayyah, Adwi' “Ala alSunnah al-Muhammadiyah (Kairo: Matbr'ah Dar al- 
Ta'lif, 1958), 244, 350-351. 

Gommon Link (kaitan bersama) adalah istilah untuk seorang periwayat hadis yang mendengar 
suatu hadis dari seseorang yang otoritatif (berwenang) lalu ia menyandarkannya kepada sejumlah murid 
yang kemudian sejumlah murid tersebut menyampaikan lagi kepada dua atau lebih dari muridnya. 
Periwayat tersebut adalah periwayat pertama (tertua) yang disebut dalam ismid yang meneruskan hadis 
kepada lebih dari satu murid. Periwayat yang menjadi Common Link biasanya berasal dari at-tdbi 'in atau 
tabi' at-tabi'in. Jadi teori Common Link adalah teori yang mengatakan bahwa apa yang diklaim sebagai 
hadis Nabi adalah bukan bersumber dari Nabi atau sahabat akan tetapi dibuat oleh Common Link yang 
dalam sanad lebih banyak terjadi pada aktabi'in atau tabi' at-tabi'in. Lihat: Idri, Hadis dan Orientalis, 201- 
202. 

“ Thid., 336. 


52--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


otentik dari Nabi dan karenanya tidak layak dijadikan dalil atau 
argumentasi ajaran-ajaran Islam. 

Namun, bagi Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas, hadis 
mutawatir dan dhad dapat dijadikan hujah sebagai sumber ajaran 
Islam, walaupun terjadi perbedaan pada kedua ulama ini dalam 
mengamalkan hadis dhad yang sahih jika #a'arud dengan dalil lain 
(Alguran, hadis lain yang lebih kuat) sebagaimana penulis jelaskan 
pada bab-bab selanjutnya. 


e. Penilaian Terhadap Kitab Sahih al-Bukhari dan Sahih-Muslim 

Dalam beberapa tulisannya, Siradjuddin Abbas menyatakan 
bahwa hadis atau sunah terutama riwayat Bukhari dan Muslim 
(muttafagun 'alaihi) merupakan sumber hukum nomor dua setelah Al- 
Guran.” Alasan Abbas adalah, karena semua hadis dalam kitab 
Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim berkualitas sahih dan tidak ada 
yang daif. Pendapat yang mengatakan bahwa dalam Sahih a-Bukhari 
ada hadis daif merupakan pendapat yang tertolak karena bersumber 
dari orientalis yang tidak beragama Islam.”" Menurut penulis, 
pendapat Abbas tersebut sejalan dengan pendapat para muhaddisin 
(ahl as-sunnah) yang memposisikan sunah atau hadis sebagai masadir 
al-bayani (sumber penjelas Al-Guran).'” Ahmad Hassan juga 
memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kitab Sahih a-Bukhari 
dan Sahih Muslim, sebagaimana ungkapannya: 


Ban Tidak ada satu pun dari pada kitab-kitab hadis yang 
tidak terdapat di dalamnya hadis-hadis lemah. Ada yang 
sedikit dan ada yang banyak, kecuali Bukhari dan Muslim 
dapat dikatakan bahwa hampir semua, hadis-hadis yang 
tersebut di dalam dua kitab itu sahih al-riwayat walaupun ada 
hadis-hadis yang maknanya perlu diperbincangkan.....”.'” 


"8 A bbas, 40 Masalah Agama, vol. 4, 316. 


Thid., 243-244. 
"SAJ-Khatib, Us7/ a-Hadis, 34. 
"Hassan, Tarjamah Bulughul Maram, 14. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--53 


Dalam tulisannya yang lain Ahmad Hassan mengatakan: 


san Bacalah permulaan "Mugaddimah-Fathul-Baari" dan 
permulaan" Syarah-Muslim-Lin Nawawie". Pendeknya tidak 
ada seorang ahli hadispun yang cermat dan hati-hati untuk 
menerima hadis dengan memperhatikan rawi-rawinya, lebih 
dari pada Imam Bukharie. Yang kedua dari Bukharie, ialah 
muridnya, yaitu imam Muslim. Sungguhpun begitu, tetapi 
masih ada juga di dalam kedua-dua kitab yang tersebut, 
beberapa hadis yang lemah atau ada 1i&htilapnya tentang 
shahnya dan ada pula beberapa hadis yang berlawanan 


dengan Guran”.'” 


Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam 
pandangan Ahmad Hassan, kitab Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim 
merupakan kitab yang paling unggul dibanding kitab yang lain. 
Pengarang kedua kitab ini (Bukhari dan Muslim) merupakan orang 
sangat cermat, selektif dalam menerima hadis, karena itu kedua kitab 
ini dinilai sahih ar-riwayah. 

Namun, terdapat perbedaan antara Ahmad Hassan dan 
Siaradjuddin Abbas dalam hal ini. Pertama, Ahmad Hassan mengakui 
bahwa kitab Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim merupakan kitab 
yang paling sahih (sah sanad-nya) dibanding kitab yang lain, akan 
tetapi di dalam kitab tersebut menurut Hassan juga terdapat hadis- 
hadis yang maknanya bertentangan dengan Al-OGur'an, sehingga 
berpeluang dinilai tidak sahih." Karena itu bagi Hassan, tidak 
semua hadis sahih dalam kitab Sahih al-Bukhari bisa langsung 
diamalkan. Sedangkan bagi Siradjuddin Abbas, semua hadis dalam 
kitab Sahih a-Bukhari berkualitas sahih (tidak ada yang daif). Dalam 
hal ini Siradjuddin Abbas berbeda dengan Ahmad Hassan. 

Ahmad Hassan hanya meragukan kesahihan suatu hadis 
(walaupun terdapat dalam Sahih a-Bukhari) jika hadis tersebut dalam 
pandangannya bertentangan dengan Al-Gur'an dan hadis yang lebih 
kuat. Sikap skeptis Ahmad Hassan ini tidak dapat disamakan dengan 
para orientalis seperti Schacht, Goldziher dan Juynboll sebagaimana 
yang telah penulis jelaskan sebelumnya yang mengklaim semua hadis 


'"Hassan, Soa-Jawab, vol. 2, 695. 
hid, 


54--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


(sanad dan matan) adalah palsu atau dibuat oleh para ulama. Bagi 
Ahmad Hassan tidaklah demikian. Hassan hanya meragukan hadis- 
hadis tertentu yang dinilainya tidak valid. Dalam hal ini Ahmad 
Hassan dapat dikatakan memiliki kesamaan dengan pendapat Azami 
bahwa hal tersebut hanya menunjukkan bahwa Ahmad Hassan 
memiliki persyaratan yang ketat dalam menerima hadis (lebih lanjut 
terlihat pada pembahasan bab V dari disertasi ini). 


Kedua, Ahmad Hassan memberikan informasi tambahan yang 
tidak diberikan oleh Siradjuddin Abbas, yakni terkait jumlah hadis 
yang terdapat dalam kitab Sahih a-Bukhari dan Sahih Muslim. 
Menurut penelitian Hassan, jumlah hadis-hadis yang terdapat dalam 
kitab Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim secara keseluruhan 
(termasuk yang berulang-ulang) kurang lebih berjumlah 10.000, dan 
hadis yang bersih tanpa pengulangan berjumlah 4000.”? Menurut 
pengamatan penulis, hitungan Ahmad Hassan tersebut berbeda 
dengan hitungan Ibn as-Salah. Menurut Ibnu as-Salah sebagaimana 
dikutip oleh Az-Zahrani, untuk kitab Sahih a-Bukhari total jumlah 
hadis dengan pengulangan berjumlah 7275, sedangkan tanpa 
pengulangan berjumlah 4000." Untuk kitab Sahih Muslim, hadis 
dengan pengulangan berjumlah 12000, sedangkan tanpa 
pengulangan berjumlah 4000.” Terlepas dari benar atau salah 
penghitungan Ahmad Hassan, namun hal tersebut menggambarkan 
bahwa Ahmad Hassan memiliki semangat ilmiah yang sangat tinggi 
khususnya dalam studi hadis. Karena bagaimanapun Ahmad Hassan 
telah melakukan penghitungan tersebut secara manual. 


f. Penilaian al-Jarh wa at-Ta'dil "Terhadap Perawi Hadis 
Menurut Ahmad Hassan, untuk menilai keadaan sanad suatu 
hadis, terlebih dahulu hendaklah dipelajari biografi para perawi yang 
meriwayatkannya. Biografi semua perawi hadis (mulai dari tingkatan 
sahabat sampai mukharrjj) tercatat dengan lengkap dalam kitab-kitab 


rjal al-hadis”” Adapun nama-nama kitab rjd/ yang sering dipakai 


'”Hassan, Soak-Jawab, vol. 4, 1498. 

“Lihat: Muhammad Matar ibn Az-Zahrani, Tadwin as-Sunnah an-Nabawiyah (Bairat: Dar al-Khudair, 
1991), 141. 

“1 Tbid, Lihat juga: Said Ibnu “Abdillah al-Humaidt, Mandhij a-MuhaddiSin (Riyad: Dar al-“Ulam, t.t), 
36. 

“?Hassan, Tarjamah Bulughul Maram, 4. Lihat juga: SoalJawab, vol. 2, 697. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--55 


oleh Ahmad Hassan adalah Tahgib at-Tahzib, karya Ibn Hajar al- 
'Asygalani, Lisan al-Migan, karya Ibn Hajar, Mizan al-'Itidal, karya Az- 
Zahabi, a-ISabah, karya Ibn Hajar, Ushvid a-Ghabah, karya Ibn Hajar, 
al-Tarikh al-Kabir, karya Imam al-Bukhari, d/-Fihris, karya Ibn Nadim, 
al-Badr at-Tali', karya Asy-Syaukani, a-Jarhu wa at-Ta'dil, karya Abu 
Hatim Ar-Razi, al-Durar al-Kaminah, karya Ibn Hajar, Nugat al- 
Khawatir, Abd al-Hayyi al-Hasani, Taji! a-Manfa'ah, karya Ibn Hajar, 
Tabagat al-Mudallisin, karya Ibn Hajar, dan kitab T/a/ a-Hadis karya 
Ibn Abt Hatim.” Dari fakta-fakta di atas terlihat Ahmad Hassan 
memiliki perhatian yang tinggi terhadap biografi atau turikh para 
perawi, karena ia telah mengoleksi dan membaca berbagai kitab rja/ 


al-hadis. 


Dalam memberi penilaian kepada para perawi, Ahmad Hassan 
sangat ketat (mutasyaddid)”“ Hal ini terlihat dari Pertama, Ahmad 
Hassan menolak perawi yang mujhvil (biografinya tidak ditemukan 
dalam kitab kitab jd)” Kedua, Ahmad Hassan menolak 
(menganggap tidak sah/tidak sahih) hadis yang diriwayatkan oleh 
perawi yang lemah. Sebagaimana ungkapannya: 


ta Suatu hadis tidak teranggap sah, apabila di sanad-nya ada 
seorang rawi yang lemah. Sifat lemah itu, dikata rawi anu 
pendusta, pembohong, tiang kedustaan, dajjal pemalsu, dan 
yang paling ringan dikata: rawi anu lembek, jelek hafalannya 
ditentangnya ada pembicaraan, dia itu diperbincangkan, dan 
ada pula dengan lain-lain lafadz, seperti si anu lemah, 
ditinggalkan tidak berharga, jelek kesalahannya, mwunkar, dan 
lain-lain..... "09 


“3 Thid, 34-35. 

“Dalam kontek ilmu hadis istilah mutasyaddid digunakan untuk menunjukkan kritikus yang ketat 
dalam men-rgjrih yakni sulit dalam memberi #a'dil dan mudah dalam membeti jarh, seorang kritikus 
dapat dikatakan mutasyaddid apabila kritikus tersebut memberikan penilaian jarh kepada ptiwayat yang 
dinilai #a dil oleh kritikus lain. Lihat: Mahmud Ali Fayyad, Metodologi Penetapan Kesahihan Hadis Nabi, terj. 
Zatkasyih Chumaidiy (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 88-90. 

“Hassan, Tarjamah Bulughul Maram, 5. 

“hid, 13. 


56--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Ketiga, Ahmad Hassan lebih mendahulukan jarh dari pada ta'dil 
ketika terjadi pertentangan dalam menilai perawi hadis." Dalam 
kontek ini, Ahmad Hassan langsung menolak (menganggap tidak 
adil) hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lemah (terkena 
jarh), tanpa melihat pertimbangan lain, misalnya tingkatan jarh dan 
pendapat ulama yang men-/a'dil perawi tersebut. 

Siradjuddin Abbas tidak banyak membicarakan tentang al-jarh 
wa at-ta dil. Menurut pengamatan penulis, Siradjuddin Abbas dalam 
menilai perawi hadis lebih dominan menggunakan kitab Mizan al- 
Tdal karya Az-Zahabi," di samping langsung merujuk ke penilaian 
para ulama yang men-jarh atau men-ta'dil para perawi di dalam 
berbagai kitab syarah hadis seperti Fath al-Bari, Sahih Muslim bi Sayrh 
An-Nawawi, Syarh al-Muhazgab, Nail al-Autar, dan lain-lain. 

Walaupun demikian, dapat disimpulkan bahwa baik Ahmad 
Hassan maupun Siradjuddin Abbas sama-sama memiliki perhatian 
yang tinggi terhadap biografi para perawi. Hanya saja Ahmad Hassan 
lebih banyak memiliki kitab-kitab "yja/, bahkan pada masanya Ahmad 
Hassan telah mengoleksi dan membaca kitab-kitab rja/ yang langka 
dan jarang dimiliki. Dalam men-/g'di/ para perawi, Ahmad Hassan 
dan Siradjuddin Abbas hanya menerima perawi yang menurutnya 
memenuhi kriteria ke-siggah-an, yakni adil dan dabit, hanya saja 
dalam menilai jarh, Ahmad Hassan terkenal sangat ketat (mutasyaddid) 
sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas. 

Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas mengikuti metode para 
ulama hadis terdahulu yang merumuskan ilmu aljarh wa at-ta'dil 
dengan meneliti kualitas para perawi dalam kitab-kitab rija/ al-hadis. 
Walaupun sikap kedua ulama tersebut sedikit berbeda dengan teori 
isnad cum matan analiysis yang dirumuskan oleh Harald Motzki. 
Melalui teori tersebut Motzki berpendapat bahwa,” kualitas seorang 
perawi tidak hanya didasarkan pada komentar ulama tentang perawi 
tersebut (aljarh wa at-ta'dil) tetapi juga didasarkan pada kualitas matan 
hadis yang diriwayatkan. 


2“ Tbid., Soal-Jawab, vol.2, 696. 
“8 ihat misalnya Abbas, 40 Masalah Agama, vol. 1, 294, 304. vol. 2, 117-118, 167. vol.4, 89, 135. 
Lebih lanjut lihat: Idri, Hadis dan Orientalis, 219-224. Atau lihat kembali catatan kaki nomor 29 


pada bab I dari disertasi ini. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--57 


Dari paparan di atas penulis berpendapat, konstruksi mustalah 
al-hadis yang dikeluarkan oleh Ahmad Hassan dan Siradjuddin 
Abbas pada hakikatnya bukanlah merupakan sesuatu yang baru, 
akan tetapi merupakan gabungan dan rumusan yang telah ditetapkan 
oleh para ulama sebelumnya. Secara umum konsep ilmu hadis kedua 
ulama ini tidak begitu banyak perbedaan, hanya saja terdapat 
beberapa catatan pokok yang membedakan Ahmad Hassan dengan 
Siradjuddin Abbas, yakni: 1) konsep pembagian dan penggunaan 
hadis, 2) tasyaddud dalam aljarh wa at-ta'dil 3) dalam kitab Sahih al- 
Bukhari dan kitab Sahih Muslim terdapat hadis yang bertentangan 
dengan Al-OGur'an. 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Ahmad Hassan 
membagi hadis menjadi dua klasifikasi yakni yang boleh digunakan 
(mutawatir dan dhad yang sahih, hasan) dan yang tidak boleh 
digunakan (daif dan maudri') walaupun dalam masalah fadail al- amal. 
Sementara Siradjuddin Abbas membolehkan penggunaan hadis daif 
dalam masalah jadail al amal sepanjang daif ringan. Bagi Siradjuddin 
Abbas semua hadis yang terdapat dalam $Sahih al-Bukhari berkualitas 
sahih tidak ada yang daif sementara Ahmad Hassan sebaliknya. Tiga 
hal tersebut merupakan spesifikasi mustalah al-hadis Ahmad Hassan 
dan Siradjuddin Abbas sebagaimana yang penulis paparkan pada bab 
berikutnya. 


58--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


BAB 3 
PERBEDAAN PAHAM KEAGAMAAN DAN 


PENGGUNAAN HADIS AHMAD HASSAN DAN 
SIRADJUDDIN ABBAS 


erdapat dua ide utama dari perbedaan paham keagamaan dan 

penggunaan hadis kedua tokoh tersebut, yaitu: Pertama, 

mendeskripsikan wacana perbedaan Ahmad Hassan dan 

Siradjuddin — Abbas dalam paham keagamaan. Kedua, 

mendeskripsikan perbedaan kedua ulama ini dalam penggunaan 
dan pemahaman hadis. Namun sebagai pengantar pembahasan, pada awal 
bab ini terlebih dahulu dijelaskan karakteristik perdebatan Ahmad Hassan dan 
Siradjuddin Abbas. 

Pertama, Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas merupakan pelanjut 
atau pelaksana perdebatan Kaum Tua dan Kaum Muda melalui organisasi 
PERSIS dan PERTI. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, 
PERSIS merupakan organisasi Kaum Muda (reformis) yang fokus dalam 
pembentukan paham keagamaan. Organisasi ini melalui tokohnya Ahmad 
Hassan menolak dan membantah paham keagamaan Kaum Tua (tradisionalis) 
seperti antara lain orang-orang PERTI yang mereka anggap bercampur 
dengan takhayul, bidah, khurafat, tidak berdasarkan kepada Al-Gur'an Hadis, 
dan terikat dengan mazhab (taklid). 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--59 


Siradjuddin Abbas melalui organisasi PERTI mempertahankan paham 
keagamaan Kaum Tua dari berbagai serangan kaum reformis seperti PERSIS. 
Dalam mempertahankan paham keagamaan, Ahmad Hassan dan Siradjuddin 
Abbas banyak menggunakan hadis-hadis Nabi. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa terjadi perdebatan (konflik pemikiran) antara Kaum Tua 
dan Kaum Muda dalam paham keagamaan. Pada pertengahan abad XX 
Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas merupakan pelaksana perdebatan 
tersebut melalui lembaga PERSIS dan PERTI dengan menggunakan hadis- 
hadis Nabi untuk mendukung paham keagamaan masing-masing. Untuk 
memudahkan perbandingan dari perdebatan tersebut penulis ilustrasikan 
dalam bentuk bagan sebagai berikut: 


Bagan 3.1 : 
Kontestasi, Wacana, dan Aktor 


PEMBAHARUAN ISLAM DI TIMUR TENGAH: 
MESIR, MAJALAH AL-MANAR 
RESPONS MUSLIM INDONESIA 


| 
| | 


KAUM MUDA KAUM TUA (RESPONS 
(RESPONS MENERIMA) MENOLAK) 
LEMBAGA PERSIS 
WACANA PERDEBATAN 1. LEMBAGA PERTI 
Ta PE Man Nee 


KEAGAMAAN 


AKTOR AHMAD besesenanerda, PERBEDAAN PENGGUNAAN DAN AKTOR SIRADJUDDIN 
HASSAN PEMAHAMAN HADIS ABBAS 


Dari tabel di atas dapat dipahami, terdapat tiga variabel yang terkait 
dengan perdebatan tersebut yakni, kontestasi, wacana dan aktor. Respons 
terhadap purifikasi Islam telah melahirkan kontestasi lokal di Indonesia antara 
Kaum Muda dan Kaum Tua melalui lembaga PERSIS dan PERTI. 


60--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Sedangkan paham keagamaan merupakan wacana perdebatan, Ahmad Hassan 
dan Siradjuddin Abbas merupakan aktor perdebatan. 
Kedua, perdebatan Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas tidak dalam 
bentuk perdebatan langsung (lisan), akan tetapi berbentuk kontestasi 
pemikiran atau perdebatan secara tulisan ketika mereka berkiprah di PERSIS 
dan PERTI sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya. 
Untuk memudahkan pemahaman, maka di bawah ini penulis deskripsikan 


perbandingan dalam bentuk tabel berikut: 


Tabel Strategi Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas dalam 


Pengembangan Paham Keagamaan Pada Pertengahan Abad XX 


No Aspek Ahmad Hassan | Siradjuddin Abbas | Keterangan 
Strategi (PERSIS) (PERTI) 
1 | Pengembangan | Langkah-langkah | Langkah-langkah 
Paham yang dilakukan: yang dilakukan: 
Keagamaan a. Pembinaan a. Pembinaan 
Madrasah: Madrasah: 
menata menata dan 
Madrasah mengembangkan 
PERSIS di kurikulum 
Bangil dan di Madrasah- 
Bandung madrasah 
Tarbiyah 
Islamiyah yang Politik 
sudah ada. Identitas 


b. Penerbitan: 
Majalah: 
(Pembela Islam, 
al-Fatwa, al- 
Lisan, Majalah 
Aliran Islam, 
Lasykar Islam, 
Daulah 
Islamiyyah, Suara 
Ahlu Sunnah 
Waljamaah, al- 


b. Penerbitan 
Majalah: 
(al-Migan, 
SOEARTI (Suara 
Tarbiyah 
Islamiyah), 
Inshaaf, SUPER, 
al--lmam, Dewan 
Puteri, Surat kabar 
Harian Fajar, 
Surat kabar 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--61 


No Aspek Ahmad Hassan | Siradjuddin Abbas | Keterangan 
Strategi (PERSIS) (PERTI) 
Hikam, al- Harian Jihad, 
Muslimun, Surat kabar Nyiur 
Risalah dan Melambai). 
Pandji Islam) 
Buku-Buku: Buku-buku: 
(Soal Jawab Jilid 1-| (Vtigad Ablussunnah 
4, At-Tauhhid, Wal Jamaah, Sejarah 
Tafsir al-Furgan, dan Keagungan 
Tarjamah Bulughul | Mazhab Syafi'i, 40 
Maram, Pengajaran | Masalah Agama- 
Shalat, Kesopanan | Jilid 1-4, Kumpulan 
Tinggi, Risalah Al- | Soal Jawab 
Fatihah, Risalah Keagamaan, Kitab 
Jum'ah, Risalah Figih Ringkas, 
Zakat, Risalah Ulama Syafi'i dan 
Riba, Risalah Kitab-kitabnya dari 
Haji, Risalah Abad ke Abad, dan 
Ijma', Risalah Perjalanan Hidup 
Oiyas, Risalah Nabi Muhammad 


Madzhab, Risalah 
Taglid, Risalah 
Ahmadiyah, 
Wanita Islam) 


c. Berkiprah di 
Politik: 
Ahmad Hassan 
tidak berpolitik 
praktis, tetapi 
memotivasi dan 
mengutus 
kader-kader 
PERSIS antara 
lain M. Natsir 
berkiprah di 


Saw.. 


c. Berkiprah di 
Politik: 
Siradjuddin 
Abbas berpolitik 
praktis dengan 
mendirikan partai 
politik PI PERTI 
dan Siradjuddin 
Abbas langsung 
sebagai ketua 
partai 


62--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


No Aspek Ahmad Hassan | Siradjuddin Abbas | Keterangan 
Strategi (PERSIS) (PERTI) 
Masyumi. 


d. Tabligh dan 
Debat. 
Terkenal suka 
melakukan 
perdebatan lisan 
kepada 
kelompok 


manapun. 


d. Tabligh dan 
Debat. 
Lebih fokus 
melakukan 
perdebatan secara 
tulisan ketimbang 
perdebatan secara 
lisan. Sebagai 
upaya 
memperkuat 
interen dan 
pertahanan dari 
serangan— 
serangan Kaum 
Muda waktu itu 


Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, penerbitan majalah dan buku 
merupakan strategi yang dominan dilakukan secara berimbang. Melalui 
strategi tersebut Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas menyampaikan 
paham keagamaannya secara tertulis, sehingga perdebatan mereka dalam 
paham keagamaan tetap dapat dipelajari sampai sekarang. 


A. Perbedaan dalam Masalah Keagamaan 
1. Paham Keagamaan 
Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas memiliki pemahaman 
keagamaan yang sangat berbeda dan keduanya memperebutkan klaim 
kebenaran dari paham keagamaan masing-masing. Namun dari sekian 
banyak pendapat mereka tersebut terdapat beberapa hal yang menjadi 
pokok-pokok pemikirannya yang dipandang penting ketika mereka 
menjadi tokoh PERSIS dan PERTI. Sungguhpun bukan hanya itu 
perbedaan Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas, namun setidaknya 
setiap paham keagamaan mereka dapat dihubungkan dengan empat hal 
pokok, yakni, pendapat mereka tentang 1) sumber hukum Islam, 2) 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--63 


ijtihad, zi#iba', taklid (bermazhab), 3) bidah, 4) istilah Ahlussunnah 
Waljamaah. Empat hal ini dianggap penting karena pada pertengahan 
abad XX menjadi persoalan yang hangat diperbincangkan umat Islam 
Indonesia, baik yang setuju maupun yang tidak setuju. 

a. Sumber Hukum Islam 

Ahmad Hassan tidak pernah membatasi secara tegas jumlah 
sumber hukum Islam, tetapi yang pokok menurutnya adalah Al- 
Ouran dan Hadis/Sunah. Sedangkan jjma' dan giyas sesungguhnya 
tidak berdiri sendiri tetapi tetap merujuk kepada dua sumber itu. 
Menurut Hassan, jjma' yang diterima sebagai sumber hukum Islam 
adalah zjma' sahabat, karena tidak mungkin sahabat ber-sjwa' kecuali 
bersumber dari Nabi.” Hal ini berarti jyma' sahabat tidak berdiri 
sendiri dan tidak perlu dijadikan sumber pokok hukum Islam 
seperti Al-OGur'an dan Hadis. 

Hassan membolehkan giyas digunakan sebagai cara penetapan 
hukum, asal dalam masalah keduniaan dan hukum tersebut diambil 
dari Al-Guran dan sunah.”' Sedangkan dalam masalah ibadah, 
Hassan menolak sama sekali adanya giyas, karena pemakaian giyas 
dalam hal ini berarti penambahan baru dalam ibadah.” Setiap 
ibadah selain yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah 
adalah termasuk bidah.”” Karena itu giyas dalam pandangan Hassan 
tidak berdiri sendiri dan bukan sumber pokok hukum Islam. 

Siradjuddin Abbas keberatan dengan pendapat Hassan 
tersebut. menurutnya, sumber hukum Islam adalah Al-Guran, 
hadis, j7ma' dan giyas. A-uran dan hadis adalah sumber pokok, 
sedangkan jjma' dan giyas sebagai pembantu (jika hukum tersebut 
tidak terdapat dalam Al-Guran dan hadis).”"" Dalam pandangan 
Siradjuddin Abbas, mazhab Syaft'i lebih agung ketimbang mazhab 
yang lain,” karena semua fatwa-fatwa dalam mazhab Syafi'i 
berdasarkan Al-Our'an, hadis, jma', dan giyas, tidak ada yang keluar 


1"Ahmad Hassan, Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama, cet. ke-15, vol.1 (Bandung: CV 
Diponegoro, 2007), 93. Lihat juga: vol.4, 1546. Untuk analisis lebih mendalam Lihat: Syafig A. Mughni, 
Hassan Bandung Pemikir Islam Radikal (Surabaya: Bina Ilmu, 1994), 26. 

#Tbid., 389. 

“?Ahmad Hassan, Risalah Oiyas (Bangil: Pustaka Elbina, 2005), 455-456. 

“13Mughni, Hassan Bandung, 27. Lihat juga: Rafid Abbas, Ijtihad Persatuan Islam (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2013), 80. 

'4Hassan, Soal-Jawab, vol.2, 316. 

“SSiradjuddin Abbas, Sejarah dan Keagungan Madghab Syafi'i, cet. ke-6 (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 
1994), 112. 


64--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


216 


dari itu” Jika Ahmad Hassan menolak giyas dalam ibadah, 
Siradjuddin Abbas justru menerima atau menggunakan giyas dalam 
masalah ibadah.” Dalam pandangan Siradjuddin Abbas, giyas 
digunakan baik dalam masalah ibadah maupun selainnya. 

Perdebatan selanjutnya antara Ahmad Hassan dan 
Siradjuddin Abbas adalah tentang penggunaan hadis atau sunnah 
sebagi sumber hukum Islam. Menurut Ahmad Hassan, hadis 
terbagi kepada dua bagian, yakni yang boleh digunakan dan yang 
tidak. Hadis yang boleh digunakan menjadi dua bagian, yaitu 
mutawatir dan dhad. Namun menurut Hassan, untuk mengamalkan 
hadis yang bisa digunakan tersebut (sahih riwayatnya) diperlukan 
persyaratan berupa, hadis tersebut tidak bertentangan dengan Al- 
@uran atau hadis yang lebih kuat." Sedangkan hadis yang tidak 
boleh digunakan dibagi menjadi dua yakni hadis daif (lemah) dan 
mandi” (palsu). Kedua hadis ini tidak boleh digunakan unuk 
menetapkan suatu hukum halal, haram, sunnah atau makruh. Hadis 
daif hanya boleh digunakan sebagai pembantu keterangan. 
Sedangkan penggunaan hadis daif untuk jadail al-'amal, Ahmad 
Hassan sangat keberatan, karena betapapun hadis daif adalah hadis 
yang tidak diakui atau “tidak sah” bersumber dari Nabi.” 
Mengamalkan hadis daif menurut Ahmad Hassan sama halnya 
dengan melakukan bidah,”” yakni melakukan ibadah yang tidak 
dikerjakan oleh Rasulullah. 

Pendapat Ahmad Hassan tersebut mendapatrespon keras dari 
Siradjuddin Abbas, terutama tentang definisi dan penggunaan hadis 
daif, sebagaimana ungkapannya: 


“Ada juga orang” yang membidahkan amal ibadat yang 
berdasarkan hadis dha'if. Pendapat yang macam begini 
adalah keliru kalau tidak akan dikatakan salah besar. Hadis 
dha'if bukanlah hadis yang maudhu' (hadis dibuat-buat), 


“Siradjuddin Abbas, 40 Masalah Agama, cet, ke-27 (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1997), vol. 1, 10. 

“Siradjuddin Abbas menggunakan metode giyas dalam menetapkan hukum sunah melafazkan 
usalli. Lihat Abbas, 40 Masalah Agama, vol. 4, 237-238. 

“8 bid, vol, 345. 

2”Hassan, Soal Jawab, vol, 343-344, vol.3, 1149. 

“0 Tbid,, vol. 3, 1149. 

"Orang yang dimaksud oleh Siradjuddin Abbas tersebut adalah jelas Ahmad Hassan. Karena 
Ahmad Hassan pada masa itu merupakan orang yang sangat tegas membidahkan beramal dengan 
menggunakan hadis daif sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--65 


tetapi hanyalah hadis yang lemah sanad-nya, dan bukanlah 
hadis yang tidak benar, bukan hadis bohong, karena 
hadisnya dari Nabi juga..... (karena itu) dalam mazhab Syafi'i 
hadis dha'if tidak dipakai dalam penegak hukum, tetapi 
dipakai untuk dalil bagi fadhailul amal, yakni amal ibadat 
yang sunnat-sunnat, yang tidak bersangkutan dengan orang 
lain seperti zikir, doa, tasbih, wirid dan lain-lain.” 


“...Pemakaian kalimat “tidak shah” untuk hadis da'if 


adalah pemakaian yang disengaja untuk mengelirukan”.” 


Dari kutipan di atas dapat diketahui, Siradjuddin Abbas 
menolak keras pendapat Ahmad Hassan, bahkan bantahan Abbas 
dalam hal ini terkesan emosional. Bagi Abbas, hadis daif boleh 
digunakan dalam hal jadail a-'amal dengan persyaratan kedaifan 
hadis tersebut bersifat ringan. 


b. Ijtihad, iitiba, taklid (bermazhab) 

Ahmad Hassan melalui PERSIS-nya menolak taklid dan 
menganjurkan umat Islam untuk berijtihad dan tidak terikat dengan 
mazhab seperti mengikat diri dengan Mazhab Syafi'i.”" Sebagai 
guru PERSIS Ahmad Hassan berpendapat bahwa bermazhab sama 
dengan bertaklid, dan hal ini tidak hanya dilarang oleh Allah dan 
Rasul, tetapi juga oleh imam-imam mazhab itu sendiri.” Melalui 
sarana organisasi, Ahmad Hassan melakukan langkah-langkah 
untuk melemahkan pendapat yang waktu itu sudah mengakar di 
masyarakat bahwa pintu ijtihad sudah tertutup.”' Usaha-usaha 
tersebut antara lain melalui tulisan, sebagaimana ungkapannya: 


“Taglied itu dilarang oleh agama..... Bukan Allah saja yang 
melarang orang-orang bertaglied, tetapi imam-imam yang 
mereka tagliedi itu sendiri melarang keras orang-orang yang 
bertaglied kepada mereka..... Heran kita memikirkan orang 
sekarang mereka mengaku bertaglied kepada imam-imam, 


”? Abbas, 40 Masalah Agama, vo1.3,182-183. 

2 Thid., vol. 4, 112. 

“#Uyun Kamiluddin, Menyorot Ijtihad PERSIS, cet. ke-1 (Bandung: Tafakur, 2006), 7 dan 80. 
”? Ahmad Hassan, Soal Jawab, vol. 1, 390. 

“Abbas, ljtihad Persatuan Islam, 16-77. 


66--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


padahal Allah, Rasulnya, dan imam-imam yang mereka 
tagliedi sendiri melarang mereka bertaglied.” 


Ahmad Hassan juga mengatakan: 


“Orang-orang kita disini mengaku menurut (mengikut, pen) 
imam Syafi'i, maka cobalah mereka dan guru-guru mereka 
yang “alim tunjukkan satu perkataan imam Syafi'i tentang 
membenarkan orang taglied......” 


Ungkapan Ahmad Hassan tersebut tentu saja ditujukan 
kepada kelompok Islam tradisionalis atau Kaum Tua di Indonesia 
waktu itu, terutama person atau organisasi yang terang-terangan 
mengikat diri dengan mazhab Syaffi seperti Siradjuddin Abbas 
dengan PERTI-nya. 

Siradjuddin Abbas sebagai tokoh dan ketua PERTI 
berpendapat sebaliknya, menurutnya untuk berijtihad diperlukan 
persyaratan yang sangat banyak dan ketat yang sulit didapatkan. 
Karena itu, orang yang tidak memenuhi persyaratan mujtahid, 
harus i##iba' atau bertaklid dengan mazhab yang ada misalnya 
mazhab Syafi'i.” Bahkan bagi orang yang ilmunya tidak sampai ke 
derajat mujtahid maka wajib hukumnya bertaklid kepada imam 
mazhab." Siradjuddin Abbas mengatakan : 


“Memaksakan atau mewajibkan supaya seluruh umat 
berijtihad atau menjadi mujtahid adalah pekerjaan “gila” 
karena hal itu sama dengan memikulkan sesuatu beban yang 
berat kepada seseorang yang tidak bisa memikulnya” 


Dari kutipan di atas, terlihat jelas bahwa pada pertengahan 
abad XX, isu ijtihad merupakan isu sentral yang diperdebatkan 
Kaum Tua dan Kaum Muda sejak awal abad XX. Isu tersebut 
berkisar antara kewajiban bermazhab dengan tidak bermazhab. 


Hassan, Soal Jawab, vol. 1, 390-391. 

2 hid, 

? Abbas, Sejarah dan Keagungan, 52. Lihat juga: Alaidin Koto, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Sejarah, 
Paham Keagamaan, dan Pemikiran Politik 1945-1970 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 112-113. 

“VA bbas, 40 Masalah Agama, vol. 3,195. 

2 Thid., vol, 2, 257. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--67 


Substansi penolakan Siradjuddin Abbas adalah pendapat Ahmad 


Hassan yang mengharamkan taklid. 


. Bifah 


Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas berbeda dan berdebat 
tentang definisi atau terminologi bidah. Menurut Ahmad Hassan, 
bidah adalah perbuatan atau ucapan yang bersifat keakhiratan 
(bukan keduniaan) yang dilakukan sesorang untuk maksud 
beribadah kepada Allah, tetapi tidak ada keterangan dari agama atau 
tidak bersumber dari Al-Guran dan hadis (tidak ada dalilnya).”” 
Hassan juga berpendapat bahwa semua bidah dalam keagamaan 
adalah dalalah.”” Siradjudddin Abbas tidak setuju atau keberatan 
dengan pendapat Ahmad Hassan tersebut.” Menurutnya, bidah 
bukanlah sesuatu yang tidak ada dalilnya, tetapi suatu amalan agama 
yang tidak dikenal pada zaman Rasulullah saw. dan diadakan 
sesudah Rasulullah saw. wafat.” Bagi Siradjuddin Abbas, walaupun 
suatu amalan ada dalilnya seperti terdapat dalam Sahih al-Bukhari 
bahwa Umar memerintahkan shalat tarawih berjamaah di masjid 
selama bulan Ramadhan sebanyak 20 rakaat, membukukan Al- 
Guran pada masa Abu Bakar, akan tetapi karena hal tersebut 
belum ada pada masa Rasulullah, maka tetap dinamakan bidah 
tetapi bidah yang hasanah, bukan bidah dalalah”” Jika dirinci lagi, 
bidah terbagi kepada lima hukum Islam yakni ada bidah wajib, 
sunah, mubah, makruh, dan bidah haram.” Dalam pandangan 
Abbas, tidak semua bidah diharamkan. 

Ahmad Hassan tidak setuju dengan pembagian bidah terbagi 
kepada hasanah dan dalilah, atau terbagi menjadi lima hukum Islam 
(wajib, sunnah, jaiz/mubah, makruh, haram). Sebagaimana 
ungkapannya: 


"Hassan, Pengajaran Shalat, cet. ke-36 (Bandung: CV. Diponegoro, 2007), 305. 

Hassan, Soal Jawab, vol 2, 738-744. 

#Bantahan tersebut ditulis oleh Siradjuddin Abbas dalam buku 40 Masalah Agama, dalam buku 
tersebut Siradjuddin Abbas menyebutkan bahwa ada orang berpendapat dalam sebuah buku bahwa 
bidah adalah sesuatu yang tidak ada dalil, kalau ada dalil maka bukan bidah namanya. Dari ungkapan 
tersebut jelas buku yang dimaksud oleh Siradjuddin Abbas tersebut buku Soa/ Jawab Ahmad Hassan. 

“Abbas, 40 Masalah Agama, vol. 3, 194. 


“5 Thid, 189-192. 


68--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


“Yang mengatakan tidak ada pembagian bidah atas lima 
perkara itu bukan (hanya, pen.) kami Kaum Muda, tetapi 
sudah ditolak orang yang sudah lebih lima ratus tahun, 
seorang dari pada mereka itu ialah imam Abu Ishak Ibrahim 
Asysyathibi..... Ringkasnya (menurut Syatibi dalam kitab al- 
Itisam, pen) bahwa bidah di dalam Syara' itu kalau kita bagi- 
bagi atas wajib, makruh, sunnat dan harus, berarti bidah itu 
mempunyai ketentuan hukum. Sesuatu yang mempunyai 
ketentuan hukum itu, bukan bidah lagi, karena yang kita 
katakan bidah ialah sesuatu yang tidak ada contohnya di 


238 
agama”. 


Siradjuddin Abbas menanggapi ungkapan Siradjuddin Abbas 


tersebut dengan ungkapan: 


“Syatibi bukan Nabi, kalau ia tidak setuju dengan sesuatu 
pendapat orang lain, itu tidak apa-apa. Biarlah Syatibi 
berjalan pada jalannya dan kita berjalan pada jalan yang 
lain..... Syatibi tidak menganut mazhab baik mazhab Maliki 
atau Hanbali karena itu wajar jika pemikirannya berbeda 
dengan Ahlussunnah Waljamaah......Kalau semua bidah 
dikatakan dhalalah maka dhalalah pulalah kitab al/- Itisham 
(karangan Syatibi, pen) karena kitab itu tidak terkenal pada 
masa Nabi dan juga tidak ada suatu hadis dan Al-Gur'an 


yang menyuruh Syatibi mengarang kitab al Ttisan?”. 


Kutipan di atas menggambarkan bahwa Ahmad Hassan dan 
Siradjuddin Abbas saling adu argumen dalam memperdebatkan 
terminologi bidah, bahkan dalam adu argumen tersebut, kedua 
ulama ini saling menggunakan retorika untuk memperkuat 
pendapat masing. 

Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas bersikukuh dengan 
pendapat masing-masing. Dengan pendiriannya tentang 
terminologi bidah, Ahmad Hassan menolak bacaan “ys4//7” ketika 
hendak memulai shalat,”" bacaan wabihamdihi dalam tasbih ruku? 


”#Hassan, Soal -Jawab, vol. 2, 742. 


” Abbas, 40 Masalah Agama, vol. 3, 194-195. 
“Hassan, Soal Jawab, vol. 2, 738. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--69 


dan sujud”, bacaan sayyidina dalam selawat tasyahud,”” doa gunut 
selain gunut ndzilah”, dan gada'ussalah yakni mengerjakan 
(membayar kewajiban) shalat diluar waktunya”, karena hal itu 
semua menurut Ahmad Hasan adalah bidah. 

Untuk menolak pendapat Ahmad Hassan tersebut, 
Siradjuddin Abbas menulis buku 40 Masalah Agama, dalam buku ini 
ia menyatakan penolakannya terhadap amalan-amalan yang 
dibidahkan oleh Ahmad Hassan. Bantahan atau penolakan tersebut 
ditulis dalam sebuah bab khusus. Dalam tulisannya Siradjuddin 
Abbas berpendapat bahwa membaca usa//i adalah sunah bukan 
bidah”, membaca lafaz sayyidina dalam selawat ketika tasyahud 
adalah sunah (afdal) bukan bidah,” gunut Subuh adalah sunah 
bukan bidah,”" meng-gada shalat dibolehkan (berdasarkan sunah). 
“48 Dalam pandangan Abbas semua amalan tersebut tidak dapat 
dikatakan bidah, karena terdapat sunah yang menjelaskannya. 


d. Term Ahlussunnah Waljamaah 

Dalam bidang teologi, Siradjuddin Abbas secara terang- 
terangan menganut paham Ahlussunnah Waljamaah teologi 
Asyariyah dan Maturidiyah. Sedangkan Ahmad Hassan tidak 
mengikat diri dengan teologi tertentu, tetapi menfokuskan diri 
dengan memberantas akidah yang tidak sesuai dengan Islam atau 
tercampur oleh takhayul bidah dan khurafat. 

Kedua ulama ini berdebat dalam memahami term 
Ahlusunnah Waljamaah. Siradjuddin Abbas memahaminya dengan 
paham atau “itikad yang dianut oleh Nabi Muhammad saw. dan 
para sahabat-sahabatnya sebagaimana yang telah dirumuskan oleh 
Imam Abu Hassan Ali al-Asyari (Asyariyah) dan Abu Mansur al- 
Maturidi (Maturidiyah), dan dalam fikih menganut salah satu 
mazhab empat (Hanafi, Hanbali, Syaffi dan Maliki)” Bagi 


“Ibid,, 128. 

“Ibid., 143. 

'Tbid., 129. 

“Ibid,, 170. Lihat juga: Mughni, Hassan Bandung, 32. 

?'Abbas, 40 Masalah Agama, vol. 4, h, 194-195. 

'Ibid., vol. 3, 364. 

“Ibid,, vol. 1, 166. 

“Tbid,, vol. 2, 146-148. 

“Siradjuddin Abbas, TItigad Ahlussunnah Wal-Jamaah, cet. ke-27 (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1997), 
16. Lihat juga: Abbas, 40 Masalah Agama, vol. 3, 195. 


tb tb b b tb tb tb tb 
X X X X 


tb 


70--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Siradjuddin Abbas, paham Ahlussunnah Waljamaah teologi 
Asyariah dan Maturidiyah merupakan satu-satunya teologi yang 
benar. Paham lain seperti Syi'ah, Khawarij, Mu'tazilah, Jabariyah, 
Gadariyah adalah paham yang sesat, salah, kafir dan harus 
diberantas. 

Akan tetapi dalam fikih, Abbas masih mengakui kebenaran 
mazhab empat walaupun ia memilih mazhab Syafti. Dalam 
berbagai tulisannya Abbas cenderung berpendapat bahwa orang 
yang tidak mengikuti akidah Asy'ariah/ Maturidiyah dan mazhab 
empat, maka orang tersebut keluar dari Ahlussunnah Waljamaah.”" 
Bagi Abbas, istilah Ahlussunnah Waljamaah merupakan istilah yang 
sakral. 

Ahmad Hassan tidak setuju dengan pendapat Siradjuddin 
Abbas di atas sebagaimana ungkapannya: 


“Ahli artinya adalah orang atau orang-orang, Sunnah 
maknanya Nabi, jamaah maksudnya adalah golongan 
sahabat Nabi, jadi Ahlussunnah Waljamaah maknanya 
orang-orang yang berpegang kepada sunnah Rasulullah 
SAW dan sahabatnya. Menurut ta'rif ini, orang-orang yang 
bermazhab kepada salah satu dari pada mazhab yang empat 
atau lainnya, tidak dapat dikatakan Ahlussunnah Waljamaah, 
dan tidak berhak memakai gelaran itu, karena mereka tidak 
turut sunnah Nabi saw.dan tidak turut sunnah sahabat- 
sahabat Nabi saw. Orang yang membuang taklid, orang yang 
tidak bermazhab, tetapi berpegang kepada sunnah Nabi 
Muhammad saw., dan kepada cara-cara sahabatnya itulah 
yang patut dan berhak mendapat gelaran Ahl Sunnah 
Waljamaah.” 


Dari ungkapan di atas dapat diketahui bahwa dalam 
pandangan Hassan, orang-orang yang mengikat diri dengan salah 
satu mazhab empat seperti halnya orang-orang PERTI tidak berhak 
atau bukan Ahlussunah Waljamaah. Yang berhak atau cocok 
disebut Ahlussunnah Waljamaah adalah orang-orang yang tidak 


“0 Tbid., 23-24. Lihat juga: 40 Masalah Agama, vol. 1, 348. vol. 4. 322. Lihat: Koto, Persatuan Tarbiyah 
Islamiyah, 111. 


“Ahmad Hassan, Risalah Madghab (Bangil: Pustaka Elbina, 2005), 470. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--71 


mengikat diri dengan mazhab seperti halnya orang-orang PERSIS 
karena organisasi ini memberantas taklid kepada mazhab dengan 
menggaungkan ijtihad atau langsung menggali hukum dari Al- 
Ouran dan Hadis. 

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa telah terjadi 
perdebatan paham keagamaan antara Siradjuddin Abbas dan 
Ahmad Hassan sebagai penerus Kaum Tua dan Kaum Muda. 


2. Tradisi Keagamaan 

Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas juga berdebat dalam 
penilaian terhadap tradisi keagamaan. Dalam pandangan Ahmad 
Hassan, tradisi Kaum Tua atau orang-orang mazhab Syafi'i pada waktu 
itu adalah bidah dan harus diberantas.” Untuk itu Ahmad Hassan 
memfatwakan bahwa tradisi keagamaan seperti barzanji, giyam atau 
berdiri ketika membaca maulid Nabi, hadiah pahala (tahlilan), dan lain- 
lain adalah bidah dan tidak bersumber dari hadis, karenanya harus 
ditinggalkan.” Hassan juga berpendapat bahwa haram mengadakan 
upacara-upacara seperti talkin mayit yang baru ditanam,” jamuan 
makan dan tahlil di rumah keluarga kematian,” pesta bulan ketujuh 
bagi orang hamil atau tingkeban.”' Ahmad Hassan terkesan tidak 
memberikan apresiasi terhadap keberadaan tradisi di Indonesia, lebih- 
lebih tradisi yang di dalamnya terkait dengan praktik keagamaan. 

Sementara Siradjuddin Abbas berpendapat sebaliknya, bahwa 
tradisi-tradisi yang telah disebutkan di atas adalah sunah, dan bukan 
bidah. Karena itu, mereka mempertahankannya.” Siradjuddin Abbas 
mengingatkan warga PERTI (penganut mazhab Syafii) untuk 
mempertahankan — tradisi keagamaan tersebut, sebagaimana 
ungkapannya: 


Dalam berbagai karyanya Ahmad Hassan sering menyebut orang-orang PERTI dengan istilah 
orang mazhab Syafi'i atau Kaum Tua. Lihat misalnya: Hassan, Sog/ Jawab, vol. 1, 391, vol. 3, 817. 

”Hassan, Soal Jawab, vol.1, 371-372. vol. 2, 738. Lihat juga: Rafid Abbas, Ijtihad Persatuan Islam, 47. 

“4Tbid., vol 1, 212. 

25 Tbid., vol. 2, 738. 

“0 Tbid,, vol. 2, 615. Lihat juga: Mughni, Hassan Bandung, 32. 

Abbas, 40 Masalah Agama, vol. 1,199, vol 2, 179, vol. 3, 147. 


72--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


“Kepada para penganut mazhab Syafi'i di mana saja mereka 
berada, saya mengharap supaya teruslah maju, pegang teguhlah 
fatwa (tradisi, pen) kita selama ini, karena kita sudah berjalan di 
atas rel yang kuat dan kukuh, yang dapat 
dipertanggungjawabkan bukan saja di dunia ini, tetapi juga di 
hadirat Allah di akherat nanti”. 


Dari kutipan di atas, dapat dipahami bahwa Siradjuddin Abbas 
memiliki semangat yang kuat untuk mempertahankan tradisi. 
Beredarnya karya-karya Ahmad Hassan yang membidahkan tradisi 
keagamaan yang mereka lakukan dijawab atau dibalas oleh Abbas 
dengan tulisan pula di berbagai karyanya. Untuk memudahkan 
pemahaman terkait wacana perdebatan Ahmad Hassan dan 
Siradjuddin Abbas, maka penulis melakukan perbandingan dalam 
bentuk tabel berikut: 


Tabel Wacana Perdebatan 
Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas 


Pertengahan Abad XX 
No Wacana Ahmad Hassan | Siradjuddin Abbas Sifat Perdebatan 
Perdebatan (PERSIS) (PERTI) 
1 Aspek — Paham | Sumber Pokok: Al- | Sumber hukum 
Keagamaan Our'an dan Hadis. | Islam adalah Al- 
a. Sumber Adapun jma'dan | Our'an, hadis, zjma" 


Hukum Islam 


giyas bukan sumber 
pokok dan tidak 
berdiri sendiri. 
lima" yang diakui 
adalah ijma' 
sahabat. 


Oiyas yang diakui 
adalah dalam 
masalah keduniaan. 
Menolak 


dan giyas. A-@Guran 
dan hadis adalah 
sumber pokok, 
sedangkn ijma dan 
giyas sebagai 
pembantu (jika 
hukum tersebut 
tidak terdapat dalam 
Al-Guran dan 
hadis). 

Menerima ijma 
sahabat dan para 
mujtahid. 


Menggunakan giyas 
dalam ibadah. 


Klaim Kebenaran (ruth claim) 


28 7)jd,, vol. 1, 10. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--73 


Wacana Ahmad Hassan | Siradjuddin Abbas Sifat Perdebatan 


NO: |... 'Perdebatari (PERSIS) (PERTI) 


penggunaan giyas 
dalam ibadah. 


Hadis daif tidak Hadis daif bukanlah 
diakui bersumber | hadis palsu, tetapi 
dari Nabi. Tidak | tetap bersumber 
boleh digunakan | dari Nabi hanya 


(untuk sanad-nya saja yang 
menetapkan lemah. Karena itu 
hukum) walaupun | hadis daif boleh 
dalam masalah digunakan dalam hal 
Jadail al-'amal. Jadail al-'amal (amal- 


amal sunah). 


Mengamalkan Mengamalkan hadis 
hadis da'if dalam daif bukan 

Jadail al-'amal sama melakukan bidah. 
dengan melakukan 


bidah. 

Pintu ijtihad tidak | Pintu ijtihad sudah 
tertutup. Wajib tertutup. Umat 
berijtihad bagi Islam boleh ittiba 


yang mampu. Bagi | dan bertaklid 
yang tidak mampu | dengan imam 


hendaklah ittiba mazhab yang empat. 
dan haram 
bertaklid. 
b. Ijtihad, itzba, | Bidah adalah Bidah adalah 
taklid sesuatu kegiatan sesuatu amalan 


/Bermazhab | keagamaan tidak agama yang tidak 
ada keterangan dari | dikenal pada zaman 
agama atau tidak Nabi, tetapi 
bersumber dari Al- | diadakan dan dibuat 
Ouran dan hadis kemudian sesudah 
(tidak ada dalilnya). | Nabi wafat. 


c.Bidah Mengamalkan Mengamalkan hadis 
amalan yang tidak | daif apalagi dalam 
kuat dalilnya (hadis | hal fadail al“amal 
daif) sama dengan | bukan bidah. 
melakukan bidah. 
Contoh amalan 
bidah: 

bacaan “usall?, 
bacaan wabihamdihi 
dalam tasbih dan 


74--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


No Wacana Ahmad Hassan | Siradjuddin Abbas Sifat Perdebatan 
Perdebatan (PERSIS) (PERTI) 
ruku dan sujud, Membaca usalli 
bacaan sayyidina sebelum shalat, 
dalam selawat membaca lafaz 
tasyahud, sayyidina dalam 
doa gunut selain selawat ketika 
gunut nagilah, tasyahud, gunut 
gada usalah Subuh dan 
(mengerjakan menggoda shalat 
(membayar dibolehkan karena 
kewajiban shalat di | berdasarkan sunah, 
luar waktunya). bukan bidah. 
Semua bidah Tidak semua bidah 
merupakan dalalah. | berstatus dalalah. 
Ada bidah yang 
hasanah dan dalalah. 
Jika dirinci lagi, 
bidah terbagi: wajib, 
sunah, mubah, 
makruh, dan bidah 
haram. 
Umat Islam yang Umat Islam yang 
bermazhab dalam “itigad 
(mengikat diri menganut paham 
dengan mazhab) kalam yang 
tidak berhak atau dirumuskan oleh 
bukan Imam Abu Hassan 
Ahlussunnah Ali al-Asya'i 
Waljamaah. Yang | (Asy'ariyah) dan 
berhak atau cocok | Abu Mansur al- 
Istilah disebut Maturidr 
Ahlussunnah Ahlussunnah (Maturidiyah), dan 
Waljamaah Waljamaah adalah | dalam fikih 
orang-orang yang | menganut salah satu 
tidak mengikat diri | mazhab yang empat 
dengan mazhab (Hanafi, Hanbali, 
Syafi'i dan Maliki 
2 Aspek Tradisi Tradisi membaca Tradisi-tradisi Klaim kebenaran dan ciri 
Keagamaan barzanji, giyam tersebut (yang telah | identitas kelompok masing- 
(berdiri ketika dibidahkan oleh masing 
membaca maulid Ahmad Hassan) 
Nabi), hadiah dibolehkan karena 
pahala, upacara berdasarkan sunah, 
talkin mayit yang dan bukan bidah. 
baru ditanam, Karena itu, hatus 
jamuan makan dan | dipertahankan. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--75 


Wacana Ahmad Hassan | Siradjuddin Abbas Sifat Perdebatan 
Perdebatan (PERSIS) (PERTI) 


tahlilan di rumah 
keluarga kematian, 
pesta bulan 
ketujuh bagi orag 
hamil (tingkeban), 
dan lain-lain adalah 
bidah karena tidak 
bersumber dati 
hadis, karenanya 
harus diberantas. 


Dari tabel di atas dapat diketahui, bahwa tidak ditemukan titik 
temu atau persamaan antara paham keagamaan Ahmad Hassan dan 
Siradjuddin Abbas. Dari empat tema pokok tersebut kedua ulama ini 
sangat berbeda dan saling bertolak belakang. Perbedaan tersebut tidak 
hanya sekedar berbeda tetapi menjelma dalam bentuk perdebatan. 


B. Perbedaan dalam Penggunaan dan Pemahaman Hadis 
Perdebatan Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas dalam paham, 
dan tradisi keagamaan, secara tidak langsung merembes kepada 
perdebatan kedua ulama ini dalam penggunaan dan pemahaman hadis. 
Untuk mempertahankan paham keagamaan masing-masing, kedua ulama 
ini banyak menggunakan hadis dalam karya-karya mereka. Penelusuran 
penulis menemukan, wacana hadis yang diperdebatkan penggunaan dan 
pemahamannya tersebut terdiri dari tema akidah, ibadah, muamalah dan 
tradisi keagamaan. Berikut adalah deskripsi perbedaan dan perdebatan 
tersebut secara acak. Pada topik tertentu ada kalanya penulis 
mendahulukan pemahaman Ahmad Hassan kemudian memaparkan 
pemahaman Siradjuddin Abbas, begitu juga sebaliknya pada topik tertentu 
penulis terlebih dahulu memaparkan pemahaman Siradjuddin Abbas 
kemudian memaparkan pemahaman Ahmad Hassan. 
1. Tema Akidah 
a. Hadis Tawasul 
Salah satu isu sentral perbedaan Kaum Tua dan Kaum Muda 
adalah masalah bertawasul ketika berdoa. Kaum Tua membolehkan 
sementara Kaum Muda menolak. Sebagai penerus Kaum Tua dan 
Kaum Muda, Ahmad Hassan berbeda dan berdebat dalam 


76--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


memahami hadis yang terkait dengan tawasul. Ahmad Hassan 
membahas pemahaman hadis tersebut dalam buku Soal Jawab pada 
bab Doa dan Hukum Bertawassul, sedangkan Siradjuddin Abbas 
membantah argumentasi Ahmad Hassan tersebut dalam buku 40 
Masalah Agama dalam satu bab khusus yang diberi judul Masalah 
Tawassul dalam Mendoa. Ahmad Hassan dalam bukunya 
menyatakan kritik atau ketidaksetujuannya dengan amaliah Kaum 
Tua yang berdoa dengan bertawasul. Menurutnya, dalam berdoa 
tidak boleh bertawasul apalagi dengan mengucapkan kata-kata 
“berkat Nabi, berkat sahabat, berkat wali”, karena tidak pernah 
dikerjakan Nabi dan para sahabat.” Siradjuddin Abbas membantah 
pendapat Ahmad Hassan tersebut. Menurutnya, dibolehkan berdoa 
dengan bertawasul dengan Nabi, sahabat Nabi, wali (orang-orang 
saleh) misalnya mengucapkan bijah al-Nabiyyi, dengan berkah Nabi, 
dan lain-lain karena hal itu implementasi dari ayat ...wabtagu ilaihi al- 
wasilah (OS. 5:35), dan merupakan amal atau paham Ahlussunnah 
Waljamaah yang berdasarkan hadis-hadis yang sahih.” Kedua 
ulama ini banyak menggunakan dalil hadis, antara lain hadis yang 
diperdebatkan pemahamannya tersebut adalah: 


ar To 0 MA Ba o- 8 - - Mn kito 32 - o E£ oo 

KE Ig PRL Hara Ulah II OS A16 AU ap) Sel Up Ya Ol SU 3 ya £ 
aa £. Ba Gg Aa g- pa aa 2g Diana PPNI PN AN Si NA DP: 
JB au ES ea DI JR UG KAS EL DI JR ES UI ll Jas dal 


261 Ten Do 


Artinya: “Dari Anas bin Malik bahwa 'Umar bin al-Khattab 
r.a.ketika kaum muslimin tertimpa kemarau, ia meminta hujan 
dengan bertawasul dengan “Abbas bin 'Abdul Muttallib seraya 
berdoa:Ya Allah, sesungguhnya kami (dahulu) telah bertawasul 
(meminta hujan) kepada-Mu dengan perantaraan Nabi kami, 
kemudian Engkau menurunkan hujan kepada kami. Maka sekarang 
kami bertawasul kepada-Mu dengan perantaraan paman Nabi kami, 
maka turunkanlah hujan untuk kami. Anas berkata: mereka pun 
kemudian mendapatkan hujan". (HR. al-Bukhari). 


””Hassan, Soal Jawab, vol.1, 329. 

“0Abbas, 40 Masalah Agama, vol, 126-129. Lihat juga Abbas, Itigad Ahlussunah Wal-Jamaah, 284- 
285. 

“Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn al-Bukhari, a-Jami' as-Sahih (Sahih a-Bukhari), vol. 2 
(Bairut: Dar al-Fikr, 1981), 16. (Lihat Lampiran 1, no. 1). 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--77 


Menurut Siradjuddin Abbas, hadis di atas menjelaskan bahwa 
Umar bin Khattab pernah dua kali melakukan tawasul untuk 
meminta Allah menurunkan hujan. Pertama bertawasul dengan 
Nabi Muhammad saw., dan yang kedua bertawasul dengan paman 
Nabi “Abbas bin Abdul Mutallib. Doa dengan tawasul ini 
dikabulkan oleh Allah karena dalam teks hadis di atas disebut kata 
Jayusgauna. Perlu diingat kata Siradjuddin Abbas, bahwa Sahabat 
Umar bukan minta hujan kepada Nabi atau kepada “Abbas bin 
“Abdul Mutallib, tetapi kepada Allah. Umar bin Khattab hanya 
menggunakan nama Nabi Muhammad saw. dan “Abbas bin “Abdul 
Mutallib dalam bertawasul karena keduanya kekasih Allah.” Hadis 
di atas menurut Siradjuddin Abbas, merupakan dalil yang kuat 
tentang kebolehan dan kesunahan (berdoa) bertawasul dengan 
orang-orang saleh, baik bertawasul dengan orang yang lebih tinggi 
atau dengan yang lebih rendah kesalehannya. 

Siradjuddin Abbas memperkuat pendapatnya dengan 
argumen 1) Nabi Muhammad tidak pernah melarang Umar bin 
Khattab bertawasul dengan dirinya, 2) Nabi Muhammad saw. 
memerintahkan apabila ia meninggal maka umat Islam hendaklah 
mengikuti Abu Bakar dan Umar,” 3) hadis tawasul di atas banyak 
didukung oleh hadis-hadis lain," 4) diamalkan oleh para ulama di 
dalam berbagai kitab. Dalam pandangan Siradjuddin Abbas, 
orang yang menolak tawasul berarti menolak hadis tersebut. 

Berbeda dengan Siradjuddin Abbas, Ahmad Hassan 
berpendapat, hadis tersebut menjelaskan para sahabat dalam hal ini 
Umar bin Khattab berdoa kepada Allah bertawasul dengan Nabi 
ketika Nabi Muhammad masih hidup, bukan setelah wafatnya 
Nabi. Pemahaman kedua, yang dapat dipahami dari hadis itu 
menurut Hassan adalah bahwa ketika Umar bertawasul dengan 


paman Nabi “Abbas maka Abbas bin Abdul Mutallib juga berdoa 


”? Abbas, 40 Masalah Agama, vol. 1,139. 

28 hid. 

“#Abbas mencantumkan dua buah hadis pendukung, Pertama, hadis riwayat Ibnu Mijah yang 
menyebutkan bahwa Nabi mengajarkan kepada orang buta lafaz doa yang isinya berisi tawasul. Kedua, 
hadis yang diriwayatkan oleh Baihagi yang menyebutkan bahwa Allah akan mengabulkan doa Nabi 
Adam jika ia bertawasul dengan Nabi Muhammad. Lihat Abbas: 40 Masalah Agama, vol. 1, 141-50. 

2Menurut Abbas ulama yang mengamalkan tawasul antara lain Ahmad Khatib al-Minangkabawi, 
Sayyid Bakri Syata, al-Tarabulusi, Abdul Aziz al-Hakim, Ar-Ramli, Ibrahim Musa Parabek, Ibrahim al- 
Baijuri, Syeikh Nawawi Banten, al-Barzanji, dan lain-lain. Lihat: 1bid., vol, 130-136. 


78--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


2 Thid. 


supaya diturunkan hujan. Dengan demikian kata Hassan, tawasul 
yang ada pada masa sahabat tersebut adalah meminta kepada orang 
yang hidup agar sama-sama berdoa kepada Allah agar diturunkan 
hujan dan para sahabat waktu itu dalam berdoa” tidak 
menggunakan kata-kata “berkat Nabi” atau “berkat wali”. Tawasul 
dalam pengertian seperti itu menurut Hassan dibolehkan karena 
minta tolong dengan orang yang masih hidup. Tetapi bertawasul 
seperti yang dipraktikkan di masyarakat Indonesia (pertengahan 
abad XX) yakni bertawasul dengan orang yang sudah wafat dengan 
mengatakan “berkat Nabi”, “berkat wali” dan lain-lain adalah 
tertolak dan tidak dibenarkan, karena tidak ditemukan dalil yang 
menganjurkannya.” Sebagaimana ungkapan Hassan: 


“Dari (hadis, pen) itu dapatlah kita mengerti, bahwa tawasul 
yang ada di zaman sahabat itu, ialah meminta kepada 
seorang yang hidup supaya ia berdoa bersama untuk minta ia 
berdoa dan kita juga turut berdoa di belakangnya, tetapi 
tidak sekali-kali mereka bertawasul dengan perkataan 
“dengan berkat”. Kepada orang yang bertawasul pakai 
“dengan berkat Nabi” atau “berkat wali itu”. Kami berkata, 
bahwa kalau sekiranya boleh orang memakai perkataan 
berkat Nabi di dalam doanya mengapakah tak boleh ia 
memakai perkataan berkat Ka'bah?....” " 


“Bahwa (berdoa) dengan memakai perkataan dengan 
“berkat” dan sebagainya itu, tidak diwajibkan atau 
disunnatkan oleh Allah dan Rasul-NYA (tidak ada hadisnya, 
pen). Kita telah sama maklum bahwa ibadat itu tak boleh 
diubah-ubah caranya. Maka lebih patut cara berdoa juga tak 
boleh diubah-ubah. ...Sekalian doa itu terus kepada Allah, 
tidak dengan menggunakan perkataan seperti: dengan 
“berkat Rasulullah” atau lainnya. Oleh sebab itulah sahabat- 
sahabat berdoa dengan tidak pakai perantaraan. Lantaran itu 
kita juga berdoa terus kepada Allah, jangan pakai perantara 
lagi. ...Oleh sebab itu bukankah baik kita tinggalkan cara 


“Hassan, Soal Jawab, vol. 1, 331. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--79 


yang bidah itu dan mengambil cara yang diajar oleh Allah 
dan Rasul-NYA?”. 


Dari teks atau ucapan Hassan di atas, dapat dipahami bahwa 
dalam pandangan Hassan, berdoa dengan bertawasul tidak 
bersumber dari hadis Nabi dan hukumnya bidah. Hadis-hadis 
pendukung yang diajukan oleh Siradjuddin Abbas ditolak oleh 
Ahmad Hassan.” Sedangkan hadis tentang Umar bertawasul 
dengan paman Nabi tersebut menurut Hassan tidak tepat dijadikan 
dalil untuk membenarkan taradisi berdoa dengan bertawasul seperti 
umumnya yang berlaku di masyarakat Indonesia pada waktu itu. 

Siradjuddin Abbas membantah atau menjawab sindiran 
Ahmad Hassan tersebut dengan ungkapan: 


“...Mendoa tanpa tawasul boleh juga, tidak ada salahnya dan 
larangannya. Tetapi bagi orang yang anti kepada tawasul 
supaya jangan mengadakan larangan kepada orang mendoa 
dengan bertawasul dengan mengejek dan menghukum syirik 
kepadanya, karena mendoa dengan tawassul adalah sah 


menurut hukum Islam (berdasarkan hadis di atas, pen)”.”" 


Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa perdebatan antara 
Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas dalam memahami hadis 
tawasul berkisar dalam tataran figh ak-hadis (pengambilan 
pemahaman dari teks hadis). 


b. Hadis Bidah 
Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas mempunyai 
pemahaman yang berbeda tentang terminologi atau konsep bidah 
sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Untuk 
memperkuat pendapat masing-masing Ahmad Hassan dan 
Siradjudin Abbas berdebat dalam memahami hadis yang terkait 
dengan permasalahan bidah. Kedua ulama ini banyak menggunakan 


“TTbid., 332333, 

Ahmad Hassan menolak semua hadis pendukung yang diajukan oleh Siradjuddin Abbas. 
Menurutnya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tersebut adalah daif karena pada sanad-nya 
terdapat perawi yang tercela, sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Baihagi tidak ada asalnya. Lihat: 
Hassan, Soal Jawab, vol. 1, 329-330. 

“0A bbas, 40 Masalah Agama, v0, 163. 


80--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


hadis ketika membahas permasalahan bidah dalam berbagai 
karyanya. Akan tetapi berdasarkan penelaahan penulis terdapat dua 
buah hadis yang selalu dicantumkkan dan diperdebatkan 
pemahamannya, yakni: 

Hadis pertama, riwayat Muslim: 


IA HM ala Oa YAA Jah LA 1 JG pay Ae BI elo AN Uya Ol naa ye 


Artinya: “Dari “Aisyah r.a. ia berkata: bahwa Rasulullah saw. 
bersabda: Siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak sesuai 
dengan perintah kami, maka amalan tersebut tertolak”. 


Hadis kedua, riwayat Abu Dawud:” 


38 Bo Lo an Peras SER Untan Pa 8 1 Tg AN KU NI 
AA AG SAN AA ag KE BA ga tek KA Uji 


Aa Ha Aa AN ANN NN PN AN SP Sa MUA aan : PA RE ae TB NE Te eta Aan 
ALS TEA IS EA ia JS OP CoA SUARA SU «de GIL Ula Lt) 


Artinya: “Dari Sahabat Irbad ia berkata: Rasulullah saw. telah 
bersabda: Aku beri wasiat kamu sekalian, agar bertakwa kepada 
Allah, mendengar dan patuh (kepada pemimpin) walaupun 
(pemimpin) tersebut seorang budak dari Habsyi (yang hitam). 
Sesungguhnya siapa diantara kamu yang hidup setelahku, maka ia 
akan melihat perselisihan yang banyak. Maka (pada ketika itu), 
hendaklah kamu berpegang dengan tradisiku dan tradisi para 
khalifah Rasyidin yang mendapat petunjuk. Berpegang teguhlah 
dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham-mu. Jauhilah oleh 
kalian perkara-perkara yang diada-adakan (dalam urusan agama), 


“!Hadis ini antara lain tercantum dalam: Hassan, Soa/ Jawab, vol. 2, 741. Abbas, 40 Masalah Agama, 


“? Abu al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Ousyairi, a-Jami' as-Sahih, (Sahih Muslim) vol.3 (Bandung: 
Maktabah Dakhlan, t.t.), 63. (Lihat Lampiran 1, no. 2.1). 


“Hadis ini antara lain tercantum dalam buku: Hassan, Soal Jawab, vol. 2, 740. Abbas, 40 Masalah 
Agama, VOl. 3, 151. 

“#Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'as al-Sijistant, Sunan Abi Damid, vol. 4 (Bairat: Dar al-Fikr, t.t), 
200-201. (Lihat Lampiran 1, no. 2.2). 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--81 


sebab setiap perkara yang diada-adakan adalah bidah dan setiap 
bidah adalah sesat”. 

Menurut Siradjuddin Abbas kata 77 amrina pada hadis yang 
pertama berarti urusan keagamaan, karena Nabi Muhammad diutus 
oleh Allah untuk menyampaikan agama. Pemahaman yang dapat 
diambil dari hadis tersebut menurut Abbas adalah bahwa Nabi 
Muhammad saw. melarang melakukan bidah dalam urusan agama. 
Siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama, maka agama yang 
diadakan tersebut ditolak. Mafhium Mukhalafah hadis ini adalah 
dibolehkannya bidah dalam urusan keduniaan asal tidak 
bertentangan dengan syariat. Lebih lanjut Abbas menjelaskan 
bahwa dalam urusan agama umat Islam wajib mengikuti Nabi, tidak 
boleh membuat atau mengadakan sesuatu yang tidak diperintahkan 
atau bertentangan dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh 
Nabi Muhammad saw.. Misalnya merubah, menambah atau 
mengurangi rakaat shalat lima waktu, puasa wajib dibuat dua bulan 
dalam setahun, naik haji tidak ke Mekkah, maka itu semua adalah 
bidah yang dilarang oleh agama (dalilah.” Siapa yang 
melakukannya maka orang tersebut adalah ahli bidah dan agama 
yang diadakan tersebut tertolak. 

Ahmad Hassan memahami kata 77 amrina dalam hadis di atas 
dengan perkara ibadah seperti shalat, puasa, haji dan lain-lain.” 
Hadis tersebut menurut Hassan merupakan larangan melakukan 
bidah dalam keagamaan (ibadah), sedangkan dalam urusan 
keagamaan (ibadah) tidak satupun boleh dianggap baik jika tidak 
ada contoh dari Rasulullah. Adapun untuk urusan keduniaan 
dibolehkan — bidah berdasarkan — hadis antum alamu 
biumiriddunyakum.” Antara lain ungkapan Hassan sebagai berikut: 


“Urusan ibadat itu, ta' boleh kita kerjakan, maupun ibadat 
yang wajib atau yang sunnat, melainkan sebagaimana 
diterangkan atau diatur olehNya dan oleh Rasul-Nya. Ta 
boleh kita bikin sendiri atau kita kurangi dan ta' boleh ubah 


cara-caranya”.”" 


“8 Abbas, 40 Masalah Agama, vol. 3, 162 -163. 
“Hassan, Soal Jawab, vol. 2, 744 . vol. 3, 1206. 
“7 Tbid. 

“8 Thid., vol. 3, 1206. 


82--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


LT Dalam urusan keduniaan maka memang ada bidah yang 
baik dan ada yang tidak dan hal ini terbagi kepada hukum 
yang lima (wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah).” 


Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 
memahami hadis bidah yang pertama, Ahmad Hassan dan 
Siradjuddin Abbas sependapat bahwa dilarang melakukan bidah 
dalam urusan keagamaan (ibadah), sedangkan dalam urusan 
keduniaan diperbolehkan (tidak terlarang). Akan tetapi kedua ulama 
ini berbeda dalam memahami hadis bidah yang kedua: 


BW BA 3 - BA DB 2 Aan In era 52 
AI Bean JS AS Bana JS OB toga NI PENA SU... 


s 


Artinya: “....Jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan 
(dalam urusan agama), sebab setiap perkara yang diada-adakakan 
adalah bidah dan setiap bidah adalah sesat”. 


Ahmad Hassan memahami hadis tersebut secara harfiah 
(sesuai dengan zahir teks hadis) bahwa semua bidah dalam 
keagamaan (baca: ibadah) adalah sesat." Ahmad Hassan sangat 
konsisten dengan pemahaman tersebut, hal ini terlihat di berbagai 
tulisannya antara lain: 


“Larangan (bidah, pen) dalam urusan ibadat itu, ialah 
sekalian macam ibadat yang tidak diperintah Allah atau 
Rasul-Nya. Tiap-tiap ibadat atau cara-caranya yang tidak 
diperintah atau diunjukkan Allah atau Rasul-NYA itulah 
bidah dhalalah yang disebutkan oleh hadis tadi”. 


Teks atau kutipan di atas menggambarkan bahwa dalam 
pandangan Ahmad Hassan semua bidah dalam urusan agama 
adalah dalalah. Bagi Ahmad Hassan hadis kullu bid'atin dalalah tidak 
ta'arud dengan dalil lain. Misalnya dengan hadis man sanna fi al- 
Islami sunnatan hasanatan, menurutnya hadis tersebut menjelaskan 


2 id., vOl.2, 742-743. 
20 jd., vO1.4, 1369. 
2 Tid., vol. 3, 1206. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--83 


kebolehan melakukan bidah dalam urusan keduniaan, bukan dalam 
agama (ibadah). Hadis tersebut dalam pandangan Hassan sejalan 
dengan sabda Nabi antum 'alamu biumiriddunyakum.”” Bagi Ahmad 
Hassan, bidah dalam urusan dunia tidak terlarang. Menurut Hassan, 
pemahaman yang tepat dari hadis kullu bid'atin dalalah adalah bahwa 
semua ibadah yang tidak ada dalil atau contoh dari Nabi maka 
hukumnya bidah dalilah, tidak ada yang hasanah”” Misalnya 
melafazkan usai sebelum shalat, tradisi maulidan dan tahlilan, 
karena semua hal tersebut merupakan urusan agama yang tidak 
bersumber dari Nabi." Walaupun ibadah-ibadah tersebut 
difatwakan sunah oleh ulama-ulama mujtahid, namun Ahmad 
Hassan tetap mengkritik atau menolak pendapat tersebut.” Ahmad 
Hassan lebih mengedepankan mengambil pemahaman dari hadis, 
ketimbang melihat pendapat para ulama. 

Tidak hanya itu, Ahmad Hassan memperluas pemahaman 
hadis tersebut, menurutnya beramal dengan berdasarkan hadis daif 
juga merupakan bidah yang dilarang dalam hadis tersebut.” 
Karena itu Hassan membidahkan talkin untuk mayat yang baru saja 
dikuburkan, gunut Subuh, bacaan wabihamdihi dalam ruku dan 
sujud, shalat gabliyah Jumat karena hadis-hadis yang menjelaskan 
amalan tersebut menurut Hassan berkualitas daif.”” Dalam 
pandangan Hassan, beramal dengan hadis daif, sama dengan 
beramal tanpa dalil. 

Siradjuddin Abbas menolak pemahaman Ahmad Hassan 
tersebut, menurutnya tidak semua bidah dalam keagamaan itu sesat. 
Sebab jika setiap bidah dikatakan sesat maka hal ini bertentangan 
Wa'arud) dengan, Pertama, berbagai hadis antara lain: 


De Ae nana PO en Tana Tah kaan ... 020 20 0 38. TN HA n An SE al Man ae Badai Tem Mn: 
CS ana La Jab Ala di AUAUL B aa ag aah pal oa Kaka Uj lap Jagya el Ja d KS 


288 Poo aoko 2 Tora a on NP ora 
Melo Ol) 2 BJL 3 yaa Uj laa Jab up Jha Ji Male 


227 ihat: Ibid., vol. 2, 741,742, 744. vol. 3, 1206. vol. 4, 1370. 

23 7)I9,, vol. 1, 95. 

MN Tpid., vol. 2, 738. vol. 3, 854. 

25Lihat: Ibid., vol. 3, 1207. 

286 )j9,, vol. 3, 1149-1150. 

27 Thid., vol. 3, 854. 

“8AI-Ousyairi, al-Jami' as-Sahih, vol. 2, 465. (Lihat Lampiran 1, no. 2.3). 


84--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Artinya: "Dari Jarit bin 'Abdullah dia berkata: Rasulullah saw. telah 
bersabda: Siapa yang mengadakan dalam Islam tradisi yang baik, 
kemudian tradisi tersebut diamalkan (diikuti) oleh orang-orang 
sesudahnya, maka akan dicatat untuknya pahala sebanyak (pahala) 
yang diperoleh orang-orang yang mengikuti (tradisi)nya tanpa 
mengurangi sedikitpun pahala-pahala yang mereka peroleh. Siapa 
yang mengadakan dalam Islam tradisi yang buruk, kemudian tradisi 
tersebut diamalkan (diikuti) oleh orang-orang sesudahnya, maka 
akan dicatat baginya dosa sebanyak (dosa) yang diperoleh orang- 
orang yang mengikuti (tradisi) nya tanpa mengurangi sedikitpun 
dosa-dosa yang mereka peroleh”. (HR. Muslim). 


Menurut Abbas, hadis di atas membolehkan atau 
menganjurkan umat Islam mengadakan “sunnah hasanah” (tradisi 
yang baik), dan dilarang keras mengadakan “sunnah sayyiah” (tradisi 
yang buruk)” Hadis ini dalam pandangan Abbas berlaku umum 
baik dalam urusan keagamaan maupun dalam urusan keduniaan. 

Kedua, Sunnah atau amaliah Khulafa” ar-Rasyidun. Menurut 
Abbas, para Khalifah Rasyidin banyak melakukan kegiatan 
keagamaan yang belum dikenal pada masa Rasulullah bahkan tidak 
ada perintah dari Nabi. Misalnya Khalifah Abu Bakar melakukan 
jamu ak-guran (mengumpulkan dan membukukan Al-Guran), 
Khalifah Umar bin Khattab memerintahkan shalat tarawih secara 
berjamaah di Masjid sebulan penuh selama bulan Ramadhan, 
kemudian Khalifah Usman bin Affan memerintahkan azan pertama 
sebelum azan shalat Jumat, dan khalifah “Ali bin Abi Talib 
melakukan “rab ak-guran (memberi titik dan baris Al-Guran).”" Jika 
semua bidah dikatakan sesat maka para khalifah Rasyidin adalah 
ahli bidah dalalah. Hal ini menurut Abbas tidak mungkin, karena 
para sahabat pasti mengetahui hadis tersebut dan Nabi telah 
menjamin mereka masuk surga (a-mubasysyarina bi akjanmah).” Di 
samping itu menurut Abbas, banyak ditemukan hadis yang 
memerintahkan umat Islam mengikuti sunnah-sunnah Ehulafa' ar- 
Rasyidun antara lain: 


28? Abbas, 40 Masalah Agama, vo1.3, 161. 


2 iA., 165. 
2 Ti 
22 id., 166. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--85 


Pan dad 
o (aa 


293 Fa - Ane Bot AU Ga 


Artinya: “Maka, hendaklah kamu berpegang dengan tradisiku dan 
tradisi para khalifah Rasyidin yang mendapat petunjuk”. ( HR: Abu 
Dawud). 


as 3 Ea sa LAI sg ale DJ 2 Teu EN Kah Bb Op 


294 : Dean 
(Sia pl og) 33 


Artinya:” Dari Huzaifah r.a.ia berkata, Nabi saw. telah bersabda: 
Ikutilah dua orang sesudah aku (wafat), yakni Abu Bakar dan 
Umar”. (HR. At-Tirmisi). 


Keriga, ijtihad para ulama Syafiiyyah. Menurut penelitian 
Abbas, ulama-ulama dalam lingkungan mazhab Syaff'i seperti imam 
Syaf?i sendiri, imam Tzzuddin bin Abdussalam, imam Suyuti dan 
lain-lain membagi bidah kepada hasanah dan mahmiidah kemudian 
merincinya terbagi menjadi lima hukum Islam (wajib, sunnah, 
makruh, haram, dan mubah).” Jika semua bidah itu sesat maka 
timbul pertanyaan, mengapa ulama-ulama tersebut memfatwakan 
hukum bidah terbagi lima.”' Menurut Abbas, pemahaman yang 
tepat dari hadis kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah fi an-nar... 
adalah: 


“Setiap bidah itu sesat, dan setiap nya masuk neraka, kecuali 
bidah dalam urusan dunia, kecuali bidah hasil-hasil ijtihad 
imam-imam mujtahid, kecuali yang telah dibuat oleh 
Khalifah Rasyidin, kecuali tradisi atau sunnah yang baik yang 


diadakan oleh orang muslim, kecuali dalam hal yang sangat 


mendesak dan dibutuhkan agama”. 


"8 Al-Sijistani, Sunan Abi Dawid, vol. 4, 200-201. (Lihat Lampiran 1, no. 2.4). 

“#Muhammad Ibn Isa Ibn Surah At-Tirmizi, a-Jami' as-Sahih (Sunan At-Tirmisi) (Bairat: Dar al- 
Marrifah, 2002), 1398. (Lihat Lampiran 1, no. 2.5). 

28 A bbas, 40 Masalah Agama, vol. 1, 156-161. 

20 Tbid., 184. 

“7 Tbid., 189. 


86--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Dari kutipan di atas dapat diketahui, bahwa pemahaman 
Siradjuddin Abbas terhadap hadis tersebut adalah: semua bidah 
sesat kecuali bidah yang baik (hasanah/ mahmiidah) yang tidak 
bertentangan dengan agama/syariat. Berpijak dari pemahaman 
tersebut, Siradjuddin Abbbas menolak pendapat Ahmad Hassan 
yang membidahkan melafazkan usalli, karena menurut Abbas 
kesunahan melafazkan usa//i sebelum shalat merupakan hasil ijtihad 
imam mujtahid (baca: giyas). 

Abbas juga menolak pendapat Ahmad Hassan yang 
membidahkan talkin. Karena menurut Abbas, amaliah talkin tetap 
bersumber dari hadis walaupun hadis tersebut pada awalnya 
berstatus daif. Abbas juga menolak pendapat Hassan yang 
membidahkan tradisi maulidan dan tahlilan, karena hal-hal tersebut 
merupakan sunnah hasanah (tradisi yang baik). 

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi 
perdebatan”" pemahaman hadis antara Ahmad Hassan dan 
Siradjuddin Abbas dalam memahami hadis kullu bid'atin dalalah wa 
kullu dalalah fi an-nar. Pemahaman kedua ulama ini sangat bertolak 


belakang. 


2. Tema Ibadah dan Muamalah 
a. Najis Anjing 

Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas sama-sama menulis 
tentang pemahaman hadis najis anjing. Ahmad Hassan menulisnya 
dalam buku Soal Jawab dan Pengajaran Shalat, sedangkan Siradjuddin 
Abbas dalam buku 40 Masalah Agama. Terdapat tiga buah hadis 
yang sama-sama mereka cantumkan tetapi kedua ulama ini berbeda 
dalam memahaminya. Baik Ahmad Hassan maupun Siradjuddin 
Abbas tidak mempersoalkan (sependapat tentang kesahihan) 
kualitas hadis-hadis yang mereka cantumkan tersebut. Hal ini bisa 
jadi disebabkan karena hadis-hadis tersebut diriwayatkan oleh 
Bukhari dan Muslim. Memang, kedua ulama ini dalam berbagai 
tulisannya sangat memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kitab 


“8Perdebatan ini tetap berlanjut. Ahmad Hassan membantah logika Abbas yang menyatakan bahwa 
shalat tarawih yang digagas oleh Umar dengan berjamaah di masjid selama bulan Ramadhan adalah 
bidah (hasanah). Menurut Hassan yang dilakukan oleh Umar tersebut tidak dapat dikatakan bidah secara 
hukum atau terminologi. Kalaupun dikatakan bidah hanya bidah secara /ughah atau sebutan saja. Karena 
shalat tarawih berjamaah tersebut sudah ada asalnya pada zaman Nabi, Umar hanya menyatukan atau 
mengembangkan saja. Lihat: Hassan, Pengajaran Shalat, 306-307. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--87 


Sahih al-Bukhari dan Muslim dengan menganggap kedua kitab 
tersebut merupakan kitab hadis yang paling sahih dibanding kitab- 
kitab hadis lain. Adapun hadis-hadis yang diperdebatkan tersebut 
adalah: 

Pertama, hadis riwayat Bukhari: ” 


HN ae al SI 3 SN LA JB aing ARA Io AN Il) Ol JB GA Ika 


Artinya: “Dari Abu Hurairah ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah 
saw. telah bersabda: Apabila anjing minum di bejana kamu, maka 
hendaklah bejana tersebut dibasuh tujuh kali". 


Kedua, hadis riwayat Muslim: 


PAN DeN GAN Un .E an TOT GARA , BA Na RE SSN Pi wi 
SA SAH SU ASI Jp IS palang dala AI Uao AU Sya) JB JUTA AP 
3022202 3P 2 

ne 


Artinya: “Dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah saw. telah 
bersabda: Apabila anjing menjilat di bejana kalian, maka hendaklah 
air sisanya dibuang kemudian hendaklah bejana tersebut dibasuh 
tujuh kali". 


Ketiga, hadis riwayat Muslim: '" 


NA ai kaki OP LAS aa Jp SI SA UI 3 Holan te Ca A1 Ip TU JUAN 


Ao aa 3 
308 ra AN 


Artinya: “Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah saw. telah 
bersabda: Sucinya bejana kalian apabila (bejana tersebut) dijilat oleh 
anjing adalah dengan membasuhnya tujuh kali, (basuhan yang) 
pertamanya hendaklah dicampur dengan tanah”. 


"Hassan, Soal Jawab, vol. 4, 1286. Abbas, 40 Masalah Agama, vol. 2, 94. 
“Al-Bukhari, al-Jami' as-Sahih, vol. 1, 51. (Lihat Lampiran 1, no. 3.1). 
“Hassan, Soal Jawab, vol. 3. 833. Abbas, 40 Masalah Agama, vol. 2, 94. 
"2AI-Ousyaitt, a-Jami' as-Sahih, vol, 132 . (Lihat Lampiran 1, no. 3.2). 

'0T ihat: Hassan, Soa/ Jawab., vol.1, 34. Abbas, 40 Masalah Agama, vol. 2, 95. 
'AI-Ousyaitt, a-Jami' as-Sahih, vol, 132. (Lihat Lampiran 1, no. 3.3). 


88--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Menurut Ahmad Hassan, hadis-hadis di atas menjelaskan 
bahwa Rasulullah memerintahkan apabila bejana dijilat anjing maka 
hendaklah bejana tersebut dicuci sebanyak tujuh kali, cucian yang 
pertama (di awal) hendaklah dengan tanah. Ahmad Hassan 
menjelaskan terdapat beberapa versi tentang penggunaan tanah 
dalam hal ini. Pada hadis yang lain penggunaan tanah dilakukan di 
akhirnya bukan di awal, bahkan pada hadis yang lain penggunaan 
tanah dilakukan pada hitungan yang kedelapan. Untuk tindakan 
ihtiyat (jalan aman) Ahmad Hassan menawarkan dua alternatif. 
Pertama, mencuci bejana yang dijilat anjing tersebut sebanyak tujuh 
kali dengan air biasa, kemudian yang kedelapannya dengan air 
tanah. Alternatif kedua, bejana yang dijilat anjing tersebut dicuci 
sebanyak delapan kali dengan ketentuan cucian yang pertama 
dengan air tanah, untuk cucian yang kedua sampai ke enam dengan 
air biasa, kemudian cucian yang kedelapan kembali lagi dengan air 
tanah.” Kedua alternatif tersebut boleh diamalkan, yang penting 
kata Hassan perintah Nabi dalam hadis tersebut harus diikuti 
karena semua hadis-hadis tersebut berkualitas sahih. 

Akan tetapi bagi Hassan, perintah Nabi dalam hadis tersebut 
tidak menunjukkan bahwa anjing beserta jilatannya merupakan 
sesuatu yang najis sehingga harus dibersihkan sebelum shalat. 
Perintah mencuci bejana sebanyak tujuh kali dipahami oleh Hassan 
sebagai persyaratan agar bejana tersebut bisa digunakan kembali. 
Hadis-hadis tersebut menurut Hassan memberikan pemahaman 
bahwa apabila ada bejana yang dijilat anjing maka bejana tersebut 
jangan langsung digunakan sebelum air sisanya dibuang dan bejana 
yang dijilat anjing tersebut dicuci terlebih dahulu sebanyak tujuh 
kali." Dalam hadis tersebut tidak disebutkan sedikitpun tentang 
kenajisan anjing. Karena itu kata Hassan, pakaian atau badan 
seseorang yang tersentuh atau dijilat anjing, tidak wajib dibersihkan 
untuk shalat. Seandainya seseorang sedang shalat tersentuh atau 
dijilat anjing maka shalatnya tetap sah (tidak batal)" Berikut 
penulis kutipkan beberapa ungkapan Hassan tersebut: 


25 Tid,, vol. 4, 1286. 
206799, vol. 1, 33. 
 Thid., 34. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--89 


“Tidak ada satupun keterangan yang menajiskan anjing, 
kecuali menyuruh cuci bekas mulutnya seperti yang tersebut 
itu (hadis di atas, pen). Kalau air mulutnya, darahnya, dan 
lain-lainnya kena kain atau badan kita, tidak wajib dicuci 
lantaran tidak ada keterangan, karena keterangan itu hanya 
kalau mulutnya kena bejana air minum kita...” 


“Kalau daging babi kena di badan kita, tidak ada keterangan 
tentang wajib mencucinya. Adapun air yang disisai oleh 
mulut anjing itu, wajib dibuang, dan tempat air itu wajib 
dicuci. Kalau anjing menjilat pakaian atau badan kita tidak 


ada keterangan tentang wajib mesti dicucinya”.” 


“Adapun daging babi, bekas mulut anjing, bangkai, arak, 
darah itu semua betul najis, tetapi najisnya, ialah buat 
dimakan, ya'ni kalau kena badan atau pakaian, tidak wajib 


kita cuci” 'V 


Kutipan di atas menggambarkan bahwa dalam pandangan 
Ahmad Hassan, tidak satupun dalil yang menyatakan tentang 
kenajisan anjing. Hadis-hadis tersebut hanya menjelaskan perintah 
mencuci bejana yang kena jilatan anjing, tidak lebih dari itu. 

Siradjuddin Abbas men-wunter secara serius pemahaman 
Ahmad Hassan tentang najis anjing.”"' Dalam tulisannya 
Siradjuddin Abbas tidak hanya mencantumkan tiga buah hadis di 
atas, tetapi semua hadis semakna yang menyebutkan berbagai versi 
hitungan ke berapa penggunaan tanah dilakukan ketika mencuci 
jilatan anjing juga dicantumkan secara lengkap."” Menurutnya, 


“bid. vol. 4, 1286. 

““ Thid., vol. 1, 34-35 

"Hassan, Pengajaran Shalat, 191. 

“Siradjuddin Abbas membantah pemahaman Hassan tersebut dalam satu bab khusus dalam buku 
40 Masalah Agama. Pada pengantar tulisannya Abbas menulis: “akan tetapi pada waktu yang akhir-akhir 
ini masuk ke Indonesia fatwa yang mengatakan bahwa anjing itu tidak najis, bahwa anjing itu boleh 
diperjualbelikan dan bahwa memelihara anjing di rumah itu tidak apa-apa, tidak terlarang”. Menurut 
Akh Minhaji walaupun secara eksplisit Abbas tidak menyebutkan nama Ahmad Hassan, tetapi secara 
implisit yang dimaksud adalah Ahmad Hassan. Lihat Akh Minhaji, Ahmad Hassan and Islamic Legal Reform 
in Indonesia (McGill Univercity: Disertasi, 1997), 293-294. Lihat juga: Jamal Abdul Aziz, “Reformulasi 
Konsep Najis Ala Ahmad Hassan (1887-1958), A/l-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 5, no.1 (Januari 
2011): 44. 

"2 Abbas, 40 Masalah Agama, vol. 2, 94-96. 


90--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


semua hadis tersebut secara tersirat menjelaskan bahwa anjing 
adalah najis, tidak mungkin Nabi menyuruh membuang sisa air dan 
memerintahkan mencuci bejana yang dijilat anjing tersebut 
seandainya anjing tidak najis, karena air merupakan unsur yang 
mahal di negeri Arab.” Di samping itu kata Abbas, adanya unsur 
tanah dalam pencucian tersebut merupakan bukti yang kuat bahwa 
anjing itu najis mugallazah (berat) sebagaimana yang telah 
difatwakan dalam mazhab Syaff'i."" Sebagaimana ungkapannya: 


“Imam Nawawi rahimahullah, seorang ulama besar dalam 
mazhab Syafi'i memberi komentar dalam syarah Muslim, 
bahwa kelima hadis ini (hadis-hadis di atas, pen) 
membuktikan bahwa anjing itu najis, karena membasuh atau 
membersihkan itu hanyalah untuk hadats atau untuk najis, 
sedangkan di anjing ini hadats tidak ada, maka teranglah 
basuhnya itu karena najisnya (Syarah Muslim juz II halaman 
194). 


Kutipan di atas merupakan terjemah dari ungkapan Imam 
An-Nawawi. Hal ini berbeda dengan kebiasaan Siradjuddin Abbas 
yang mengutip secara langsung (teks Arab) sebagaimana terlihat 
pada pembahasan yang lain. Untuk memperkuat pendapatnya, 
Siradjuddin Abbas mengkonfirmasi hadis tentang perintah mencuci 
bejana yang dijilat anjing tersebut dengan hadis-hadis lain yang 
terkait. Terdapat tiga buah hadis yang dijadikan pendukung yakni, 
hadis larangan jual beli anjing, malaikat tidak akan masuk rumah 
yang di dalamnya ada anjing, dan hadis yang menyebutkan bahwa 
Allah mengurangi pahala ibadah bagi orang yang menyimpan anjing 
di rumahnya.” Dalam pandangan Siradjuddin Abbas, semua hadis 
pendukung yang dikutipnya tersebut berkualitas sahih karena 
diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. 


3 Tpid,, 95. 
3 Tid,, 96. 


"Tbid, 


“Tbid., 97-98 dan 103-105. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--91 


Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa perdebatan 
Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas dalam memahami hadis 
najis anjing berkisar pada aspek /'igh al-hadis (pemahaman). Kedua 
ulama ini sependapat tentang kesahihan hadis-hadis tersebut baik 
dari aspek sanad maupun matan. Mereka hanya berbeda dalam aspek 
pemahaman. 


b. Hadis Batal Wudu Jika Menyentuh Wanita 

Isu taklid, ijtihad dan ittiba' yang diperdebatkan antara Kaum 
Tua dan Kaum Muda membuat Ahmad Hassan dan Siradjuddin 
Abbas berdebat dalam memahami hadis-hadis batal wudu jika 
menyentuh wanita. Perdebatan ini dilatarbelakangi perbedaan 
dalam memahami kata /amastum an-nisa' dalam O.S. Al-Maidah (5: 
6 dan O.S. an-Nisa (4: 43. Siradjuddin Abbas memahami kata 
lamastum an-nisa” dengan menyentuh secara langsung, sedangkan 
Ahmad Hassan memahami kata tersebut dengan bersetubuh (al- 
jima). Kedua ulama ini banyak menggunakan hadis untuk 
mendukung pendapat masing-masing, namun terdapat tiga buah 
hadis yang diperdebatkan pemahamannya yakni: 
Pertama, hadis riwayat Malik?" 


PO OS AT CAB pan aa at Pa IE SP Aib APA be Ang ia 


318 Sa Ta LB 0E Io, “on PN AN HA Bee HA 3E£ 0 Ie, Mn 
(LIL tgn) napa dalah «sala Ugaaor gl dial Il jab 4 Kena LAI oya 4 Oak Upon « dilal Jon JI ALS 


Artinya :” Mengkhabarkan kepadaku Yahya, dari Malik ibn Syihab, 
dari Salim ibn Abdillah, dari ayahnya Abdullah bin Umar, beliau 
berkata: ciuman seorang laki-laki terhadap isterinya dan meraba 
isterinya dengan tangan adalah termasuk persentuhan (yang 
membatalkan wudu), maka siapa yang mencium istrinya atau 


meraba isterinya dengan tangannya, maka hendaklah ia berwudu 
(jika akan shalat)”. (HR: Malik). 


"Hadis ini tercantum dalam buku: Hassan, Soa/ Jawab, vol. 4, 1283. Abbas, 40 Masalah Agama, vol. 
2165, 

"Yahya ibn Yahya al-Masmudi, a-Muwatta' li Imami Malik bin Anas (Bairat: Dar al-Kutub al-Arabi, 
2004), 27. (Lihat Lampiran 1, no. 4.1). 


92--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Kedua, hadis riwayat Ahmad: 


TA Ea bg ea TIA cas Ui J3 ng ala bi So MIA Oh aa LA 


Artinya: “Dari “Aisyah, bahwasanya Rasulullah saw. mencium salah 
seorang istrinya, kemudian beliau langsung pergi shalat dan tidak 
mengulang wudunya”. 


Ketiga, hadis riwayat Bukhari” 


ar K Ta KI ea Aa £ o3 ot PE or N 23 8 8 0 T- 0... 
Ke IA Segan SA AA IS EA An ale AN Io 3 TE 


PA NA DSN N SN ANA ta BeAT BAL AB CN Tem KAT DAA 
Magileag AB IP (dang CAS Sab Kimia Nb el3 3 SUS ala 


Artinya: “Dari “Aisyah Isteri Nabi saw. ia berkata: aku pernah tidur 
di hadapan Rasulullah, sementara posisi kedua kakiku berada di 
depan kiblatnya. Apabila Rasulullah (akan) sujud maka ia 
mendorong kakiku (dengan tangannya), maka saya tarik kakiku, dan 
apabila Rasulullah telah berdiri, maka saya luruskan kembali kedua 
kakiku”. 


Menurut Siradjuddin Abbas, hadis pertama merupakan dalil 
kuat yang menyebutkan bahwa kata /imastum an-nisa” dalam Al- 
OGuran tersebut berarti a/lyassu bi al-yad (menyentuh langsung), 
bukan berarti aljima' (bersetubuh) atau (gublah) bercium-ciuman 
atau arti lain. Muatan hadis di atas sejalan dengan kata /amasa dalam 
O.S. al-Maidah (51: 6 dan 0.5. an-Nisa |4|:43. Menurut Abbas hadis 
tersebut memberi isyarat bahwa kata mulamasah harus diartikan 
sesuai dengan makna asalnya yakni menyentuh langsung. 
Pemahaman ini menurut Abbas didukung oleh banyak aspek, 
Pertama dati kamus-kamus standar seperti a-Muhit, al-Mu'tamad, 
dan a-Munjid menjelaskan bahwa arti /amasa adalah al-jassu bi alyad. 


"Hadis ini tercantum dalam buku: Hassan, Soal Jawab, vol1, 62. Abbas, 40 Masalah Agama, vol,2, 
166. 

“0 Ahmad Ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, vol. 10 (Bairat: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 
2008), 484. (Lihat Lampiran 1, no. 4.2). 

“!Hadis ini tercantum dalam buku: Hassan, Soa/ Jawab, vol, 57. Abbas, 40 Masalah Agama, vol.2, 
169. 

“2 Al-Bukhari, ak-Jami' as-Sahih (Sahih a-Bukhari), vol. 1, 101. (Lihat Lampiran 1, no. 4.3). 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--93 


Kedua, ayat Al-duran, walau naggalna 'alaika kitaban f Orrtasin 
Jalamasuhu biaydihim.... (OS: a-Aham (6/:7). Arti kata falamasuhu 
dalam ayat ini adalah menyentuh. Ketiga, hadis Nabi, naha Rasulullah 
ani a-mulamasah wa al-munabagah (Rasulullah melarang jual beli 
dengan cara mulimasah dan munabagah”” Arti mulamasah dalam 
hadis tersebut menurut Abbas adalah menyentuh dengan tangan. 


Lebih lanjut Abbas mengatakan: 


“Tidak ada ayat Al-Guran yang lain yang mengartikan 
lamasa dengan bersetubuh atau bercium-ciuman sebagai yang 
hendak diartikan oleh orang yang tidak tepat fahamnya”. 
“Dan tidak ada pula ayat Al-Gur'an atau hadis Nabi yang 
mengartikan /amasa dalam surat Annisa 43 dengan 
menyentuh dengan syahwat sebagai yang hendak diputar 
oleh sebagian orang” Tidak dapat suatu kesulitan pada akal 
kalau /amasa dalam ayat itu diartikan dengan menyentuh. 
Ayat Al-Guran tidak boleh dirubah-rubah atau diputar 
artinya, kecuali perubahan tersebut ditimbulkan oleh hadis 
Nabi”. 


Jika dicermati dari kutipan di atas, dapat diketahui bahwa 
dalam memahami hadis batal wudu yang pertama (tersebut di atas) 
Siradjuddin Abbas memahaminya secara tekstual. Menurutnya 
matan hadis tersebut sudah cukup jelas (sarih) dan dan tidak 
memerlukan takwil. Karena itu hadis tersebut merupakan penjelas 
O.S. al-Maidah (SJ: 6 dan OS. an-Nisa (4|:43. 

Berbeda dengan Siradjuddin Abbas, Ahmad Hassan justru 
menolak riwayat tersebut, karena riwayat tersebut menurutnya 
bukan hadis tetapi gaul as-sahabi yang bertentangan dengan gaul as- 
sahabi yang lain.” Sebagaimana ungkapannya: 


2 Abbas, 40 Masalah Agama, vol. 2, 163-164. 
2 Thid., 164-165. 
"Hassan, Soal Jawab, v0, 59. 


94--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


“Perkataan tersebut (hadis pertama, pen) bukan hadis, hanya 
faham sahabat, yaitu Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud, di 
tentang ayat: /amastumunnisi, yang artinya menyentuh 
perempuan. Perkataaan itu tidak boleh dijadikan alasan, 
karena faham itu tidak atas jalan ma" diantara sahabat- 
sahabat.......” 


Siradjuddin Abbas mengakui bahwa itu adalah gaul as-sahabi, 
ia merespon bantahan Ahmad Hassan tersebut dengan 
mengatakan: 


“Abdullah bin Umar (Ibnu Umar) adalah sahabat Nabi yang 
utama yang banyak merawikan hadis dari Nabi....... Kalau 
kita hendak mengikuti jejak-jejak ulama salaf, yaitu jejak 
sahabat-sahabat Nabi, maka haruslah kita berpendapat, 
bahwa menyentuh wanita itu membatalkan wudu 
sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin 
Umar bin Khaththab r.a.ini”.” 


Menurut Ahmad Hassan, sahabat Nabi tidak seragam dalam 
memahami kata /amasa dalam ayat tersebut. Ibnu “Abbas misalnya 
justru memahami kata /amasa dalam ayat tersebut dengan aljima' 
(bersetubuh). Menurutnya apabila terjadi perbedaan di antara 
sahabat maka harus dicari dalil lain yang menguatkan salah satu 
perbedaan tersebut.“ Penelitian Hassan menemukan bahwa 
pendapat Ibnu “Abbas lebih kuat karena didukung oleh hadis 
riwayat Ahmad bin Hanbal yang menyebutkan bahwa Rasulullah 
mencium salah seorang istrinya kemudian Rasulullah pergi shalat 
dan tidak berwudu (lihat hadis nomor 2).” Hadis tersebut dalam 
pandangan Hassan, merupakan bukti bahwa arti lamastum an-nisa 
adalah bersetubuh bukan bersentuh biasa. 


“Thid., vOl.4, 1283. 

'“ Abbas, 40 Masalah Agama, vol.2, 166. 

“8Hassan, Soal Jawab, vo1.4, 1284. 

“Thid. Lihat juga: Hassan, Turjamah Bulughul Maram (Bandung: Diponegoro, 2006), 60. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--95 


Siradjuddin Abbas menolak dalil yang diajukan Hassan 
tersebut, menurutnya hadis tersebut (hadis nomor 2) berkualitas 
daif karena pada sanad-nya terdapat perawi yang majhil,” Karena 
itu hadis tersebut dalam pandangan Abbas, tidak bisa dijadikan dalil 
hukum. 

Ahmad Hassan mengakui bahwa hadis tersebut berkualitas 
daif, tetapi hadis tersebut tetap masih bisa diamalkan karena matan- 
nya didukung oleh hadis sahih riwayat Bukhari yang menyebutkan 
bahwa Rasulullah menyentuh kaki “Aisyah ketika beliau sedang 
shalat (hadis nomor 3).”' Hadis ini menurut Ahmad Hassan 
memberi pemahaman bahwa bersentuh biasa dengan wanita tidak 
membatalkan wudu”. Sebagaimana ungkapannya: 


“..Kami Kaum Persatuan Islam (PERSIS-pen) berpendapat 
bahwa bersentuh kulit wanita dan laki-laki tidak 
membatalkan wudhu' karena banyak dalil hadis yang kami 
gunakan di antaranya adalah hadis yang menyebutkan bahwa 
Rasulullah mendorong kaki “Aisyah ketika ia akan bersujud 
(teks hadis nomor tiga di atas, pen.)...” 


Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui, bahwa dalam 
pandangan Ahmad Hassan, hadis yang menyebutkan bahwa Nabi 
menyentuh kaki “Aisyah ketika ia shalat merupakan dalil kuat 
bahwa kata /amasa berarti bersetubuh. 

Siradjuddin Abbas mengakui hadis tersebut sahih karena 
diriwayatkan oleh Bukhari. Akan tetapi menurutnya hadis di atas 
tidak bisa dijadikan dalil karena mwatan-nya ihtimal (mengandung 
multi tafhim) atau multi interpretasi tidak boleh digunakan sebagai 
dali?”.”? Menurut Abbas hadis tersebut tidak jelas menyebutkan 
bahwa kulit Rasulullah bersentuh dengan kulit “Aisyah, bisa jadi 
persentuhan tersebut melalui alas, sebagaimana ungkapannya: 


"Abbas, 40 Masalah Agama, vol. 2, 166-167. 

“!Hassan, Soal Jawab, vol, 57. Lihat juga: Hassan, Pengajaran Shalat, 209. 
hid, vol. 3, 817. 

“8 Abbas, 40 Masalah Agama, vol.2, 170. 


96--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


“.. Hadis tersebut tidak bisa dijadikan dalil hukum karena 
pada hadis ini ada “1htima?”, yaitu “boleh jadi” di dalamnya. 
Boleh jadi Nabi menolak kaki ummul mukminin di balik 
kain atau di balik kaus kaki, karena kebiasaan wanita Arab 
memakai celana panjang kalau tidur. Tidak ada dalam hadis 
ini bahwa antara tangan Nabi dan kulit Siti “Aisyah 
bersentuh, yang ada, bahwa beliau menolak kakinya” 2 


Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui, Siradjuddin 
Abbas berpendapat bahwa walaupun hadis yang didiskusikan 
tersebut berkualitas sahih, tetapi tidak boleh dijadikan dalil karena 
multi interpretasi. Ahmad Hassan tidak setuju dengan pendapat 
Siradjuddin Abbas tersebut, sebagaimana ungkapannya: 


“Perkataan “boleh jadi” itu tidak dapat dijadikan alasan, 
perkataan boleh jadi ya boleh jadi juga tidak. Di riwayat itu 
tidak diterangkan apa-apa. Takwil ini (dibuat orang-orang 
mazhab Syafi'i) hanya untuk menguatkan suatu kekeliruan 
yang sudah jadi pusaka...” 


Berdasarkan ungkapan di atas dapat dipahami bahwa 
menurut Ahmad Hassan, takwil tersebut sengaja dibuat-buat oleh 
ulama-ulama Syaffi karena mereka sudah terlanjur berpendapat 
bahwa bersentuh laki-laki dan perempuan membatalkan wudu, 
padahal takwil tersebut tidak logis karena dalam hadis yang 
diriwayatkan oleh Bukhari di atas sudah sangat jelas memberi 
pemahaman bahwa bersentuh kulit laki-laki dan perempuan tidak 
membatalkan wudu, sehingga arti ayat /amastum an-nisa” dalam Al- 
@uran tersebut berarti bersetubuh bukan bersentuh.”” Bagi 
Ahmad Hassan, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari tersebut 
sudah cukup kuat untuk menafsirkan OS. al-Maidah45!: 6 dan OS. 
an-Nisa” (41:43. 


“&Tbid., 169-170. 
"Hassan, Soal Jawab, vol. 3, 817. 
hid, vol. 4, 1284. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--97 


Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa 
perdebatan antara Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas dalam 
memahami hadis-hadis yang membatalkan wudu lebih banyak 
berupa “adu” dalil dan pemahaman untuk mendukung paham 
keagamaan masing-masing dalam menafsirkan kata /amasa dalam 
OS. al-Maidah 45!: 6 dan OS. an-Nisa (41:43. Kedua ulama ini 
menggunakan hadis yang berbeda dan masing-masing melakukan 
kritik sanad untuk menolak dalil yang digunakan oleh pihak lain. 
Terhadap hadis yang mereka akui kesahihannya, perdebatan kedua 
ulama ini lebih difokuskan pada metode pemahaman. 


c. Hadis Talafuz usalli 

Masalah melafazkan usa//i merupakan salah satu masalah yang 
diperdebatkan di kalangan Kaum Tua dan Kaum Muda. Kaum Tua 
yang pada umumnya bermazhab Syafi'i mengamalkan melafazkan 
usalli sebelum shalat sesuai dengan fatwa dalam mazhab Syaffti. 
Sedangkan Kaum Muda yang tidak mengikat diri dengan mazhab 
menyatakan bahwa melafzakan usa//i hukumnya bidah. Ahmad 
Hassan dan Siradjuddin Abbas berbeda dan berdebat dalam 
menggunakan dan memahami dalil hadis yang terkait atau dikaitkan 
dengan usa/li. Menurut Siradjuddin Abbas, amaliah melafazkan 
usalli berdasarkan dalil dari Al-Guran dan hadis, sedangkan 
menurut Ahmad Hassan tidak satupun hadis yang menganjurkan 
atau menyuruh melafazkan usalli. Karena itu perdebatan yang 
dimaksud di sini adalah Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas adu 
argumen dalam memahami hadis yang dijadikan dasar tentang 
kesunnahan us4//j. Hadis tersebut adalah riwayat Muslim: 


337 Gene an - oa PN ah or 2 8, wan - 0. Kh 20 Dang - So 
Menag Sat DI gi lag SAE AN lt AMI Jah naa JAS AI C2 al LP 


Artinya:” Dari Anas r.a. ia berkata: Saya mendengar Nabi saw. 
membaca: Labbaika Umratan Wa Hajjan (Ya Allah, aku penuhi 
panggilan-Mu untuk umrah sekaligus haji)". 


“AI-Ousyairt, a-Jami' as-Sahih, vol, 521. (Lihat Lampiran 1, no. 5). 


98--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


 Thid, 


Menurut Siradjuddin Abbas hadis di atas menjelaskan bahwa 
Nabi saw. membaca “usa/li-nya” ibadah haji, yaitu mengucap niat 
haji dengan lisan, sehingga terdengar oleh sahabat Anas r.a. Ibadah 
haji adalah sama dengan ibadah shalat. Kalau dalam ibadah haji 
Nabi mengucapkan niat, maka tidak ada salahnya kalau shalat ini di- 
giyas-kan kepada haji, sehingga keduanya (shalat dan haji) sama- 
sama boleh diucapkan usa/-nya. Menurut Abbas dalam memahami 
hadis di atas diperlukan giyas, yakni menyamakan hukum dalam dua 
masalah yang sama, sehinggga dapat disimpulkan bahwa jika dalam 
ibadah haji sunah membaca niat, maka dalam ibadah shalat pun 
juga disunahkan.”” Abbas menyatakan bahwa pemahamannya 
dalam hal ini yakni meng-giyas-kan niat shalat ke niat haji adalah 
bersumber dari mazhab Syafi'i antara lain diambil dari pendapat 
Imam @astalani dalam kitab Mawdhib a-Laduni”” Tidak hanya itu, 
untuk memperkuat pendapatnya maka Abbas mencantumkan 
hadis-hadis pendukung antara lain hadis yang populer, Innama al- 
Amalu bi an-Niyati wa Innama Likullimriin ma Nawa. Menurut 
Abbas hadis ini juga memberikan pemahaman bahwa manusia akan 
mendapatkan apa yang ia niatkan. Menurut Abbas hadis ini juga 
dalil yang kuat bahwa dalam berniat itu mesti dijelaskan apa yang 
dikerjakan, yaitu dinyatakan (tayi)”" Dalam pandangan Abbas, 
melafazkan usalli membantu niat atau hati. 

Ahmad Hassan membantah, menolak (tidak sependapat) 
dengan pendapat Siradjuddin Abbas tersebut. Menurutnya hadis 
Nabi melafazkan niat haji tidak dapat dijadikan dalil utuk 
menetapkan kesunahan membaca usalli. Sebagaimana ungkapan 
Hassan: 


“Kita jawab, bahwa riwayat Nabi menyebut niat haji itu 
tidak shah. Walaupun ditagdierkan shah, tidak boleh di-giyas- 
kan kepada shalat, karena haji itu diwajibkan atas orang 
Islam sesudah shalat. Maka tidak ada ga'idah membenarkan 
ambil giyas dari hukum, kemudian buat hukum yang 
terdahulu, dan lagi tidak boleh di-giyas-kan satu hukum 
dengan lainnya di dalam urusan ibadat. Kalau mau main 


“8 Abbas, 40 Masalah Agama, vol. 4, 237-238. 


MOT)i9., 239. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--99 


gias-giasan di perkara ibadat mengapakah tidak diadakan 
azan dan gamat di shalat jenazah, shalat tarawih dan 
lainnya?. " 

Berdasarkan ungkapan di atas dapat diketahui bahwa terdapat 
beberapa dasar penolakan Hassan tentang melafazkan usa//: 1) 
hadis tentang Nabi melafazkan niat haji tersebut tidak sah 2) tidak 
dibenarkan penggunaan giyas dalam ibadah, dalam hal ini Hassan 
membuat kaidah 2141! 4 s3 Y (tidak ada giyas pada hukum ibadah), 
penggunaan giyas hanya boleh dalam urusan keduniaan 3) bacaan 
Nabi, labbaikallahumma “umratan wa bajjan dalam hadis tersebut 
bukan mengajarkan niat atau usa/li,” Bacaan tersebut bagi Hassan 
hanyalah bentuk pengakuan dari ibadah tersebut. 

Menurut Ahmad Hassan, hadis Innama al-“Amalu bi an-Niyati 
wa Innama Likullimii'in ma Nawa tersebut tidak mengajarkan usalhi, 
tidak mengajarkan istihdar, dan tidak mengajarkan mugaranah. Hadis 
tersebut hanya menyuruh agar ikhlas dalam beramal.” Ahmad 
Hassan juga menolak logika bahwa melafazkan usa/li membantu 
niat. Menurutnya logika tersebut tidak dibenarkan dalam hal 
ibadah. Menambah sesuatu dalam ibadah adalah bidah dan hal ini 
terlarang hukumnya. Dalam pandangan Hassan bahwa lidahnya 
orang-orang sadar tidak akan bergerak mengucapkan sesuatu 
melainkan juga dikehendaki oleh hatinya. Sebagaimana 
ungkapannya: 


“.. dan juga perkatan mereka, bahwa lidah menolong hati 
itu, tidak betul sekali-kali, karena lidah orang yang sadar itu 
tidak akan membunyikan sesuatu, kalau tidak hatinya lebih 
dahulu hendak membunyikannya. '" 


Dapat dipahami dari kutipan di atas, Ahmad Hassan secara 
tegas menolak amaliah membaca usall. Bagi Ahmad Hassan 
membaca usa//i ketika akan shalat adalah bidah dalalah, karena tidak 
dipraktikkan oleh Nabi dan sahabat, tetapi hanya dibuat-buat oleh 


“!Hassan, Soal Jawab, vol. 1, 94. 
“?Hassan, Pengajaran Shalat, 213. 
“Hassan, Soal Jawab, vol. 2, 329. 
“#Hassan, Soal Jawab, vol. 1, 94. 


100--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


h 345 


sebagian ulama Syafi yah” Ahmad Hassan sangat menyayangkan 
kenapa ulama sangat berani membuat bidah dalam ibadah. 
Sebagaimana ungkapannya: 


“Walhasil...... kami heran memikirkan, kenapa ulama-ulama 
begitu berani membikinkan hukum agama dengan 


kemauannya sendiri”. 


Dari kutipan di atas, terlihat Ahmad Hassan mengkritik keras 
para ulama yang memfatwakan kesunahan “sal. Ungkapan 
tersebut juga menggambarkan bahwa dalam pandangan Hassan, 
para ulama yang memfatwakannya telah melakukan bidah dalam 
ibadah. 

Siradjuddin Abbas membantah pendapat Ahmad Hassan 
tersebut. Bantahan ini dapat dilihat ketika ia mengkritik buku Soa/ 
Jawab karya Ahmad Hassan yang menilai hadis tentang Rasulullah 
melafazkan niat haji tidak sah, dengan ungkapan berikut: 


“Terdapat, pen) dalam sebuah buku yang gatal 
membatalkan wshalli, dikatakan bahwa riwayat Nabi 
menyebut niat haji itu tidak sah...”. Kami memang sudah 
membaca buku itu. Memang banyak memuat masalah yang 
ganjil-ganjil. Tahi babi tidak najis katanya, darah babi tidak 
najis katanya, taklid kepada ulama kafir katanya, yang boleh 
taklid hanya kepada dia. Dalam buku itu ia memakai istilah 
untuk hadis yang tidak sahih dengan istilah”tidak sah”. Ia 
tidak tahu antara tidak sahih dengan tidak sah jauh bedanya. 
Lantas dia katakan, bahwa riwayat Nabi mengucapkan niat 
haji tidak sah katanya. Kami bertanya: Apakah hadis Bukhari 
tidak sah? Apakah hadis Bukhari yang mengatakan bahwa 
Nabi mengucapakan niat haji tidak sahih ? Kalau ia jawab 
“ya” maka ia sudah menentang kesepakatan umat Islam dari 
Masyrig ke Maghrib, yang berpendapat bahwa seluruh hadis 
Bukhari adalah sahih, yang mengatakan ada yang daif dalam 
hadis Bukhari hanya kaum Orientalis yang tidak beragama 


AS Tpid,, 95. 
XT)id,, vol. 2, 431. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--101 


Islam. Siapa yang mengatakan bahwa mengkiaskan ibadah 
sembahyang tidak boleh kepada haji!? Apakah ada Allah dan 


Rasul mengatakan demikian?, kami yakin tidak ada...” 


Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa telah 
terjadi perdebatan (adu argumen) antara Ahmad Hassan dan 
Siradjuddin Abbas dalam memahami hadis yang terkait dengan 
talafjuz usalli. Bahkan bantahan Siradjudin Abbas terhadap Ahmad 
Hassan terkesan emosional. 


d. Hadis Gunut Subuh 

Ounut Subuh merupakan amaliah mendasar yang membelah 
Kaum Tua dan Kaum Muda sejak awal abd XX. Kaum Tua 
mengamalkan Yunut Subuh sedangkan sebagian Kaum Muda tidak 
mengamalkannya. Sebagai pelanjut perdebatan Kaum Tua dan 
Kaum Muda, Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas memainkan 
peranannya untuk membela paham masing-masing dengan 
membahas hadis-hadis Yunut di dalam karya mereka. Terdapat dua 
buah hadis yang diperdebatkan kedua ulama ini yakni: 
Pertama, hadis riwayat Ad-Darugutni 


Be SI IN BUG SG pall YEN Ui play ade do BN Ga 


PP kas al alas JA 


Artinya: “Dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah saw. 
bergunut satu bulan mendoakan celaka bagi mereka (orang-orang 
kafir), kemudian Rasulullah meninggalkan gunut tersebut. Adapun 
di waktu Subuh maka Nabi selalu bergunut sampai ia wafat”. (HR. 
Ad-Darugutni) 


“Abbas, 40 Masalah Agama, vol. 4, 243-244. 
“SAI-Hafiz “Ali bin Umar Ad-Darugutni, Sunan ad-Darngutni, vol. 2 (Bairit: Dar al-Kutub al- 
Tlmiyyah, 2011), 27. (Lihat Lampiran 1, no.6.1). 


102--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Kedua, hadis riwayat At-Tirmizi 


Ab) II ag ek AA Klo al Jia Sala GI ni Ulat Gali Lb Je ed SMU Ui Ie 
dg) Tabah CAN JG OI NAN Intan Gm Ia MP BSI BW Ab al ui AE) OA) 


349 " 
(Ga 


Artinya: “Dari Abu Malik al-Asyja't ia berkata: Aku pernah bertanya 
kepada ayahku: Wahai ayah, sesungguhnya engkau pernah shalat di 
belakang Rasulullah saw., Abu Bakar, Umar, Usman dan “Ali bin 
Abi Talib di Kufah ini sekitar selama lima tahun, maka apakah 
mereka bergunut? ia menjawab: Wahai anakku, itu adalah amalan 
yang diada-adakan”. (HR. At-Tirmii). 


Menurut Siradjuddin Abbas, hadis pertama di atas merupakan 
dalil kuat tentang kesunahan Yunut Subuh. Hal ini dapat dilihat 
ketika ia mensyarah hadis tersebut sebagai berikut: 


“Penjelasan hadis ini ialah, bahwa dulu ada orang 
membunuh sahabat Nabi sebanyak lebih kurang 70 orang. 
Nabi sangat terharu mendengar khabar itu, dan beliau 
mendoa kepada Tuhan dalam gunut Subuh supaya orang- 
orang yang membunuh sahabat beliau itu dicelakakan. 
Kemudian gunut mendoakan celaka ini dihentikan karena 
dilarang oleh Tuhan dengan firmannya... OS. 3: 128). 


Kutipan di atas merupakan pemahaman Siradjuddin Abbas 
dari Tafsir 4t-Tabari. Setelah mencantumkan pendapat At-Tabari 
tentang tafsir ayat tersebut dan mengaitkannya dengan riwayat 
Bukhari (Nabi mendoakan kecelakaan untuk orang Arab yang 
membunuh umat Islam kemudian Nabi meninggalkan doa 
tersebut), maka Siradjuddin Abbas menyimpulkan bahwa gunut 
yang ditinggalkan oleh Nabi dalam hadis tersebut adalah Gunut 
Nazilah, sedangkan Yunut Subuh tetap dilakukan oleh Nabi sampai 
ia wafat.” Untuk memperkuat pendapatnya, — Abbas 
mencantumkan beberapa dalil pendukung antara lain hadis yang 


“ At-Tirmizi, al-Jami' as-Sahih, vol. 194. (Lihat Lampiran 1, no.6.2). 
"Abbas, 40 Masalah Agama, vol. 1, 167. 
2 Thid., 169. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--103 


diriwayatkan oleh Imam Baihagi,” yang menyebutkan bahwa para 
sahabat seperti Abu Bakar, Umar, U$Sman melakukan Gunut 
Subuh. 

Ahmad Hassan menolak hadis (pertama) tersebut, 
menurutnya hadis tersebut bermasalah, Pertama, hanya imam al- 
Hakim yang mensahihkannya, Kedua, hadis tersebut telah 
dilemahkan oleh para ulama hadis karena ada perawinya yang 
terkena jarh yakni Abu Ja'far Ar-Razi, Ketiga, hadis tersebut diterima 
dari sahabat Anas tetapi kontradiksi dengan hadis lain yang juga 
diterima dari sahabat Anas.” Karena itu menurut Hassan hadis 
tersebut berkualitas daif dan tidak bisa digunakan sebagai dalil. 
Sebagaimana ungkapannya: 


“Hadis yang dinomor satu itu yang mensunnahkan gunut 
yang tersebut itu kami tolak semuanya lantaran lemahnya... 
maka dengan keterangan yang semacam ini jatuhlah 
derajatnya hadits itu dan tak boleh lagi digunakan buat 


alasan”. 


“Riwayat itu (hadis pertama) tidak boleh dijadikan alasan, 
karena lemah, tidak kuat, malah berlawanan dengan riwayat 
lain yang lebih kuat, yakni yang diriwayatkan oleh al- 
Khatib”. 


Dari ungkapan di atas, Ahmad Hassan secara tegas menolak 
hadis @Gunut dengan menilainya sebagai hadis daif. Untuk 
memperkuat pendapatnya Ahmad Hassan menolak (membantah) 
hadis pendukung (HR. Baihagi) seperti yang dicantumkam oleh 
Abbas, menurutnya walaupun hadis tersebut berkualitas sahih, 
tetapi dari segi matan bertentangan dengan hadis sahih yang 
diriwayatkan oleh At-Tirmizi yang menyebutkan bahwa Gunut 
Subuh adalah bidah (hadis kedua), hal ini menurut Hassan 
menunjukkan bahwa para sahabat tidak mengamalkan Yunut. 


“Thid., 173. 

"Hassan, Soal Jawab, vol. 1, 133. Lihat juga: Hassan, Tarjamah Bulughul Maram, 152. 
“4 Tbid, 

"Hassan, Pengajaran Shalat, 331. 

“Hassan, Soal Jawab, vol. 1, 135. 


104--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Kali ini Siradjuddin Abbas yang menolak hadis At-Tirmizi 
(hadis kedua) tersebut dengan beberapa alasan, Pertama Imam Ibnu 
al-“Arabi pensyarah hadis tersebut menyatakan bahwa Nabi dan 
para sahabat mengamalkan Yunut di masjid Nabawi. Kedua, matan 
hadis tersebut mengandung kejanggalan. — Sebagaimana 
ungkapannya: 


“Kalau benar Tharig berkata begini, maka itu termasuk 
perkataan yang mengherankan, karena hadis-hadis gunut ada 
yang tersebut dalam hadis-hadis Bukhari, dan banyak sekali 
sahabat-sahabat Nabi yang mengamalkan. Nampaknya 
Tharig ini tidak dipercaya omongnnya dan mungkin ini 
bukan perkataan Tharig, tetapi disebut-sebut oleh orang lain 
dan dikatakan ucapan Tharig. Hal ini harus diteliti karena 
beribu-ribu orang melihat Nabi bergunut, begitu juga para 
sahabat-sahabat beliau, sedang Tharig seorang mengatakan 
bahwa gunut bidah yang tak pernah dibuat Nabi dan 
sahabat-sahabatnya.”” 


Kutipan di atas menggambarkan bahwa Siradjuddin Abbas 
mengkritik matan hadis tersebut. Karena itu dengan mengutip 
kaidah usul fikih al-muSabbatu mugaddamun 'ala an-nafi, maka Abbas 
meyimpulkan bahwa perkataan Tarig dalam hadis At-Tirmizi ini 
tidak diterima” Bagi Siradjuddin Abbas hadis tersebut 
bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat. 

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa perdebatan 
Siradjuddin Abbas dan Ahmad Hassan dalam memahami hadis 
yang terkait dengan Yunut Subuh berkisar dalam tataran adu dalil. 
Untuk menolak dalil yang digunakan pihak lain kedua ulama ini 
melakukan kritik sanad dan kritik matan. Ahmad Hassan 
menggunkan kritik sanad dan mengkonfirmasikan hadis tersebut 
dengan riwayat lain yakni riwayat sahabat. Sedangkan Siradjuddin 
Abbas melakukan konfirmasi dengan Al-Our'an, korelatif dengan 
hadis lain, kritik sanad, ktitik matan, dan kaidah usul fikih. 


"Abbas, 40 Masalah Agama, vol. 1, 186. 


“bid, 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--105 


e. Hadis Tempat Pelaksanaan Shalat 1d 

Melaksanakan shalat Id di masjid atau di lapangan merupakan 
salah satu ciri perbedaan antara Kaum Tua dan Kaum Muda pada 
pertengahan abad XX. Kaum Tua beranggapan lebih gjda/ shalat 7d 
di masjid ketimbang di lapangan, sedangkan Kaum Muda 
sebaliknya. Walaupun permasalahan ini bukan hal yang prinsipil 
dan urgen, hanya permasalahan d@/fddliyah, tetapi sebagai pelanjut 
perdebatan Kaum Tua dan Kaum Muda Ahmad Hassan dan 
Siradjuddin Abbas berdebat dalam menggunakan dan memahami 
hadis berikut: 


Pn Ma Pn en Me PI 


35 2 o Pa 


Artinya: “Dari Abu Hurairah ia berkata: bahwa telah terjadi hujan 
pada hari raya (4d), maka Nabi saw. dan para sahabat melaksanakan 
shalat 74 di masjid”. (HR: Abu Dawud). 


Dalam memahami hadis di atas, Ahmad Hassan lebih 
mementingkan z#iba Rasul, menurutnya shalat 74 sebaiknya 
dilaksanakan di lapangan bukan di masjid, jika ada uzur seperti hari 
hujan baru dilaksanakan di masjid. Tetapi walau bagaimanapun, 
melaksanakan shalat 74 di masjid dibolehkan karena Nabi tidak 
pernah melarangnya, dan tidak pula mewajibkan di lapangan. Hal 
ini menurut Hassan hanya urusan tempat (keduniaan) bukan urusan 
ibadah." Sebaliknya, Siradjuddin Abbas memahami permasalahan 
tersebut sebagai urusan ibadah, memang boleh di lapangan tetapi 
tetapi lebih ajda/ di masjid jika sanggup menampung jamaah yang 
hadir, sebagaimana yang telah difatwakan dalam mazhab Syaff'i.'" 
Ahmad Hassan menolak pendapat Siradjuddin Abbas tersebut 
dengan mengatakan: 


' Al-Sijistani, Sunan Abi Dawnd, vol.1, 347. (Lihat Lampiran 1, no.7). 
'“Hassan, Soal Jawab, vol. 3, 904 . Lihat juga: Pengajaran Shalat, 294. 
"1 Abbas, 40 Masalah Agama, vol. 3, 237. 


106--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


“Kalau main “mazhab-mazhaban” tentu tidak ada 
putusnya... tetapi sebaiknya mari kita mengamalkan hadis 


ini... (hadis di atas, pen)”. 


Kutipan di atas menggambarkan logika perdebatan Ahmad 
Hassan terhadap orang-orang yang mengikat diri dengan mazhab 
Syafi'i. Menurut Hassan, walaupun hadis di atas daif,” tetapi 
matan-nya jelas dan terang menyatakan bahwa Nabi selalu 
melaksanakan shalat 74 di lapangan tidak pernah di masjid, kecuali 
jika ada uzur seperti hari hujan. Tujuan Nabi melaksanakan shalat 
id di lapangan adalah untuk memperlihatkan syiar Islam dan agar 
wanita haid bisa hadir menyaksikan pelaksanaan shalat 74," Dalam 
pandangan Hassan, ketika hari hujan Nabi terpaksa melaksanakan 
shalat 74 di masjid untuk berteduh. 

Menurut Siradjuddin Abbas, hadis di atas menjelaskan bahwa 
shalat 74 pada masa Rasulullah pernah dilaksanakan di masjid dan 
pernah pula di lapangan keduanya sama-sama boleh. Tetapi 
menurutnya yang harus diperhatikan dan diteliti apa sebabnya Nabi 
saw. berpindah shalat dari lapangan ke masjid jika terjadi hujan?. 
Lebih lanjut Abbas mengatakan bahwa ada orang berpendapat”, 
sebabnya adalah untuk berteduh supaya tidak kehujanan dalam 
melaksanakan shalat. Menurut penelitian Abbas pendapat ini tidak 
tepat karena konstruksi masjid Nabi saw. waktu itu hanya terdiri 
dari lingkungan tanah liat yang terbuat seperti batu bata dan di 
atasnya tidak pakai atap, jadi sama saja di lapangan atau di masjid 
tetap kehujanan. Pendapat yang mendekati kebenaran menurut 
Abbas adalah bahwa Nabi melaksanakan shalat 94 di lapangan 
karena masjid Nabawi waktu itu masih kecil sehingga tidak dapat 
menampung para jamaah yang datang dari kampung atau sekitar 
Madinah. Jika terjadi hujan maka jamaah yang datang menjadi 
berkurang sehingga dapat dan memungkinkan ditampung di Masjid 
Nabawi yang kecil tersebut, Nabi tidak keluar ke lapangan 
mengingat masjid lebih mulia dari lapangan. Abbas mengaku 
pendapatnya ini berdasarkan pendapat Ibnu Hajar al-“Asygalani 


'?Hassan, Soal Jawab, vol. 3, 903. 

'?Hassan mengaku hadis tersebut daif, namun ia tidak mempersoalkannya. Lihat: Hassan, 
Pengajaran Shalat, 294. 

'““Hassan, Soal Jawab, vol. 3, 904. 

'“Orang yang dimaksud oleh Abbas adalah Ahmad Hassan. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--107 


dalam kitab Fath a-Bari”“ Tidak hanya itu untuk memperkuat 
pemahamannya, Siradjuddin mengkonfirmasi hadis tersebut dengan 
O.S. at-Taubah 19!:18, dan menambah 7 buah hadis pendukung 
yang semuanya berbicara tentang keutamaan dan kemuliaan 
masjid.” Dari beberapa dalil pendukung tersebut, Abbas 
menyimpulkan bahwa shalat 4 afdal dilaksanakan di Masjid jika 
kapasitas masjid memadai menampung jamaah yang datang. 

Ahmad Hassan tidak sependapat dan tidak bisa menerima 
logika seperti yang disampaikan oleh Siradjuddin di atas. 
Sebagaimana ungkapannya: 


“Bagaimana kami mau menerima dugaan tuan yang 
mengatakan masjid itu tidak cukup tempatnya untuk 
ditempati shalat orang banyak, karena menurut hadis di atas, 
di waktu hujan, Nabi dan sahabat-sahabatnya bersama-sama 
ke Masjid untuk shalat. Jadi, dapat dimengerti, bahwa tempat 
itu cukup. Apakah masjid itu membesar apabila hujan, dan 
mengecil apabila tidak hujan? tentu tidak” 


Dari paparan dan kutipan di atas, dapat diketahui bahwa telah 
terjadi perdebatan antara Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas 
dalam memahami hadis tempat shalat 44. Terhadap hadis yang 
sama, namun hasil pemahamannya sangat bebeda. Perdebatan 
Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas dalam topik ini tidak begitu 
“panas” dibandingkan dengan topik lain sebagaimana yang telah 
penulis paparkan sebelumnya. 


f. Hadis Rukhsah Shalat Jumat di Hari Raya 
Perdebatan Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas juga dapat 
dilihat pada perdebatan kedua ulama ini dalam memahami hadis 
kedudukan shalat Jumat yang jatuh pada hari raya (44). Terdapat 
dua buah hadis yang diperdebatkan, yakni: 
Pertama, hadis riwayat Abu Dawud: 


'0 Abbas, 40 Masalah Agama, vol. 3, 237-238. 
3 Thid., 230-235. 
'“Hassan, Soal Jawab, vol. 3, 904. 


108--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Ia ea ala Ld Ola TAS SAS KE JB Gn Ale AN oa Ih BIA al 6 


2 Aa 3 us 2 2 Ih 


Artinya: “Dari Abu Hurairah ia berkata: bahwa Rasulullah saw. 
telah bersabda: Pada hari ini telah berkumpul bagi kalian dua hari 
raya (hari raya dan hari Jumat), maka siapa yang mau, cukuplah 
shalat 74 ini baginya (tidak perlu shalat Jumat lagi), namun kami 
akan tetap melaksanakan Jumat". 


Kedua, hadis riwayat Ahmad: 
Sa kat AA 3 IE AAN ISA AA Ifa Koala ala ah Io dh IA Ot 3 13 1 de 


Artinya: “Zaid bin Argam berkata: bahwasanya Rasulullah saw. 
shalat 74 pada pagi hari (umat), kemudian Rasulullah memberi 
keringanan tentang shalat Jumat, seraya bersabda: Siapa yang ingin 
melaksanakan shalat Jumat, maka silahkan ia melaksanakannya”. 


Menurut Ahmad Hassan, kedua hadis di atas menjelaskan 
bahwa apabila hari raya jatuh pada hari Jumat maka gugur 
kewajiban shalat Jumat. Maksudnya jika sudah melaksanakan shalat 
id pada pagi harinya, maka untuk siang harinya Jumat boleh 
dilaksanakan dan boleh juga tidak." Bagi Hassan, kedua hadis di 
atas memberikan rv£hsah tentang shalat Jumat. 

Siradjuddin Abbas menolak dan membantah pemahaman 
Ahmad Hassan tersebut.” Menurutnya shalat Jumat wajib bagi 
setiap orang muslim kecuali budak, wanita, anak-anak dan orang 
sakit. Hal ini berdasarkan O.S. al-Jumw'ah 162): 9 dan beberapa 


'@ Al-Sijistant, Sunan Abi Dawid, vol. 1, 326. (Lihat Lampiran 1, no. 8.1). 

“Hanbal, a/-Musnad, vol. 7. 747. (Lihat Lampiran 1, no. 8.2). 

"'Hassan, Soal Jawab, vol.1, 207-208. Lihat juga: Hassan, Pengajaran Shalat, 299. 

"?Kali ini Abbas mulai menyebut secara terang-terangan bahwa yang dikritiknya adalah buku Soa/ 
Jawab karya Ahmad Hassan. Hal ini dapat dilihat dalam bukunya Abbas menulis ungkapan berikut:” 
Dalam buku “Soal Jawab” karangan seorang ulama...” Memang dalam buku itu banyak fatwa-fatwa yang 
ganjil-ganjil yang tidak sesuai dengan mazhab Syafi'i”. Walaupun tidak menyebutkan nama Ahmad 
Hassan, tetapi ungkapan ini sudah mulai mengarah ke buku Soa/ Jawab karangan Ahmad Hassan. Lihat: 
Abbas, 40 Masalah Agama, vol. 4, 133-134. Hal ini sangat berbeda ketika ia mengritik pemahaman 
Hassan dalam permasalahan lain seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya Abbas biasanya hanya 
mengatakan: “...ada orang mengatakan dalam “sebuah buku” ...”. (tidak menyebut judul buku dan 


pengarangnya). 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--109 


hadis sahih.” Bagi Abbas, berhimpunnya dua hari raya (Jumat dan 
id) bukanlah uzur yang membolehkan meninggalkan Jumat. 

Menurut Abbas, hadis pertama (HR. Abu Dawud dari 
sahabat Abu Hurairah di atas) tidak dapat dijadikan dalil atau hujah 
karena hadis tersebut berkualitas daif, termasuk hadis mursa/. Hadis 
ini juga diriwayatkan oleh Imam Baihagi walaupun tidak mursal 
tetapi sanad-nya juga berkualitas daif Sedangkan hadis yang kedua 
(HR Ahmad dari sahabat Zaid bin Argam) juga merupakan hadis 
daif karena pada sanad-nya terdapat perawi yang majhul yakni Iyasy 
bin Abi Ramlah. Demikian hasil penelitian Abbas yang ia kutip dari 
kitab Nail a-Autar dan kitab Syarh a-Muhaggab.” Antara lain 
ungkapan Abbas: 


“Hadis Abu Hurairah yang dikemukakannya itu (Ahmad 
Hassan dalam buku Soal Jawab, pen) adalah hadis dla'if, 
tidak boleh dibawa penegak hukum, apalagi untuk 
membelokkan arti ayat Al-OYur'an pada surat Al Jumuah ayat 
9. Kami heran, biasanya beliau ini (Ahmad Hassan, pen) 
sangat anti hadis dlaif, dan bahkan beliau kadang-kadang 
menamai hadis dla'if itu Hadis Palsu, tidak boleh diamalkan. 
Tetapi dalam hal ini beliau mengemukakan hadis dla'if untuk 


menegakkan fatwanya”.” 


Kutipan di atas, merupakan kritik Abbas terhadap Hassan 
yang tidak konsisten dalam penggunaan hadis daif. Dalam 
pandangan Abbas langkah Ahmad Hassan tersebut tidak bisa 
ditolerir karena menggunakan hadis daif untuk menafsirkan Al- 
Ouran. 

Ahmad Hassan mengakui bahwa hadis yang kedua berkualitas 
daif, tetapi tidak pada hadis pertama (tetap sahih), dan juga hadis 
tersebut dikuatkan oleh hadis sahih yang lain, karena itu fatwa ini 
tetap dipertahankan Hassan.” Bagi Hassan, sunnah (hadis) boleh 
menggugurkan perintah wajib yang terdapat dalam Al-Gur'an. 


3 Thid., 133. 

“8 Thid., 134-135. 

3 Thid, 

“Hassan, Soal Jawab, vol. 1, 207. vol. 3, 904. 


110--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Abbas menjawab logika Hassan tersebut. Menurutnya, 
seandainya hadis daif tadi dapat dijadikan sandaran hukum 
sebagaimana dalam mazhab Hanbali, maka hadis tersebut harus 
dipahami dengan pendekatan usul fikih metode takhsis alam. Hadis 
tersebut merupakan hadis umum kalimat wan syaa menurut Abbas 
ditujukan khusus kepada penduduk kampung “Aliyah yaitu 
kampung di atas bukit yang jaraknya 6 Km dari kota Madinah.” 
Orang-orang inilah kata Abbas yang dikhususkan oleh Rasulullah 
dengan kalimat man syaa tersebut, mengingat tidak memungkinkan 
mereka datang dua kali ke kota Madinah, bagi mereka cukuplah 
shalat 94 saja. 


g. Hadis Talak Tiga Secara Sekaligus 

Perdebatan Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas juga 
melebar pada topik munakahah permasalahan talak tiga secara 
sekaligus. Menurut Ahmad Hassan, jika seseorang suami 
menjatuhkan talak kepada istrinya dengan talak tiga secara 
sekaligus, maka talak tersebut baru jatuh satu. Sedangkan Abbas 
berpendapat sebaliknya, talak tersebut jatuh tiga walaupun suami 
tersebut mengucapkannya hanya satu kali. Kedua ulama ini 
menggunakan banyak hadis dalam pembahasannya, namun terdapat 
sebuah hadis yang diperdebatkan pemahamannya, yakni: 


JB Kun VP Gb Ob aa oli SUK AA AAN Aing ale BBS) GL JB Ga 
BN JG LA IU sol ala Ja J6 DE GA ot ul oa Hp alan Ton Ipa IS 


378 £ PER NAN an ae Mela alan aa 
(AE otg) sesama JB CA O| eren Sae, SU 


Artinya: “Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rukanah bin Abdu Yazid, 
saudara al-Mutallib, menceraikan istrinya tiga kali talak dalam satu 
waktu. Maka ia merasa sangat sedih terhadap isterinya itu. Ibnu 
“Abbas berkata: Maka Rasulullah saw. bertanya padanya: Bagaimana 
engkau mentalaknya? Ia menjawab, "Aku mentalaknya tiga kali. 
Ibnu Abbas berkata: Kemudian Rasulullah bertanya lagi: Apakah 
dalam satu waktu (majlis)? Ia (Rukanah) menjawab: Ya. Rasulullah 
saw. bersabda: Sesungguhnya hal itu (talak tersebut) terhitung 


“7 Abbas, 40 Masalah Agama, vol. 4, 141. 


"5Hanbal, al-Musnad, vol. 2, 165. (Lihat Lampiran 1, no.9). 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--111 


sekali, bila engkau mau maka rujuklah dia. Ibnu Abbas berkata: 
Maka ia (Rukanah) rujuk kepada istrinya". (HR. Ahmad). 


Menurut Ahmad Hassan, paling tidak ada dua pemahaman 
yang dapat diambil dari hadis di atas, Pertama, apabila seorang 
suami menjatuhkan talak kepada istrinya dengan talak dua atau 
talak tiga, maka talak tersebut dihitung satu kali (bukan jatuh tiga). 
Kedua, menjatuhkan talak tiga secara sekaligus kepada istri, 
merupakan perbuatan tercela dan sama hukumnya dengan 
mempermainkan Al-Guran, karena Al-Guran secara tegas 
menyatakan bahwa talak yang boleh dirujuk hanya dua kali (OS. al- 
Bagarah: 229)” Lebih lanjut Hassan menyampaikan kesimpulan 
sebagai berikut: 


“Pendek kata menurut Al-Guran dan hadis-hadis yang 
tersebut tadi dan juga menurut beberapa hadis dan riwayat 
lagi bahwa kalau seorang berkata kepada istrinya:” aku talak 
engkau dengan talak satu”, jadi talak satu, dan kalau ia 
berkata, “aku talak engkau dengan talak dua atau tiga” juga 


jadi talak satu saja”." 


Kutipan di atas merupakan hasil pentarjihan Ahmad Hassan 
terhadap beberapa riwayat yang terkait tentang talak tiga secara 
sekaligus. Hadis yang tersebut di atas merupakan dalil yang terkuat 
bahwa talak tiga yang dijatuhkan secara sekaligus hukumnya tetap 
terhitung satu kali. 


Siradjuddin Abbas mempermasalahkan hadis yang dikutip 
Ahmad Hassan tersebut dengan melakukan kritik sanad. Menurut 
penelitiannya, hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal 
tersebut berkualitas daif karena termasuk hadis munkar, dengan 
alasan berikut?" 


"Hassan Soal Jawab, vol. 2, 588. 
SW Thid., 589. 
#! Abbas, 40 Masalah Agama, vol. 1, 303-304. 


112--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Pertama, hadis tersebut kontradikisi dengan jalur lain yang 
sama-sama bercerita tentang Rukanah. Dalam riwayat Ahmad bin 
Hanbal disebutkan bahwa Rukanah menceraikan istrinya tiga kali 
sekaligus. Sedangkan dalam riwayat as-Syafi'i, Abu Dawud, At- 
Tirmizi, dan Ibnu Majah, dinyatakan bahwa Rukanah menceraikan 
istrinya dengan lafaz kinayah (sindiran) yaitu al-battah (talak habis). 
Hal ini menimbulkan pertanyaan, informasi mana yang lebih benar. 

Kedua, tiwayat yang lebih sahih adalah jalur sanad yang 
menyebutkan bahwa Rukanah menceraikan istrinya secara al-battah 
(riwayat Asy-Syafi'1, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah), 
karena sanad jalur ini bersumber dari keluarga dekat yakni anak dan 
cucu Rukanah, yang tentu lebih mengetahui cerita sebenarnya. 

Ketiga, dalam ilmu Mustalah al-Hadis, jalur sanad yang 
diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal tersebut merupakan hadis 
munkar, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang daif tetapi 
menyalahi informasi hadis yang diriwayat oleh orang Siggah. 

Berdasarkan alasan di atas, Siradjuddin Abbas mengatakan 
bahwa fatwa Ahmad Hassan tersebut tertolak karena hadis yang 
digunakan (jalur Ahmad bin Hanbal) tidak bisa dijadikan dalil. 
Dalam hal ini Siradjuddin Abbas justru menggunakan dalil (hadis) 
lain,” namun hadis ini tidak dikomentari oleh Ahmad Hassan. 


h. Hadis Riba 
Ahmad Hassan membolehkan atau menghalalkan Bunga 
Bank. Pendapat ini tidak hanya ditulisnya dalam buku Soal Jawab, 
tetapi juga dalam buku tersendiri yang berjudul Risalah Riba. 
Penghalalan Ahmad Hassan terhadap Bunga Bank dapat dilihat di 
ungkapannya sebagi berikut: 


“Kelebihan yang kita terima dari Bank bangsa apapun, 
asalkan saja secara yang ada sekarang ini, ta? dapat dikatakan 
haram, malahan tidak mau terima renten dari Bank itu, dapat 
dipandang salah lantaran melepaskan hak kita bukan di 
tempatnya. Sekurangnya uang tersebut boleh kita kasikan ke 
sekolah-sekolah Islam. Kalau seorang merasa uang itu kotor, 
maka diharap ia kasikan (berikan, pen) untuk mengurus 


327 ihat Ibid., 279. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--113 


kakus-kakus dari rumah-rumah yatim atau sekolah-sekolah 


Islam biar kotor dengan kotor”. 


“Bagi saya, menurut keterangan-keterangan dan alasan- 
alasan yang saya bawakan di kitab Riba itu, adalah Bunga 
Bank-Bank sekarang ini, boleh kita ambil, bahkan mesti kita 
ambil. Kalau ada saudara-saudara yang tidak suka pada 
Bunga itu, tolong ambil dan kirimkan pada kami. Lebih baik 
saudara-saudara baca kitab Riba itu (karya Ahmad Hassan) 
karena di dalamnya ada pembicaraan panjang tentang 
2» 384 


Bunga”. 


Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami, bahwa Ahmad 
Hassan secara tegas menyatakan bahwa Bunga Bank hukumnya 
halal, karena tidak termasuk riba yang dilarang. 

Siradjuddin Abbas termasuk ulama yang sangat resah dengan 
fatwa Ahmad Hassan yang menghalalkan Bunga Bank tersebut. 
Untuk ia menulis sebuah risalah khusus dalam buku 40 Masalah 
Agama. “Keresahan” atau ketidaksetujuan Abbas ini dapat dilihat 
dalam pengantar tulisannya masalah Riba sebagai berikut: 


“Ada pula yang mengatakan bahwa riba yang haram adalah 
riba yang berlipat ganda, sedang riba-riba yang sedikit yang 
tidak berlipat ganda tidak apa-apa. Dalam rangka 
menghalalkan apa yang telah diharamkan Tuhan, ada pula 
yang menyatakan bahwa yang haram itu adalah riba yang 
banyak, riba yang berlipat ganda, tetapi riba-riba sedikit, riba 


yang rentennya sedikit, tidak apa-apa katanya”. 


"Hassan, Soal Jawab, vol. 3, 1191. 

“Tbid., vol. 2. 678. 

“Setelah penulis mengkorelasikan tulisan Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas tentang Riba, 
maka jelas bahwa orang yang dimaksud oleh Abbas tersebut adalah Ahmad Hassan. Lihat: Abbas, 40 
Masalah Agama, vol. 2, 124 dan 139. 


114--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Penulis telah melakukan penelusuran dan penelaahan 
terhadap buku Ahmad Hassan yang berjudul Risalah Riba. Di 
bawah ini penulis kutipkan alasan atau dasar fatwa Ahmad Hassan 
dalam menghalalkan Bunga Bank, yakni: 


1) @.S. Ali Imran (31: 130 : 
Pa NA PA PAN Pee AA RA Ea MR an aka KENA 3 
O yuki SAS AMI 3 Aden BSI USU UI AT Gal Lal 


Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu 
kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. 


Menurut Hassan tidak sedikit orang yang keliru dalam 
memahami ayat tersebut dengan mengatakan bahwa riba yang 
sedikit juga diharamkan. Menurut Hassan pemahaman seperti 
itu adalah keliru. Menurutnya ayat tersebut sudah jelas 
menyebutkan bahwa riba yang diharamkan adalah riba yang 
punya sifat atau mengarah kepada berlipat ganda. Ayat ini 
menurut Hassan adalah ayat mugayyad, karena pada dalil lain 
baik pada Al-Gur'an maupun hadis masih bersifat mutlag 
(belum ada batasan). Baru pada OS. Ali Imran baru diberi 
batasan bahwa yang dilarang adalah riba yang mengandung 
ad'afan mudi'afatan”” Karena itu bagi Hassan, riba yang sedikit 
dibolehkan (tidak apa-apa). 

Hassan mengakui ketika turun ayat tersebut, para sahabat 
langsung menghentikan total semua riba. Tetapi hal ini bukan 
menunjukkan bahwa riba sedikit juga diharamkan. Riba yang 
diharamkan oleh Al-Guran tersebut adalah riba jahiliyah yang 
mengandung unsur, 1) paksaan, yakni orang yang berhutang 
dipaksa membayar lebih 2) darar, yakni kesusahan atau 
keberatan 3) berlipat ganda, atau membawa kepada berlipat 
ganda (ad'afan muda'afatan”” Sedangkan sifat riba yang tidak 
diharamkan menurutnya adalah, 1) tidak berganda-ganda 2) 
tidak membawa berganda-ganda 3) tidak mahal 4) penggunaan 


“Ahmad Hassan, Risalah Riba (Bangil: Pustaka Elbina, 2005), 252-253. 


3 Thid., 254. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--115 


pinjaman itu hendaklah untuk berdagang, berusaha, bertani, 
pertukangan, dan sebagainya." Dalam penjelasannya Hassan 
mengakui bahwa kriteria riba yang diharamkan tersebut 
merupakan hasil pikirannya setelah membaca berbagai kitab 
tafsir seperti Tafsir Ar-Tabari, Tafsir Ar-Razgi, dan perkataan 
Ahmad bin Hanbal. 


2) Hadis 
Untuk memperkuat pendapatnya, Hassan menggunakan 
hadis-hadis berikut: 


LL... 


Artinya: “Dari Jabir bin Abdullah dia berkata: Nabi saw. pernah 
mempunyai hutang kepadaku, maka Rasulullah melunasi 
hutangnya kepadaku dan memberiku tambahan”. (HR: Muslim). 


ALA Salad Ja Da Ime pg dle A dlo A Se JAN OS IE EA ae 
TA en Ai SA AR IE IE GL Yi Ab Ka bi alat Os 
MP ena AN aan pari!) 


Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: Nabi saw. pernah 
berhutang seekor unta muda (anak unta berumur dua tahun 
tetapi sudah masuk tahun ketiga) kepada seseorang. Maka orang 
tersebut datang menemui Nabi saw. untuk menagih hutangnya. 
Maka Nabi saw. bersabda (kepada para sahabat): Berikanlah 
kepadanya. Maka para sahabat mencarikan unta muda yang 
seumur dengan unta yang dipinjam tersebut, namun mereka 
tidak mendapatkannya kecuali satu ekor unta yang umurnya 
lebih tua dari unta yang dipinjam tersebut. Maka Nabi saw. 
bersabda: Berikanlah kepadanya. Orang tersebut berkata: 
Engkau telah memenuhi atau membayar hutang kepadaku, 
semoga Allah membalasnya untuk Mu. Nabi saw. bersabda: 


ig, 256, 

hid, 233-234. 

AI-Ousyairt, a-Jami' as-Sahih, vol, 688. (Lihat Lampiran 1, no. 10.1). 

WAl-Bukhart, a-Jami' as-Sahih (Sahih al-Bukhari), vol.3, 61. (Lihat Lampiran 1, no.10.2). 


116--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Sesungguhnya orang yang terbaik diantara kalian adalah orang 
yang paling baik dalam membayar (hutang)”. 


IS in aa Sa J5 BEE IE pi SAN Iban IS Sp ab d3 
ULIE IK GEA GAS Ot ala sie Ko di 3 HAG SG HJ BAN La Jl Bas 
BEA PN Ge 6 AU ab ph le Ht Kao di Ni Ona UI 3 asi 


ey PANGAN ANA 
selang 


Artinya: “Dari Abu Rafi' (mantan) budak Rasulullah saw. ia 
berkata: Rasulullah saw. pernah meminjam (berhutang) anak 
unta (yang belum kawin) kepada seseorang. Kemudian setelah 
itu didatangkan kepada Rasulullah unta-unta zakat. Abu Rafi' 
berkata: Lalu Rasulullah saw. menyuruhku untuk membayar 
anak unta (yang dipinjam Rasulullah tersebut) kepada orang itu. 
Aku berkata: Aku tidak mendapati unta kecuali unta muda 
(pilihan/bagus) yang raba'iyyan (unta yang sudah memiliki gigi 
depan, umurnya berkisar enam tahun lebih). Lalu Rasulullah 
saw. bersabda: Berikanlah kepadanya (unta tersebut), 
sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah orang yang paling 
baik dalam membayar (hutang atau pinjaman)”. 


Dari hadis di atas Hassan berpendapat bahwa orang yang 
berhutang (ketika mengembalikan hutangnya) boleh membayar 
lebih dari jumlah pinjamannya, baik diawali dengan akad 
sebelumnya (ada perjanjian) maupun tidak. Seandainya hal ini 
tidak boleh, maka tentu Rasulullah tidak akan melakukannya 
sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas. Hassan menolak 
pendapat yang menyatakan bahwa hadis di atas hanya 
membolehkan orang yang berhutang membayar lebih dari 
nominal pinjamannya secara sukarela tanpa ada perjanjian 
sebelumnya.” Menurutnya pendapat tersebut keliru dan tidak 
berdasarkan Al-Gur'an dan sunah. 


"2AI-Tirmizi, a-Jami' as-Sahih, vol. 2, 324. (Lihat Lampiran 1, no. 10.3). 
8 Hassan, Risalah Riba, 263-264. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--117 


3) Penolakan terhadap beberapa hadis 
Ahmad Hassan menolak hadis-hadis yang menyebutkan 
larangan mengambil manfaat dari pinjaman, dan larangan 
menerima hadiah dari orang yang meminjam (berhutang). 
Berikut penulis kutipkan hadis tersebut: 


ag Parka PRO BD ANT Ta op G2 Pa ba tan GE AKA ara CL ea KUN Tia y ' Wen ri 
SP Op) ly pb Radin pn PB IS lag pala AMI aa A1 Jay JU JB es 3) IS os 


An bk En 
“Gu Kian 


Artinya: “Dari “Ali r.a. dia berkata: Sesunguhnya Nabi saw. 
bersabda: Setiap utang (pinjaman modal) yang menarik manfaat, 
maka hal tersebut (terhukum) riba”. (Riwayat al-HariS bin 
Usamah). 


Da ea Bu DNA PE Ka Re Reba SA an De Pa Kan Dang Te esan AR DEKAN Aa Da IN ae LABA 0 OP 
V3 Uya SaabU 2 UI Ja AI ah pl op MI MS Lab BAM LA 5 gl 3 


F3 


Pos Ie UN cab 3 KU YA WP NU 

Sy AI Si AG 3 aa Yr Jo 
Artinya: “Dari Abu Burdah dia berkata: Aku mengunjungi 
Madinah lalu bertemu dengan 'Abdullah bin Salam r.a. Lantas 
ia berkata: Tidakkah sebaiknya kamu berkunjung (ke rumahku), 
nanti akan aku suguhkan kepadamu makanan terbuat dari 
tepung dan kurma dan kamu masuk ke dalam rumah. 
Kemudian dia berkata lagi: Sungguh kamu sekarang berada di 
negeri praktek riba sudah tersebar. Maka apabila ada seseorang 
berhutang kepadamu, lalu ia beri hadiah kepadamu berupa 
seberat gandum (yang masih berada di tangkai/ batangnya), sya ir 
(gandum yang sudah lepas dari kulitnya) atau gatt (sejenis 


tumbuhan), maka janganlah kamu menerimanya, karena hal itu 
adalah tiba." 


2 Thid., 231. 

SAl-Hafiz Ahmad Ibn “Ali Ibn Hajar al-“Asygalani, Bulrg al-Maram Min Adillah a- Ahkam, (Bairit: 
Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), 176. (Lihat Lampiran 1, no. 10.4). 

“Al-Bukhari, a-Jami' as-Sahih (Sahih al-Bukhari), vol.4, 230. (Lihat Lampiran 1, 10.5). 


118--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Semua riwayat di atas ditolak oleh Hassan dengan dasar, 
hadis pertama, riwayat tersebut menurutnya tidak sah dari 
Rasulullah. Sedangkan hadis yang kedua walaupun sahih karena 
diriwayatkan Bukhari tetapi riwayat tersebut bukan hadis (hanya 
riwayat sahabat)”. Dalam pandangan Hassan kedua hadis di 
atas tidak bisa digunakan untuk melarang mengambil manfaat 
dari pinjaman. Kalaupun hadis tersebut diterima, tetapi harus 
dipahami larangan menerima hadiah bagi orang yang 
mempiutangi, bukan larangan mengambil manfaat dari 
pinjaman. 


4) Mendirikan Bank merupakan urusan keduniaan 

Menurut Hassan, untuk urusan keduniaan, semuanya 
dibolehkan kecuali yang diharamkan oleh Agama. Dalam 
pandangan Hassan, pada prinsipnya agama tidak melarang atau 
menghalangi kemajuan dan kemakmuran manusia sepanjang 
tidak berbahaya atau merugikan orang lain. Karenanya 
dibolehkan mendirikan Bank atau koperasi dengan mengambil 
manfaat dari pinjaman asal sesuai dengan persyaratan yang telah 
disebutkan di atas.” Melalui prinsip ini, sebenarnya Ahmad 
Hassan hanya ingin mengatakan bahwa setiap tambahan adalah 
riba tetapi tidak semua riba hukumnya haram. Hukum riba baru 
bisa menjadi haram jika sudah berlipat ganda. 


5) Kaidah Usul fikih 

Pengamatan penulis, Ahmad Hassan dalam hal ini 
menggunakan kaidah irtikabu akhaf ad-dararain (memilih dan 
melaksanakan dua bahaya yang ringan adalah wajib). Dari 
kaidah ini dan beberapa alasan sebelumnya, Hassan 
memfatwakan wajib hukumnya membuat Bank, koperasi, atau 
perserikatan — lainnya. — Untuk menolak berdiri dan 
berkembangnya riba yang berlipat ganda (istilah yang digunakan 
Hassan “riba merah”)."" Akan tetapi riba Bank yang dibolehkan 


“Hassan, Risalah Riba, 266. 

Thid., 263. 

Walaupun Ahmad Hassan tidak menyebutkan lafaz kaidah tersebut, tepi dapat diketahui bahwa 
hal tersebut merupakan kaidah usul fikih. Lihat: Dahlan Tamrin, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Malang: 
UIN Maliki Press, 2010), 198. 

WHassan, Risalah Riba, 258. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--119 


Ahmad tersebut, nominal ribanya sedikit, ringan atau tidak 
berlipat ganda. Dalam pandangan Hassan, dengan berdirinya 
Bank-Bank atau koperasi yang menyelenggarakan riba ringan, 
maka “tiba merah” berlipat ganda akan luntur dengan 
sendirinya. 

Siradjuddin Abbas membantah pendapat Ahmad Hassan 
tersebut. Sebenarnya Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas 
sependapat bahwa riba adalah haram. Kedua ulama ini 
mencantumkan dalil yang sama, baik dalil Al-Yuran maupun 
hadis dalam menetapkan keharaman tiba. Selain OS. Ali Imran 
(31: 130 kedua ulama ini juga menggunakan hadis-hadis antara 
lain" 


Pa - - SAN a 3 3, 8.8 PN NA Pa 
AE ata 3 ISA WA Jd le di Jala Ip IG at 5 
402, ma 

ASllh wa) gw 


Artinya: “Dari Jabir dia berkata: Rasulullah saw. melaknat orang 
yang memakan tiba, orang yang menjadi wakil dalam 
melakukannya, penulis dan saksinya. Rasulullah bersabda: 
Mereka semua sama”. (HR: Muslim dan al-Nasiai). 


Hanya saja keduanya berbeda tentang batasan keharaman 
riba. Siradjuddin Abbas berpendapat dari ayat dan hadis di atas 
bahwa riba haram mutlak, baik sedikit ataupun banyak, 
termasuk riba Bank adalah haram. Ahmad Hassan memahami 
bahwa tidak semua riba diharamkan. Yang diharamkan hanyalah 
riba yang berlipat ganda, karena itu bagi Hassan, riba Bank 
hukumnya halal karena ribanya sedikit. 

Siradjuddin Abbas membantah dan menolak penafsiran 
Ahmad Hassan terhadap OS. Ali Imran (31 130. Menurutnya, 
disebutnya kata ad'afjan muda'afatan dalam ayat tersebut untuk 
menjelaskan bahwa sifat riba berlipat ganda. Karena itu 
keharaman riba dalam ayat tersebut bukan terletak pada kata 
ad'afan muda'afatan, tetapi pada kata riba itu sendiri. Untuk 
melemahkan penafsiran Hassan, Abbas dalam bukunya 


“Lihat, Ibid., 214-216. Abbas, 40 Masalah Agama, vol. 2, 124-129. (Hanya saja dalam hal ini Ahmad 


Hassan menggunakan riwayat an-Nasai sedangkan Siradjuddin Abbas menggunakan riwayat Muslim). 
“2AI-Gusyaiti, al-Jami' as-Sahih, vol, 697. (Lihat Lampiran 1, no. 10.6). 


120--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


mencantumkan pendapat para myfassir dari berbagai lintas aliran 
dan mazhab tafsir seperti A#Tubari, al-Kasyyaf, al-Khazin, al 
Jamal, ak-Jalalain, Syaltit, a-Oasimi dan tafsir f7 zilal a-Ouran"” 
Semua kitab tafsir tersebut menurut Abbas tidak satupun yang 
mendukung pemikiran Ahmad Hassan. 

Ahmad Hassan mengakui bahwa hadis di atas memang 
berbicara tentang pengharaman riba, tetapi hadis tersebut tidak 
menyebutkan batasan riba, bagi Hassan, hadis tersebut harus 
dikaitkan dengan O.S. Ali Imranf3!:130 yang menyebutkan 
batasan tentang riba, yakni apabila berlipat ganda. 

Untuk memperkuat pendapatnya, Siradjuddin Abbas juga 
menggunakan hadis-hadis lain sebagai pendukung," tetapi 
sangat disayangkan Abbas sama sekali tidak menyorot atau 
mengomentari hadis-hadis pendukung yang ditolak oleh Ahmad 
Hassan untuk memperkuat fatwanya. Walau bagaimanapun, 
paparan di atas telah menggambarkan telah terjadi perdebatan 
antara Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas dalam memahami 
dalil-dalil tentang riba, walaupun tidak sepenuhnya pada ruang 
lingkup dalil hadis. 


3. Tema Tradisi Keagamaan 
a. Hadis Hadiah Pahala 

Baik Ahmad Hassan maupun Siradjuddin Abbas sama-sama 
membahas hadis-hadis hadiah pahala. Ahmad Hassan membahas 
dalam bukunya Soal-Jawab dan Tarjamah Bulughul Maram, sedangkan 
Siradjuddin Abbas membahasnya di dalam buku 40 Masalah Agama 
dan I'rigad Ahlussunnah Waljamaah. Kedua ulama ini mempunyai 
pendapat yang sama tentang definisi hadiah pahala. Secara bahasa 
hadiah pahala menurut Siradjuddin Abbas adalah, menghadiahkan 
pahala kepada kaum kerabat yang telah meninggal dunia." 
Sedangkan Ahmad Hassan dalam berbagai tulisannya kadang- 
kadang menggunakan istilah “hadiah pahala”, “hadiah amal”, “over 
ganjaran, “over pahala”, “hadiah makanan”, “hadiah ganjaran”. 
Semua istilah itu menurut Hassan sama yakni beribadah dan 
berbuat kebaikan untuk orang yang sudah meninggal." Secara 


“8 Abbas, 40 Masalah Agama, vol. 2, 143. 


“4 Thid, 133-136. 
“8 Abbas, 40 Masalah Agama, vol. 1, 192-193. 
“Fassan, Soal Jawab, vol. 3, 992. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--121 


istilah (terminologi) hadiah pahala menurut Siradjuddin Abbas 
adalah: “mengerjakan suatu amal ibadat seperti bersedekah, wakaf, 
puasa, tahlil, membaca ayat suci Al-OGur'an , dan lain lain kemudian 
pahalanya diniatkan atau dihadiahkan kepada orang lain seperti ibu 
bapak, karib kerabat, saudara baik yang masih hidup maupun yang 
sudah wafat." Definisi yang sama juga diberikan oleh Ahmad 
Hassan, menurutnya hadiah pahala adalah: “mengerjakan shalat, 
puasa, membaca tahlil, ayat suci Al-GYuran (al-fatihah dan surat- 
surat lain), bersedekah, wakaf, kemudian meniatkan pahala amalan 
tersebut disampaikan kepada orang yang telah meninggal baik itu 
meniatkannya sebelum atau sesudah pelaksanaannya”."" Walaupun 
redaksi definisi yang dirumuskan sedikit bervariasi, namun dari segi 
substansi Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas mempunyai 
pemahaman yang sama tentang pengertian hadiah pahala. 

Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas juga mempunyai 
persepsi yang sama tentang materi hadis hadiah pahala, hal ini 
dapat diketahui dari tulisan-tulisan kedua ulama ini ketika 
membahas permasalahan tersebut. Berdasarkan penelaahan penulis 
terdapat tiga buah hadis utama yang selalu didiskusikan atau 
diperdebatkan dalam memahaminya. Tiga buah hadis tersebut 
adalah, hadis tentang kebolehan badal haji, kebolehan badal puasa, 
dan kebolehan badal sedekah.” Di bawah ini penulis cantumkan 
masing-masing hadis tersebut dan pemahaman kedua ulama ini 
secara kutipan langsung sebagai berikut: 


1) Hadis Bada/ Haji 


Se BEA BEN kan MAT ON ada Set Ai 2 mg Lado Aan KEY AN en Tenan SA Had Anni al 2 Ban Sa aa 
DU AO 3 pel pele A ala Al Il Delon Kagr ya BAN Ola AU oh sala sal us 
Tas IL we JP Ra Kab B LE aan SIK SE Tas uban BN En “Ke OR AO AB 
KAB SAN C3 Ela IE US PS US am ai TE AN Hi hu 


AI aj ly) sek GA AG Alb Las 


Artinya: “Dari Ibnu “Abbas r.a., bahwa seorang wanita dari suku 
Juhainah datang menemui Nabi saw. lalu berkata: 
"Sesungguhnya ibuku bernazar untuk melaksanakan ibadah haji, 


“Abbas, 40 Masalah Agama, vol. 1,193. 

“Hassan, Soal Jawab, vol. 3, 992. 

“? Abbas, 40 Masalah Agama, vol, 196, 198, 204. Lihat juga Hassan, Tarjamah Bulughul Maram, 298, 
314, 426. 

"VAl-Bukhart, al-Jami' as-Sahih, vol. 2, 240. (Lihat Lampiran 1, no.11.1). 


122--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


tetapi ia meninggal sebelum melaksanakan haji tersebut, maka 
apakah boleh saya menggantikan hajinya? Nabi saw. menjawab: 
ya (benar), berhajilah kamu untuk menggantikannya. Bukankah 
seandainya ibumu mempunyai hutang, maka tentu kamu akan 
membayarnya? Bayarlah hutang (kepada) Allah, sebab (hutang 
kepada) Allah lebih berhak untuk dibayar". (HR. al-Bukhari). 


Pemahaman Ahmad Hassan: 

“Di keterangan bagi hadis 697 (maksudnya hadis badal puasa di 
atas) saya telah sebutkan bahwa hadis yang berlawanan dengan 
Ouran tidak dinamakan hadis sahih. Seseorang menghajikan 
orang itu berlawanan dengan ayat 39 dari an-Najm dan lainnya 
yang artinya seseorang tidak mendapatkan melainkan apa yang 


ia kerjakan. Lihatlah disana”. 


Pemahaman Siradjudin Abbas: 

“Dalam hadis ini (hadis badal haji) dapat dipahamkan bahwa 

pahala amal haji yang dikerjakan oleh seorang anak boleh 

diberikannya (dihadiahkannya) kepada ibunya, sehingga hutang 

nazar ibunya menjadi terbayar dan ibunya itu tidak berdosa lagi 
» 412 


terhadap Tuhan”. 


2) Hadis Bada! Puasa 


M3 Aa 3 Aa Ao Aa Dt LA JG al ala AN Sio At Op DN Gp AN Lon Kate LA 
Artinya: “Dari 'Aisyah r.a-bahwa Nabi saw. bersabda: Siapa 
meninggal dunia sedangkan ia memiliki hutang puasa, maka 
hendaklah walinya menggantikan puasa untuknya." 


Pemahaman Ahmad Hassan: 
“Hadis ini membolehkan atau mewajibkan seseorang 
mengerjakan ibadat buat orang lain. Sedang ayat 33 an-Najm"" 


"Hassan, Tarjamah Bulughul Maram, 314. 

"?A bbas, 40 Masalah Agama, vol. 1,195. 

"BAl-Bukhari, al-Jami' as-Sahih, vol. 2, 293. (Lihat Lampiran: 1, no.11.2). 

"4Maksud ayat 33 dari surat an-Najmi itu adalah ayat 39. Hal ini dapat diketahui dari tulisan- 
tulisannya yang lain, misalnya Soal Jawab. Hanya dalam buku Tarjamah Bulughul Maram saja yang menulis 
“ayat 33” mungkin tersalah atau salah cetak. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--123 


menegaskan bahwa seseorang tidak mendapat melainkan apa 
yang ia kerjakan dan berapa banyak lagi ayat yang mengatakan 
bahwa kamu tidak dibalas melainkan apa yang kamu kerjakan. 
Jadi, hadis itu berlawanan dengan Al-Our'an, padahal hadis 
yang sahih itu, selain betul sandanya, isinya tidak boleh 
berlawanan dengan hadis lain yang lebih kuat dari padanya. 
Maka bagimanakah bisa sahih suatu hadis yang berlawanan 
dengan satu ayat Yur'an. Dari itu, wajib kita tolak hadis-hadis 
yang membolehkan seseorang menghajikan orang lain walaupun 
anaknya atau ibu bapaknya, demikian juga hadis yang 
membolehkan atau mewajibkan membayar shaum orang 


lain? 415 


Pemahaman Siradjuddin Abbas: 

“Hadis ini menerangkan bahwa seseorang yang meninggal 
dengan meninggalkan hutang puasa, maka walinya harus 
membayarnya dengan puasa pula. Ternyatalah bahwa pahala 
puasa seseorang boleh diberikan kepada orang lain guna 
membayar hutang kepada Allah. Maka nyatalah bahwa 
menolong orang lain dengan memberikan pahala ibadah puasa 
kita, adalah suatu amal yang mustahabah amal baik, bukan amal 
bidah, sebagai didengung-dengungkan oleh kaum 
Mu'tazilah”."'S 


3) Hadis Bada! Sedekah 


Oa aa CO BU Ra ah Oa me Die 2 NA an ane Ni SAE nd an On AOA Bie NAN Men LA ba TE S0 
CASE PGI Agen AAS Gal Ol ella ale AMI Olla oil JB Use) Ol US AMI ob) KAI 


AU Pena maa Sa An Ra Pig MA eU 3 
Ai JUS LEX AD Ja Laka 


Artinya: “Dari 'Aisyah r.a. bahwasannya seorang laki-laki 
berkata kepada Nabi saw.: Ibuku meninggal dunia dengan 
mendadak, saya kira seandainya dia sempat berbicara 
sebelumnya tentu dia akan bersedekah. Apakah dia akan 
memperoleh pahala jika aku bersedekah untuknya 
(menggantikannya)?". Rasulullah saw. menjawab: ya, benar". 


"Hassan, Tarjamah Bulughul Maram, 299. 
"CA bbas, 40 Masalah Agama, vol, 198-199. 
"7Al-Bukhart, al-Jami' as-Sahih, vol. 2, 217-218. (Lihat Lampiran 1, no.11.3). 


124--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Pemahaman Ahmad Hassan: 

“Hadis ini (badal sedekah) berlawanan dengan ayat-ayat yang 
artinya manusia tidak dapat ganjaran melainkan dari apa yang 
mereka kerjakan, dan manusia tidak dibalas melainkan dengan 
apa yang mereka kerjakan (lihatlah keterangan bagi angka 697 di 
Bulughul Maram juz 1). Dari itu tidak dapat dipandang hadis ini 


» 418 


sebagai hadis yang sahih maknanya”. 
Pemahaman Siradjuddin Abbas: 
“Berkata Imam Nawawi, seorang ulama besar bermazhab Syafi'i 
(lahir pada tahun 631 H. Meninggal tahun 676 H.) dalam 
memberi komentar (syarah) hadis ini: “Di dalam hadis ini 
dinyatakan bahwa boleh bersedekah menggantikan mayat, 
bukan saja boleh tetapi dianjurkan, dan pahala sedekah itu 
sampai kepada mayat dan berfaedah untuk orang yang 
bersedekah. — Hal ini ma” sepakat orang Islam 
memfatwakannya”. (lihat Syarh Muslim Juzu' XI pagina 84). 
“memperhatikan perkataan imam Nawawi ini dapat dikatakan 
bahwa yang tidak mempercayai pahala sedekah boleh 
dihadiahkan kepada orang yang mati, maka ia menentang 
kesepakatan ummat Islam di seluruh dunia, dan menentang 
ucapan Nabi Muhammad”. 


Dari beberapa kutipan di atas, dapat diketahui terdapat 
perbedaan pemahaman antara Ahmad Hassan dan Siradjuddin 
Abbas dalam memahami tiga buah hadis pahala. Siradjuddin 
Abbas dan Ahmad Hassan terlibat adu argumen secara tertulis 
ketika membahas, dan mensyarah hadis-hadis hadiah pahala 
dalam masing-masing buku mereka. Hal ini juga terlihat dari 
bantahan Ahmad Hassan ketika ia menjawab dan membalas 
sindiran Siradjuddin Abbas dengan menyatakan: 


"Hassan, Tarjamah Bulughul Maram, 426-427. 


"9 Abbas, 40 Masalah Agama, vol, 204. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--125 


“Penolakan itu tidak berarti tolak hadis Nabi 
saw.tetapi berarti tidak boleh dipercaya yang Nabi ada 
berkata begitu...” 


Kutipan di atas menggambarkan bahwa menurut Ahmad 
Hassan, penolakannya terhadap hadis-hadis hadiah pahala 
bukan berarti ia menolak sunnah (Ingkar Sunah), akan tetapi ia 
meragukan keabsahan hadis tersebut bersumber dari Rasulullah. 

Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas sependapat bahwa 
ketiga hadis yang dibahas di atas merupakan hadis yang 
berbicara tentang hadiah pahala. Menurut penulis, terdapat 
beberapa alasan Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas 
menjadikan ketiga hadis tersebut sebagai dalil utama tentang 
hadiah pahala, Pertama, karena hadis-hadis tersebut sangat 
populer pada waktu itu, Kedua, karena kandungannya dianggap 
mewakili semua bentuk praktik hadiah pahala, Keriga, hadis- 
hadis tersebut terdapat di dalam kitab Sahih a-Bukhari dan 
Sahih Muslim. 

Baik Ahmad Hassan maupun Siradjuddin Abbas, tidak 
mempersoalkan kesahihan sanad hadis-hadis hadiah pahala. Hal 
ini dikarenakan hadis-hadis tersebut (badal haji, badal puasa, dan 
badal sedekah) diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam 
Muslim. Dalam pandang kedua ulama ini, Imam Bukhari adalah 
orang yang paling cermat dalam memilih periwayat hadis, 
karenanya kitab Sahih al-Bukhari merupakan salah satu sumber 
hukum Islam selain Al-Guran. Karena itu baik Ahmad Hassan 
maupun Siradjuddin Abbas tidak melakukan upaya kritik sanad 
atau men-fakhrij hadis-hadis ini, dalam hal validitas dan 
otentisitas mereka langsung percaya kepada Imam Bukhari dan 
Muslim. 

Terdapat dua alasan bagi Siradjuddn Abbas terkait 
penerimaannya terhadap hadis hadiah pahala. Pertama, hadis 
hadiah pahala diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. 
Dalam pandangan Siradjuddin Abbas, hadis-hadis yang 
diriwayatkan oleh oleh imam al-Bukhari dan Muslim atau 
muttafagun “alaihi adalah merupakan sumber hukum nomor dua 


“Hassan, Soal Jawab, vol. 3, 1002. 


126--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


setelah Al-Ouran.” Alasan kedua, hadis-hadis tersebut 
diterima dan disyarah oleh Ibnu Hajar al-“Asgalani di dalam 
kitab Fath al-Bari, dan Imam An-Nawawi dalam Sahih Muslim bi 
Syarh An-Nawawi “” Ahmad Hassan juga mempunyai 
pandangan yang sama dengan Siradjuddin Abbas. Menurutnya 
hadis-hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari berkualitas sahih 
ar-riwayah (sahih sanad,” sebagaimana yang telah penulis 
paparkan di atas. 

Dalam pandangan Ahmad Hassan kitab Sahih al-Bukhari 
dan Sahih Muslim adalah kitab hadis yang paling unggul 
dibanding kitab-kitab hadis yang lain, dan semua hadis di 
dalamnya berkualitas sahih ar-riwayah. Walaupun demikian 
menurut Ahmad Hassan di dalam kitab tersebut masih terdapat 
hadis-hadis yang maknanya (baca: matan) bertentangan dengan 
Al-Ouran, sehingga menimbulkan perbedaan dalam menilai ke- 
sahihannya. Karena hadis-hadis hadiah pahala diriwayatkan oleh 
Bukhari, maka tentu hadis tersebut dalam pandangan Ahmad 
Hassan berkualitas sahih sanad. 

Menurut penelitian Ahmad Hassan, hadis-hadis yang 
membolehkan hadiah pahala berkualitas sahih dari aspek sanad, 
tetapi daif dari aspek matan dengan alasan sebagai berikut, 
Pertama, bertentangan dengan Al-Guran. Menurut Ahmad 
Hassan kandungan matan hadis-hadis hadiah pahala banyak 
bertentangan dengan ayat-ayat Al-Ouran, sebagaimana 
ungkapannya: 


“... Walaupun ada hadis yang sahih tentang operan 


pahala tapi lantaran berlawanan dengan Al-Our'an, mesti 


ditolak, ta? boleh diterima”. 


1 A bbas, 40 Masalah Agama, vol. 4, 316. 


“22 Thid., vol. 1, 199, 204. 
"?Hassan, Tarjamah Bulughul Maram, 14. Lihat juga: Hassan Soal-Jawab, vol. 2, 695. 


“@ hid. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--127 


“Sekalian hadis itu (hadiah pahala) sungguhpun ada yang 
sahih dan ada yang lemah, tetapi kita tolak sama sekali, 
lantaran berlawanan dengan beberapa ayat Al-Ouran 


yang tersebut di atas tadi”. 


Kutipan di atas menggambarkan bahwa dalam pandangan 
Ahmad Hassan, semua hadis-hadis hadiah pahala bertentangan 
dengan Al-Guran. Secara rinci Ahmad Hassan mengatakan 
bahwa hadis-hadis yang membolehkan seseorang bersedekah, 
berpuasa dan menghajikan orang tua adalah bertentangan 
dengan O.S. an-Najm (53): 39, yang artinya “Manusia tidak akan 
mendapatkan (pahala) melainkan apa yang telah ia lakukan”, 
dan O.S. Yasin (36): 54 yang artinya “Kamu tidak akan dibalas 
melainkan sesuai dengan apa yang telah kamu telah lakukan”. 
Karena itu menurut Ahmad Hassan hadis-hadis hadiah pahala 
tidak dapat dikatakan sahih, tidak boleh diamalkan karena tidak 
akan sampai pahala atau faedahnya untuk orang yang sudah 
wafat." Dalam pandangan Ahmad Hassan semua matan hadis 
hadiah pahala (badal haji, badal sedekah, badal puasa) juga 
bertentangan dengan ayat Al-Yur'an yang menyebutkan bahwa 
amal yang dikerjakan oleh seseorang tidak bisa berpindah atau 
menjadi milik orang lain. 

Menurut Ahmad Hassan hadis hadiah pahala tidak hanya 
bertentangan dengan O.S. an-Najm 41531: 39 dan O.S. Yasin 
1361: 54, tetapi juga bertentangan dengan: 9.S. al-Bagarah 12! 
123, 286, Fusilat 1411:46, al-“Ankabut (291:6, al-Isra417!:15, 
Fatir (351: 18, Lugman (311: 33, al-Jasiah (451: 28.” Namun 
berdasarkan penelaahan penulis dari sekian banyak ayat-ayat 
tersebut, yang menjadi ayat utama adalah dua ayat pertama 


yakni 9.S. an-Najm 4153! :39, dan OS. Yasin 1361:54 
Kp GUI Ta 


Artinya: “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh 
selain apa yang telah diusahakannya”. (OS. an-Najm 1531: 39) 


25 pjg, 1008. 
“207)jd, vol. 2, 515 -516. 
2 Thid, 242, 995-997. 


128--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


ojk ES Gp oya UU Ius lb Uk 


Artinya: “Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan 
sedikitpun dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang 
telah kamu kerjakan”. (O.S. Yasin 153154). 


Kedua, bertentangan dengan Fatwa Sahabat. Hasil 
penelitan Ahmad Hassan menemukan bahwa hadis-hadis 
hadiah pahala juga bertentangan dengan fatwa para sahabat 
seperti Ibnu “Abbas, Ibnu Umar, “Aisyah."”" Menurutnya para 
sahabat tersebut memfatwakan tidak boleh melakukan ibadah 
shalat, puasa yang diniatkan untuk orang lain. 

Ketiga, bertentangan dengan pendapat para Imam-Imam 
yang Masyhur.”” Imam-imam yang masyhur yang dimaksud 
adalah Imam Malik, Imam Muzani, yang mengatakan bahwa 
hadis-hadis tentang kebolehan bersedekah dan menghajikan 
orang tua adalah bertentangan dengan Al-Our'an. 

Keempat, bertentangan dengan logika akal sehat. Menurut 
Ahmad Hassan, hadis-hadis hadiah pahala juga bertentangan 
dengan logika atau akal sehat yang menyebutkan bahwa 
melakukan ibadah tidak bisa diganti dengan orang lain, misalnya 
ibadah, shalat puasa, membaca Al-Our'an dan lain-lain, semua 
pahala ibadah hanya akan didapat oleh pelakunya sendiri dan 
mustahil akan didapat oleh orang lain. Di samping itu 
menurutnya Islam bukan agama dagang pahala, bukan agama 
jual beli ganjaran, agama over pahala, dan lain-lain. Islam adalah 
agama yang mengajarkan pemeluknya agar beramal. Menurut 
Ahmad Hassan hadiah pahala sama dengan dagang pahala dan 
hukumnya berdosa, karena lain yang berbuat lain pula yang 
mendapat, sama halnya lain yang makan lain pula yang 
kenyang."" Akan tetapi dari kelima alasan tersebut yang paling 
mendasar (primer) adalah alasan yang pertama yakni 
bertentangan dengan Al-Guran, selebihnya hanya alasan 
skunder. 


“8 hid, vol.3, 999,1010,1015. 


2 hid, 1000. 
30 7)jd, vol.1, 163-164. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--129 


Pendapat Ahmad Hassan ini sangat jauh berbeda dan 
bertolak belakang dengan pemahaman Siradjuddin Abbas. Bagi 
Siradjuddin Abbas matan hadis-hadis hadiah pahala berkualitas 
sahih dan tidak bertentangan dengan Al-OJur'an surat an-Najm 
1531 ayat 39 dan surat Yasin (36!: 54. Menurut Siradjuddin 
Abbas, jangan terburu-buru menganggap suatu hadis (sahih) 
bertentangan dengan Al-Our'an. Menurutnya jika terjadi ta'arud 
al-adillah maka terlebih dahulu pertentangan tersebut 
diselesaikan dengan pendekatan kaidah usul fikih seperti aljam'u 
(kompromi), takhsis, ataupun nasikh-mansukh. 

Dalam pandangan Siradjuddin Abbas, menolak hadis- 
hadis hadiah pahala karena menganggap hadis tersebut 
bertentangan dengan Al-Guran adalah merupakan sikap yang 
gegabah. Menurutnya hadis-hadis hadiah pahala pada 
hakikatnya tidaklah bertentangan dengan Al-Guran. Bagi 
Siradjuddin Abbas pertentangan tersebut hanyalah secara 
lahiriah, dan masih bisa diselesaikan dengan pendekatan kaidah 
uSul fikih antara lain dengan metode nasikh al-mansukh. 
Menurutnya hadis-hadis hadiah pahala tidaklah bertentangan 
dengan O.S. an-Najm 153): 39 karena ayat tersebut telah 
mansukh oleh sutat at-Tut (521:21, yakni : 


GEA Ta GA Oa AA lanaaa Ta TER B B UE ea OA Una ALE ng 02 020. &- 3 aan 3 
LAS an EA IS s1 La mela Uya MUI 9 3 ea UAS DUEL end meal Ia Sad 


2 - 
UP) 


Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu 
mereka mengikuti mereka dalam keimanan, maka akan kami 
hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada 
mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap 
manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya”. 


Menurut Abbas, memahami surat an-Najm 453): 39 
tersebut harus dilihat ayat sebelumnya yakni menjelaskan 
hukum yang berlaku bagi syariat Nabi Ibrahim dan Musa. Ayat 
tersebut telah di-wansukh oleh surat at-Tur (52): 21 di atas, 
karenanya bagi umat Nabi Muhammad sampai dan bermanfaat 
ibadah orang hidup apabila diniatkan untuk orang yang telah 


130--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


wafat. ”! Siradjuddin Abbas mengatakan bahwa penafsiran 


tersebut dikutipnya dari tafsir Lubab al-Ta wil Fi Ma'ani at-Tangil 
karangan al-Khazin. 

Selain memahami bahwa 9.S. an-Najm (531: 39 tersebut 
mansukh, Siradjuddin Abbas secara tersirat sebenarnya juga 
menggunakan metode a-jamu (kompromi), yakni memahami 
huruf /am dalam ayat tersebut /7 al-milk yang berarti menafikan 
memiliki pahala. Isyarat ini terlihat pada pengantar tulisan 
Siradjuddin Abbas yang mengatakan bahwa Jika seseorang telah 
memiliki pahala kemudian pahala tersebut dihadiahkan kepada 
orang lain maka hal ini boleh dan tidak bertentangan dengan 
ayat tersebut."” Bagi Siradjuddin Abbas, pertentangan tersebut 
hanya secara lahiriah, yang dapat diselesaikan dengan berbagai 
pendekatan. 

Ahmad Hassan menolak segala bentuk penyelesaian ketika 
mengkonfirmasi hadis-hadis hadiah pahala tersebut dengan O.S. 
an-Najm 41531: 39. Baik penyelesaian tersebut dengan metode 
aljam'u, seperti memahami huruf /am pada ayat tersebut /i al 
milk, ataupun memahami huruf /am pada ayat tersebut berarti 
ala yang berarti manusia tidak akan mendapat siksa melainkan 
menurut amalnya. Ahmad Hassan juga menolak penyelesaian 
dalam bentuk takhsis al-'am, apalagi nasakh-mansukh, karena bagi 
Ahmad Hassan tidak ada ayat Al-Guran yang mansikh.” 
Dalam hal ini Ahmad Hassan lebih mengedepankan berpegang 
teguh dengan keumuman O.S. an-Najm 153):39 ketimbang 
mencari penyelesaian. 

Sedangkan Siradjuddin Abbas tetap pada pendiriannya 
bahwa hadis hadiah pahala tidak sedikitpun bertentangan 
dengan Al-Gur'an. Jika dalam hal ini Ahmad Hassan menguji 
hadis hadiah pahala dengan fatwa, sahabat, pendapat imam- 
imam dan akal sehat, maka untuk memperkuatkan pendapatnya 
Siradjuddin Abbas memahami hadis hadiah pahala dengan 
mengkorelasikannya dengan hadis-hadis lain (pendekatan 
korelatif). Menurutnya hadis-hadis hadiah pahala didukung atau 


"1Abbas, 40 Masalah Agama, vol, 213. 

“hid, 193. 

"9Bantahan Ahmad Hassan ini dapat dilihat di buku Soal-Jawab, vol. 3, 995, 1009, 1018, 1019. 1174- 
1175. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--131 


disokong oleh hadis-hadis lain yang mempunyai makna sama 
yang menyebutkan bahwa orang yang sudah meninggal masih 
mendapat manfaat dari amalan orang yang masih hidup, hadis- 
hadis tersebut adalah:"" 


1) Nabi berkurban untuk dirinya, keluarga dan umatnya 


Sa JA maba JB PAKA —aag de ae ali Io Dae 


435 Ss... ae te OA Ne ga 


Artinya: “Dari Aisyah r.a.dia berkata: bahwa Rasulullah saw. 
memerintahkan untuk mengambil kibas, kemudian ketika 
hendak menyembelihnya Rasulullah berdoa: Dengan 
menyebut nama Allah, ya Allah terimalah (kurban ini) dari 
Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan dati umat 
Muhammad kemudian dia menyembelihnya (kibas tersebut)”. 


2) Jiwa orang mukmin tertahan karena utang belum dibayar 


Ay RLAA uya ja adi JB plang dale AN lo AN ea Do SAB Aa 
486 s0 Pan | 8 
AL ah 


Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a.ia berkata: Rasulullah saw. 
bersabda: Jiwa seorang mukmin itu tergantung karena sebab 
hutangnya, hingga hutangnya tersebut dibayarkan”. 


"4Abbas, 40 Masalah Agama, vol. 1, 194, 211. 
"SAl-Ousyairi, al-Jami' as-Sahih, vol.3, 1557. (Lihat Lampiran 1, no.11.4). 


“0At-Tirmizi, a-Jami' as-Sahih, 452. (Lihat Lampiran 1, no.11.5). 


132--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


3) Mayat mendapat manfaat dari shalat jenazah 


AB Sal K6 le lo Up Selay ale AN ko AN JG JB 1IG FA HI UU Ge 


437.53 


Artinya: “ Dari Malik bin Hubairah ia berkata: Rasulullah saw. 
bersabda: Siapa yang (jenazahnya) dishalatkan dengan tiga saf 
maka wajib baginya (dipastikan mendapatkan keampunan)”. 


4) Membacakan surat Yasin kepada mayat 


Artinya: “Dari Ma'gil bin Yasar, ia berkata: Nabi saw. 
bersabda: Bacakanlah Surat Yasin kepada orang yang akan 
meninggal diantara kalian”. 


5) Mayat mendapat manfaat dari tanaman pelepah kurma Nabi 


Pan han Saran oran nokia Bea 
pekan Bai 3 Kan Gak OS AU CG IA La pg OS CA 


Pen S7 JAS IE Us SE dal J0 UE Sa BIS SIA 


Artinya: “Dari Ibn “Abbas dia berkata: Nabi (pada suatu hari) 
pernah melewati dua kuburan, kemudian bersabda bahwa 
sesungguhnya orang yang ada dalam kubur ini sedang diazab, 
mereka diazab bukan karena melakukan dosa besar, akan 
tetapi (penghuni kubur) yang satunya diazab dikarenakan 
tidak tuntas bersuci dari kencing, sedangkan (penghuni 
kubur) yang satunya lagi disebabkan karena suka 
menyebarkan namimah (fitnah/adu domba). Kemudian Nabi 
mengambil pelepah kurma yang masih basah, lalu 
membelahnya dua bagian kemudian Nabi menanamkannya 


“bid, 433. (Lihat Lampiran 1, no.11.6). 


"SAI-Sijistant, Sunan Abi Dawad, 518. (Lihat Lampiran 1, no.11.7). 
"Al-Bukhari, al-Jami' as-Sahih, vol. 2, 103. (Lihat Lampiran 1, no.11.8). 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--133 


pada masing-masing kubur. Para sahabat bertanya mengapa 
engkau melakukan hal itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab 
mudah-mudahan dapat meringankan siksa atas keduanya 
selama belum kering (kedua pelepah kurma tersebut)”. 


6) Perintah Nabi agar mendoakan mayat setelah prosesi 
pemakaman. 


LIL ale Uh SI SS Lp PB SL Uang dala AI duo IN OS 1JB CL op Ole 6 


AIO ton sat Oa Ae Ran EA £ 39.0 
Il OI 0 era Ll AU 1 Aabal 


Artinya: “Dari Usman bin Affan r.a.dia berkata: adalah Nabi 
saw. apabila selesai dari menguburkan jenazah dia berhenti 
(berdiri) sebentar kemudian bersabda: mohon ampunlah 
(kepada Allah) untuk saudaramu (yang di dalam kubur ini) 
dan mintalah (kepada Allah) untuknya kekuatan, karena 
sekarang dia akan ditanya”. 


Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa telah 
terjadi perbedaan dan perdebatan antara Ahmad Hassan dan 
Siradjuddin Abbas dalam memahami hadis hadiah pahala. 
Ahmad Hassan melakukan kritik matan dengan melakukan 
konfirmasi dengan Al-Gur'an, sedangkan Siradjuddin Abbas 


melakukan upaya korelatif dengan hadis lain. 


b. Hadis Talkin 

Talkin merupakan tradisi yang sangat populer dipraktikkan 
dan diperdebatkan oleh masyarakat muslim Indonesia (Kaum Tua 
dan Kaum Muda) pada pertengahan abad XX." Perdebatan antara 
Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas terjadi sangat sengit ketika 
kedua ulama ini membahas tradisi talkin di dalam berbagai karya 
mereka. 

Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas secara substansi 
memiliki pemahaman yang sama tentang definisi talkin, tetapi dari 
segi lafaz dan istilah yang digunakan terdapat sedikit perbedaan, 


#OAI-Sijistant, Sunan Abi Dawid, vol.3, 215. (Lihat Lampiran 1, no.11.9). 
#'Ahmad Haris, Bidah dalam Literatur Islam (Jakarta: Referensi, 2012), 175. 


134--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Menurut pengamatan penulis, perbedaan istilah yang digunakan 
tersebut merupakan bagian dari retorika terhadap pendirian mereka 
tentang talkin. 

Menurut Ahmad Hassan, talkin secara bahasa berarti 
mengajar, yakni mengajar orang yang sudah wafat.” Sedangkan 
secara istilah talkin berarti mengajar orang yang sudah wafat untuk 
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh 
Malaikat kepadanya." Bagi Ahmad Hassan, talkin merupakan 
memberi pengajaran kepada orang yang sudah wafat tentang “itigad 
yang pernah diimaninya sewaktu masih hidup. 

Siradjuddin Abbas dengan mengutip kamus al-Muht, al 
Marbawi, dan a-Munjid berpendapat bahwa secara bahasa talkin 
berarti “Yafbmm” yakni memahamkan atau memberi paham. 
Mengajar dan memberi ingat, memberi peringatan dengan mulut 
secara berhadap-hadapan."" Sedangkan secara istilah adalah: 
“mengingatkan orang yang sudah wafat dan baru saja dikuburkan 
beberapa hal yang penting baginya untuk menghadapi Malaikat 
Munkar dan Nakir yang akan menanyai mereka”. Hanya saja 
menurut Siradjuddin Abbas membacakan talkin bukan mengajar 
seperti yang kita pahami seperti mengajar anak sekolah, mengajar 
ilmu fikih, mengajar ilmu tauhid.”" Talkin bagi Siradjuddin Abbas, 
hanya sekedar mengingatkan, karena situasi alam kubur pada waktu 
itu sedang mengejutkan karena alam baru bagi orang yang baru 
wafat tersebut. 

Siradjuddin Abbas dan Ahmad Hassan sependapat bahwa 
hadis yang menganjurkan atau berbicara tentang talkin adalah 
sebagai berikut: 


Ea "a3 32 £ 0. 
ai pa dp la Mp AS Na Oa Uk PON 


Ta 23 de AB Ega Sa La Ie Du) Jl Tiga PN Ke LN eg Kan uua 


Bei sa GAB Odi IA Man ena abg uya TS dana 


3 £ 


Ca Ta ea Yan ne BE Mena 
ee 


SBU ES AA 65 ag WA aah OA Aa U 4) Vo 33 


Ll 


4? Hassan, Soal Jawab, vol. 4, 1370. 


“3 Thid, vol. 1, 212. 
“#A bbas, vol. 4, 66. 
“bid, 67. 

“hid, 110. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--135 


Kila AE GA AI Sl BAR IK JA sen aa We an ISL OS KE Op 


447 
PA NN ea Na SE Se BA Ob AIA 


Artinya: “Dari Abu Umamah dia berkata ketika naga: Apabila aku 
wafat nanti, maka lakukan padaku sebagaimana yang diperintahkan 
oleh Rasulullah dalam mengurus orang yang wafat diantara kita. 
Rasulullah telah memerintahkan kita dengan sabdanya: Apabila 
salah seorang diantara kamu (orang Islam) wafat, dan telah 
diratakan tanah di atas kuburnya, maka hendaklah salah seorang 
diantara kamu berdiri (diperkirakan) sejajar dengan kepala mayat 
tersebut, dan hendaklah ia mengucapkan: Wahai fulan anak 
fulanah, maka mayat tersebut mendengarnya tetapi dia tidak bisa 
menjawab. Kemudian (orang yang berada di atas kubur tersebut) berkata 
lagi, (kepada mayat): Wahai fulan anak fulanah. Ketika itu juga mayat 
tersebut bangkit dan duduk dalam kuburnya. Kemudian (orang yang berada 
di atas kubur tersebut) berkata lagi (kepada mayat): Wahai Fulan bin 
Fulanah. Maka dia (mayat) akan menjawab: berilah petunjuk kepada 
kami dan semoga Allah merahmati kamu, tetapi kamu tidak 
mendengar ucapan itu. Maka hendaklah dikatakan lagi (kepada 
mayat): Ingatlah hal ketika kamu dilahirkan ke dunia yaitu 
pengakuan bahwa Tidak ada tuhan melainkan Allah dan Nabi 
Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya dan engkau telah ridha 
bahwa Allah sebagai Tuhanmu, Islam agamamu, Muhammad 
Nabimu, dan Al-Gur'an petunjukmu. Maka (ketika itu) Malaikat 
Munkar dan Nakir akan memegang tangan temannya dan berkata: 
mari kita kembali saja, apa gunanya kita duduk terhadap orang yang 
telah ditalkinkan hujjahnya. (Abu Umamah berkata): seorang 
sahabat bertanya kepada Rasulullah: Wahai Rasulullah, bagaimana 
sekiranya (orang yang mentalkinkan itu) tidak tahu nama ibunya 
(mayat)? Rasulullah menjawab:Maka hendaklah dinasabkan kepada 
ibu manusia yaitu Hawwa, dengan mengatakan Wahai fulan anak 
Hawwa.” (HR. At-TYabrani). 


“Abi al-Gasim Sulaiman bin Ahmad At-Tabrani, a-Mu jam al-Kabir (Bairut: Dar al-Kutub al- 
Tlmiyyah, 2012), vol. 4, 348. (Lihat Lampiran 1, no.12.1). 


136--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas sependapat bahwa 
hadis talkin yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari sahabat Abu 
Umamah berkualitas daif. Hassan misalnya mengatakan bahwa 
hadis talkin tersebut telah daifkan oleh seluruh ulama hadis." 

Siradjuddin Abbas juga mengakui bahwa hadis yang 
diriwayatkan oleh At-Tabrani tersebut berkualitas daif, karena ada 
perawi yang lemah yakni “Asim bin Ubaidillah. Tetapi lemahnya 
“Asim bin Ubaidillah bukan karena pembohong, bukan karena 
melakukan maksiat, tetapi karena hafalannya kurang kuat. 
Walaupun ulama lain menilainya /a ba'sa bihi (tidak mengapa) 
namun kata Abbas, sanad hadis tersebut secara ilmu hadis 
dipandang cacat, berstatus daif."” Walaupun sependapat tentang 
status hadis tersebut, tetapi kedua ulama ini berbeda dalam menilai 
kehujahan dan pemahaman hadis tersebut. 

Ahmad Hassan menolak mengamalkan hadis talkin tersebut 
karena hadis tersebut berstatus daif, karena itu tradisi talkin harus 
ditinggalkan, tidak boleh dilakukan karena termasuk bidah."" 
Sedangkan Siradjuddin Abbas menerima dan mengamalkan hadis 
talkin dan dari hadis tersebut ia memfatwakan bahwa talkin 
hukumnya sunnah, bukan bidah.”' Bagi Siradjuddin Abbas, hadis 
talkin yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari sahabat Abu 
Umamah tersebut merupakan hadis magbul (diterima untuk 
dijadikan hujah) dengan dua alasan, Pertama, walaupun sanad hadis 
tersebut daif akan tetapi kandungan matan hadis tersebut banyak 
mendapat sokongan atau didukung oleh hadis-hadis sahih (baca: 
syahid ) dan ayat Al-Our'an, karenanya status hadis tersebut naik 
derajat menjadi hasan ligairihi, bukan hadis daif lagi. Kedua, talkin 
termasuk kategori jadail al-'amal yaitu amalan-amalan sunnah, sama 
kedudukannya seperti bacaan-bacaan zikir dan doa-doa tertentu. 
Menurut Abbas, dalam mazhab Syafi'i hadis daif boleh digunakan 
dalam hal /adail ak-amal”” Karena itu menurut Abbas, 
seandainyapun hadis talkin dari sahabat Abu Umamah tersebut 
ingin dinilai sebagai hadis daif sebagaimana awalnya, namun tetap 


“Hassan, Soal Jawab, vol. 3, 975. 


“8 Abbas, 40 Masalah Agama, vol.4, 87-89. 
"“Hassan, Soal Jawab, vol, 212. 
#!Abbas, 40 Masalah Agama, vol. 4, 95. 
“Thid, 91-92. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--137 


dapat (boleh) dijadikan hujah atau diamalkan karena talkin 
merupakan fadail al- amal. 

Penelitian Abbas menemukan bahwa kandungan hadis talkin 
yang diriwayatkan At-Tabrani tersebut banyak didukung oleh 
hadis-hadis sahih, antara lain:” 

1) Hadis Riwayat Muslim 


US LA UTS (Ol unann DYAI Bls BAG AL GI KAS Kah IE GA Taha yi 6 


IOI B3 30 02 2 201 og Yo P3 Bh ar Ba am Cage Ten oo 
EP PE LB G3 IA gai! 3 lah AI Je Nita 5 yaaa sb 6 Vj AU ai 
454 2»... Ro nenen ob 2 Ime tg .X9.r 

Aga ap 8 IL NG SA Gaia 


Artinya: “Dari Ibnu Syimasah al-Mahri dia berkata: Kami 
menghadiri “Amru bin al-“As pada ketika ia akan wafat, 
Pt (seterusnya Amru bin al-“As berkata): apabila aku wafat, 
maka janganlah aku diarak dengan ratapan dan obor api. 
Apabila kalian telah selesai menguburkanku, maka taburkanlah 
tanah di atas kuburanku, kemudian berdirilah kalian di sekitar 
kuburanku selama (berkisar) seperti waktu kalian menyembelih 
kambing dan dibagikan dagingnya, hingga (supaya) aku terhibur 
dengan kamu, dan aku mengetahui apa yang harus aku jawab 
kepada para Malaikat yang menjadi utusan Tuhanku”. 


2) Hadis Riwayat Abu Dawud 


LIL ce Udh SAI 3S Ia PB II Unang dale AN Ul (IN IS 1JB DUS op OKE 26 


Ba an oa us ak Ai han 3 2) Ng aan | 


Artinya: “(Abu Dawud meriwayatkan)... dari Usman bin Affan 
ra. ia berkata: Adalah Nabi saw. apabila selesai dari 
menguburkan jenazah ia berhenti (berdiri) sebentar kemudian 
bersabda: mohon ampunlah (kepada Allah) untuk saudaramu 
(yang di dalam kubur ini) dan mintalah (kepada Allah) untuknya 
kekuatan, karena sekarang dia akan ditanya”. 


“3 Thid., 95-107. 
"#AI-Ousyaiti, al-Jami' as-Sahih, vol, 63. (Lihat Lampiran 1, 12.2). 
"SAI-Sijistant, Sunan Abi Dawid, vol.3, 215. (Lihat Lampiran 1, 12.3). 


138--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


3) Hadis Riwayat Muslim 


g 8 Ca N a43 PAN Aa ana BAPER bt PG 
PALU SUN play tas do AU Ian) JUJUR AN op) PRA AP 
456 No AR Ao 


Aa »la)) Pari 


Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a.ia berkata: Rasulullah saw. 


bersabda: Talkinkanlah orang yang mati diantara kamu dengan 
kalimat, La Ilaha Illallah”. (HR: Muslim). 


4) Hadis Riwayat al-Bukhari 


er SA IA 0 :Ju Apa Aa Uu AN Jia Of an mn SL yi ya ye 
K5 JIN is IE S3 UAS mila RA da P3 LS Ah WAR 3 
AAN Ga Bagi BIN ES D6) BUS AG da3 Ig CB Gel de le 
JAN TAK Bd LS UD IS SI, GA Eh ea Wara Ea ih an gn Ula 
ka 0 pat Ia Gala ily CA LS UUS AN IS Uda SS et Ja 


457 Pn ot ak ujan 


Artinya: “Dari Anas bin Malik r.a. ia berkata: Rasulullah saw. 
bersabda: Sesungguhnya seorang hamba jika telah diletakkan 
(ditanam) dalam kuburnya dan telah ditinggal (pulang) oleh 
sahabat-sahabatnya, (maka) sesungguhnya ia masih mendengar 
suara sandal mereka, ia didatangi oleh dua Malaikat, lalu kedua 
malaikat tersebut mendudukkan (mayat tersebut) dan 
menanyakan kepadanya: Apakah pendapatmu (tanggapanmu) 
terhadap orang itu (Muhammad saw.)? Adapun orang mukmin 
maka mereka menjawab: Aku bersaksi bahwa dia hamba Allah 
dan utusan-Nya. Lalu dikatakan kepadanya: Lihatlah tempat 
duduk mu dari api neraka, sudah diganti oleh Allah dengan 
tempat duduk dari surga, lalu ia dapat melihat keduanya. 
Adapun orang-orang munafik dan kafir (ketika ditanya seperti 
itu) mereka menjawab: saya tidak tahu, saya hanya mengikuti 


“bid, 518. (Lihat Lampiran 1, no. 12.4) 


"7Al-Bukhart, al-Jami' as-Sahih, vol. 1, 102. (Lihat Lampiran 1, no.12.5) 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--139 


kata orang lain. Lalu Malaikat berkata kepadanya: kamu tidak 
tahu dan tidak membaca. Kemudian ia dipukul dengan palu besi 
diantara dua telinganya, sehingga ia menjerit kesakitan, sehingga 
(suara jeritan tersebut) terdengar oleh seluruh makhluk kecuali 
aS-Sagalain (manusia dan Jin)”. (HR. al-Bukhari). 


5) Hadis Riwayat Ahmad 


33 


CL ol, Ai us Jab an SAH oa st HE asa sat 3 23) IS IE SI yA 3 
Up aa ala lh TE 5 SA JS S3 al eh BAN UT oli AL Ga Jai Ula 
Ia BE Aa ebi gonta SP ALAN AE ant ih LA dh UG Kana 
AU LAG Aiadomh DSA AI state 3 niy Bca. BEN IA Age onnonanaan AN UE pan 
SAAD SA Lai sid TES ia GD oljaS GUNA JA Uk UH OA ol UB Ijah Ul LA 
Mera ban JL JA In aa Ielat nas Ul MSN etis wi aah 


458 £ II To, E 5 0 2 Bo IS0L oto 3 So, Ie 
MA 197) kenakan sel ad Hlm 03 Ale Gang 


(setelah seseorang meninggal dunia dan jasadnya telah 
dikuburkan) maka dikembalikan ruhnya ke jasadnya, kemudian 
datang dua orang malaikat duduk dan bertanya kepadanya 
(mayat): Siapa Tuhan-Mu? Ia menjawab: Tuhanku Allah. Kedua 
malaikat bertanya lagi: Apa agamamu? ia menjawab: agamaku 
Islam. Kedua malaikat bertanya lagi: Bagaimana pendapatmu 
tentang laki-laki yang diutus kepada kamu ini? Ia menjawab: dia 
adalah Rasulullah saw. Keduanya bertanya: apa amalmu? Ia 
menjawab: "Aku membaca kitabullah dan aku mengimani dan 
membenarkannya. Kemudian terdengar seruan dari langit: 
HambaKu benar, hamparkanlah (tikar) surga baginya, berilah 
kepadanya pakaian surga, dan bukakanlah pintu baginya menuju 
SUN He Adapun orang-orang  kafir....maka — ruhnya 
dikembalikan dalam  jasadnya. Kedua malaikat lantas 
mendatanginya dan mendudukkannya dan menanyakannya: 
Siapa tuhanmu? ia menjawab: hah hah, saya tidak tahu. Kedua 
malaikat itu bertanya lagi: Apa agamamu? Ia menjawab: hah, 
hah saya tidak tahu. Kedua malaikat bertanya lagi: bagaimana 
tanggapanmu mengenai laki-laki ini yang diutus untuk kalian? 


"8Hanbal, al-Musnad, vol. 7, 535-536. (Lihat Lampiran 1, no. 12.6). 


140--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Mayat tersebut menjawab: saya tidak tahu? Kemudian 
terdengar seruan dari langit: ia memang orang-orang yang 
mendustakan, hamparkan baginya (tikar) di neraka, dan 
bukakkan pintu neraka baginya. Sehingga ia meraskan panas 
dan hangatnya neraka datang kepadanya, dan kuburnya 
menjepitnya hingga tulang-tulangnya remuk berantakan...” 


(HR: Ahmad). 
6) Hadis Riwayat Muslim 


U Jl KAL nee Alih ALT SS UUS AG IE BG AG dl AN oke al Ih Ol MIL oa 56 
Da OA Tb NA Ao Bon MO LB Be BI 3 Po CP AP BO BK 3 Ph ea BAB Kas - -. 0. £ 
WA Ke EA B3 Ga kah ES Van HE AE HERU ala IG 

aa ae ana Ben 25 en AL MK aa PASS PA Aa LAB BG BS 
HS AI yag Je plug tas MI lo Al JB pas marah Ui G2) SAS Lb LA 8 Gb 


Ol Agak U AI ee JA US Gatal GA ha ai SAY IU Lada ME Vga al Narang 


Artinya: “Dari Anas bin Malik ia berkata: Rasulullah saw. 
membiarkan mayit orang-orang kafir yang terbunuh dalam 
perang Badar selama tiga hari. Setelah itu Rasulullah mendatangi 
mereka di Badar, Rasulullah berdiri sambil memanggil mereka 
dengan ucapan: Hai Abu Jahal bin Hisyam, hai Umaiyah bin 
Khalaf, hai “Utbah bin Rabtah, hai Syaibah bin Rabrah, 
bukankah kalian telah menerima kebenaran janji Rabb kalian 
(kekalahan dan terbunuh)?, Adapun aku telah menerima 
kebenaran janji Rabbku yang  dijanjikannya — padaku 
Kemenangan). Umar mendengar ucapan Nabi saw., kemudian 
ia bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana mereka bisa 
mendengar dan menjawab pertanyaan itu, padahal mereka telah 
mati (tidak bernyawa lagi)? Rasulullah saw. menjawab: Demi 
Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya mereka 
mendengar suaraku lebih dari kamu mendengarku, hanya saja 
mereka tidak bisa menjawabnya...”. (HR: Muslim). 


"?Al-Ousyairt, al-Jami' as-Sahih, vol.2, 546. (Lihat Lampiran 1, no. 12.7). 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--141 


7) Hadis Riwayat Muslim 


SSS PE SN A SI wal Tin ale AN Ito Ai dot Be ola 3 
ina pal Ta Aa Ja Kala UI P3 z9 , 3 Fi Si JS ld X S z9 Pe: Jia aku 


ja an Ba SI, d Ad al AN ats S) H sa, 


Artinya: “Dari Sulaiman bin Buraidah dari bapaknya ia berkata: 
Rasulullah saw. mengajarkan kepada mereka bacaan yang mesti 
mereka baca apabila mereka hendak keluar (pergi) ziarah kubur. 
Maka salah seorang dari mereka membaca doa sebagaimana 
yang tertera dalam riwayat Abu Bakar: Assalamu 'Ala 
Ahliddiyar. Sementara dalam Riwayat Zuhair: Assalamu 
'Alaikum Ahladdiyari Minal Mu'minina Wal Muslimina Wa Inna 
Insya Allahu Lalahiguna As'alullaha Lana Walakumul 'Afiyah” 
(Semoga keselamatan tercurah bagi penghuni (kubur) dari 
kalangan orang-orang mukmin dan muslim dan kami insya 
Allah akan menyusul kalian semua. Saya memohon kepada 
Allah bagi kami dan bagi kalian al- 'Afiyah (kesehatan/ 
keselamatan)". (HR: Muslim). 


Dalam hal ini Abbas juga menggunakan Al-Ouran 
sebagai penyokong hadis talkin, yakni 9.S. az-Zariyat (511: 55: 
sepi esa up 55 (dan berilah peringatan, karena sesungguhnya 
peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman). Menurut 
Siradjuddin Abbas, ayat dan beberapa-hadis di atas merupakan 
penyokong, pendukung (tabi' dan syahid) karena kandungannya 
sejalan dengan hadis anjuran melakukan talkin yang 
diriwayatkan Tabrani (hadis Abu Umamah) tersebut." Karena 
itu bagi Abbas, mengamalkan talkin dengan berdasarkan hadis 
yang diriwayatkan oleh At-Tabrani tersebut diperbolehkan. 


'“0AI-Ousyairi, al-Jami' as-Sahih, vol. 1, 388-389. (Lihat Lampiran 1, no. 12.8). 
“Abbas, 40 Masalah Agama ol. 4, 95. 


142--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Hassan tidak sependapat dengan Abbas, menurutnya 
hadis talkin yang diriwayatkan oleh Abu Umamah tidak sah. 
Diantara ungkapannya: 


“Talgien tidak boleh kita kerjakan, kecuali kalau ada 
keterangan yang sah dari agama, sedang keterangannya 
tidak ada”. 


“tidak ada satupun riwayat yang shah tentang Nabi 
ada benarkan talgien. ...Talgienkan simati sebagaimana 
yang tersebut itu, tidak ada dalam Al-Gur'an, tidak shah 
dari hadis...” 


Dari ungkapan di atas dapat dipahami bahwa, bagi Ahmad 
Hassan tidak satupun dalil yang sahih tentang talkin, baik Al- 
OGuran maupun hadis. Siradjuddin Abbas menolak pendapat 


Hassan tersebut dengan ungkapan: 


“Ada orang mengatakan dalam sebuah buku,"" bahwa 
hadis Abu Umamah yang membawa perintah talkin itu 
“tidak sah, benarkah itu?. (jawaban saya pen.:) tidak 
benar. Hadis itu hanya “tidak sahih” bukan “tidak 
shah”. Tidak sah berarti batal, tidak diterima. Tetapi 
tidak sahih masih diterima dan masih bisa menjadi dalil 
hukum, karena bisa jadi hadis itu hadis hasan seperti 
yang tersebut dalam kitab-kitab musthalah Hadis. 
Pemakaian kalimat “tidak sah” untuk hadis daif adalah 


pemakaian yang disengaja untuk mengelirukan”."” 


Lebih lanjut Abbas mengatakan bahwa hadis talkin yang 
diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani tersebut berkualitas daif 
(tidak sahih) bukan tidak sah. Menurutnya kedaifan hadis Abu 
Umamah tersebut termasuk kategori ringan, karena pada sanad- 


"Hassan, Soal-Jawab, vol. 4, 1370. 

“6 Thid., vol. 1, 210, 212. 

“Setelah penulis mengkorelasikan tulisan Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas tentang talkin, 
maka dapat diketahui bahwa buku yang dimaksud oleh Abbas tersebut adalah Soal-Jawab karya Ahmad 
Hassan. 

16 Abbas, 40 Masalah Agama, vol. 4,112. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--143 


nya terdapat perawi yang sedikit kurang kuat hafalan, bukan 
karena perawinya pembohong atau berbuat maksiat.” Karena 
itu, status hadis tersebut dalam pandangan Hassan, naik menjadi 
hasan ligatrihi (sudah tidak daif lagi). 

Ahmad Hassan tetap dengan pendiriannya menolak hadis 
talkin atas beberapa dasar alasan, yakni, bertentangan dengan 
Al-Ouran, tidak ada hadis yang sah dari Nabi, tidak didukung 
oleh amalan sahabat, dan belum dikenal di kalangan imam 
mazhab yang empat.” Walaupun hadis tersebut dari segi sanad 
berkualias daif, tetapi Hassan tetap melakukan kritik matan yakni 
menguji atau mengkonfirmasi hadis tersebut dengan ayat-ayat 
Al-Ouran. Dalam pengamatan Hassan, matan hadis talkin yang 
diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani tersebut bertentangan 

.468 


dengan Al-Our'an : 


Pertama, 9S. an-Naml 427: 80: 
Layak Na IL SIN AAN Kandat Up Lali kasat OB 


Artinya: Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang- 
orang yang mati mendengar dan (tidak pula) menjadikan orang- 
orang yang tuli mendengar panggilan, apabila mereka telah 
berpaling membelakang. 


Kedua, 9S. Fatir 1351: 22: 
OPEN LA maa IN ag oh LA kal AN Oh AA Up Uh 


Artinya: dan tidak (pula) sama orang-orang yang hidup dan 
orang-orang yang mati. Sesungguhnya Allah memberi 
pendengaran kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan kamu 
sekali-kali tiada sanggup menjadikan orang yang didalam kubur 
dapat mendengar. 


“0 hid., 89, 25. 
"Hassan, Soal Jawab, vol. 1, 210-211. 
“hid, vol 2, 477-478. 


144--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Menurut Ahmad Hassan, dari zahir teks kedua ayat di atas 
dapat dipahami bahwa orang yang di dalam kubur tidak 
mendengar perkataan orang yang masih hidup. Karena itu 
menurut Hassan amaliah talkin adalah sia-sia karena 
bertentangan dengan isyarat ayat Al-Guran tersebut. Di 
samping itu hadis-hadis kebolehan talkin bertentangan dengan 
O.S. an-Nisa”44!: 18 yang menyebutkan bahwa Allah tidak akan 
menerima taubat hamba-NYA ketika taubat itu dilakukan ketika 
sakaratul maut."” Karena itu bagi Ahmad Hassan, talkin tidak 
berfaedah bagi orang yang sudah wafat. 

Siradjuddin Abbas menolak pendapat Hassan tersebut, 
menurutnya ayat-ayat Al-OYur'an tersebut tidak tepat dijadikan 
dalil untuk membatalkan talkin. Karena menurut Abbas, para 
mufassir dari kalangan Syafi iyyah seperti Imam At-Tabari dan al- 
Khazin memahami kata-kata mamta dalam O.S. an-Naml 4271: 
80 dan O.S. ar-Rum 130): 52 dengan “orang-orang kafir”, 
bukan dipahami secara harfiah dengan “orang-orang mati”. 
Demikian pula kata man fi a-gubar dalam @.S: Fatir 1351: 22 
ditafsirkan dengan “orang-orang kafir”, bukan dipahami secara 
harfiah “orang-orang yang berada di dalam kubur”. Dalam 
pandangan Abbas, ayat-ayat tersebut tidak memiliki hubungan 
dengan masalah talkin. 

Pada akhirnya, Hassan mengakui bahwa kedua ayat Al- 
Ouran tersebut tidak cocok digunakan untuk membatalkan 
tradisi talkin karena penafsiran ayat tersebut tidak berhubungan 
dengan permasalahan talkin. Penggunaan kedua ayat itu bagi 
Hassan hanya sekedar dalil pelengkap saja. Tetapi Hassan masih 
punya dalil “pamungkas” yakni hadis talkin tersebut 
menututnya tidak “sah” (daif/lemah), karena itu amaliah talkin 
batal dengan sendirinya."' Alasan Hassan dalam memahami 
hadis talkin tersebut berbeda ketika ia memahami hadis hadiah 
pahala. Jika dalam menolak hadiah pahala alasan utama Ahmad 
Hassan adalah bertentangan dengan Al-Gur'an, tetapi dalam 
memahami hadis talkin alasan utamanya adalah materi hadis itu 


“0 hid, vol. 1, 213. 
"Abbas, 40 Masalah Agama, v01-4, 115-118. 
“Hassan, Soal Jawab, vol. 2, 480. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--145 


sendiri. Hassan berpendapat bahwa hadis talkin lemah, tidak sah 
atau diragukan bersumber dari Rasulullah. 

Hassan juga menolak pendapat Siradjuddin Abbas tentang 
kebolehan talkin dihubungkan dengan jadail al-'amal, 
Menurutnya, hadis daif tidak boleh diamalkan untuk masalah 
apapun termasuk dalam judail al-'amal. Selain itu menurut 
penelusuran Hassan tidak ditemukan pendapat para ulama yang 
mengatakan bahwa talkin merupakan Jadail — al-'amal. 
Sebagaimana ungkapannya: 


“Adapun (hadis, pen) mentalgienkan orang mati itu, 
belum kami berjumpa ada “ulama' memasukkan di 


dalam bidang fadla-ilul amal” 


Ungkapan Hassan tersebut direspon oleh Siradjuddin 
Abbas dengan ungkapan berikut: 


"Kalau ia (Hassan, pen) tidak berjumpa, itu 
membuktikan kitabnya tidak banyak dan itu suatu 
pertanda bahwa ia mengarang sedang kekurangan 
buku bacaan. Saya ada berjumpa. Tersebut dalam kitab 
tuhfah karangan ibnu Hajar al-Haitami begini: “4 
PA ed 3 (daifnya hadis Abu Umamah telah 
disokong oleh hadis-hadis shahih yang lain, ditambah 
lagi bahwa talkin itu adalah fadail al amal)”. 


Dari ungkapan di atas, terlihat bantahan (perdebatan) 
Siradjuddin Abbas terhadap Ahmad Hassan mengarah kepada 
perdebatan yang saling menyalahkan, bahkan terkesan dengan 
nada saling mengejek. 

Menurut Hassan, seandainyapun hadis tersebut sahih 
riwayatnya, tetapi talkin tetap saja tidak bisa diamalkan karena 
riwayat tersebut disampaikan oleh Abu Umamah ketika masa 
naga” (sakaratul maut atau hampir wafat), ucapan waktu naga' 
tidak bisa diterima, sebagaimana tidak diterima taubat dan lain. 
Sebagaimana ungkapannya: 


“hid, vol. 1, 344. 
"Abbas, 40 Masalah Agama, vol. 4, 122-123. 


146--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


“..Ingat Abu Umamah berkata itu waktu ia dalam naza”, 
naza' itu artinya waktu hampir mati, sedang memberi 
nafas-nafas yang penghabisan. Walaupun ditakdirkan 
hadits itu sahih riwayatnya -padahal tidak- kalau orang 
berbicara itu dalam keadaan naza' sudah tentu tak boleh 
diterima, sebagaimana tak boleh diterima wasiat, dan 
tidak diterima taubat, dan lainnya. Ingat sekali lagi, 
bahwa pokok hadis tersebut dari Abu Umamah sedang 
Abu Umamah mengucapkan itu di waktu ia sedang 
menarik napas penghabisan. ...pikirkanlah dengan 
tenang dan adil, kalau beragama karena Allah”."" 


Menurut pengamatan penulis penolakan Hassan terhadap 
ucapan ketika naga' adalah didasarkan kepada firman Allah 9.5. 
an-Nisa” (4): 18: 


AG OA ad Up SU LE JB AI ARE Ga Ih SME OA Ga TA 


PE ee SAN aa Kn ta 03 
sondn ta Udi WAE ne UN UBI JUS 


Artinya: “Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang- 
orang yang mengerjakan kejahatan (yang) hingga apabila datang 
ajal kepada seseorang di antara mereka, (barulah) ia 
mengatakan: "Sesungguhnya saya bertaubat sekarang." Dan 
tidak (pula diterima taubat) orang-orang yang mati sedang 
mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah Kami 
sediakan siksa yang pedih”. 


Siradjuddin Abbas membantah atau menolak pendapat 
Ahmad Hassan tersebut. Menurutnya bahwa dalam kamus al- 
Mu 'tamad arti naza' adalah asyrafa “ala al-maut yakni sedang sakit 
menghadapi mati, bukan sedang menarik nafas yang 
penghabisan. Waktu menarik nafas penghabisan dinamai 
gargarah, seperti tersebut dalam hadis riwayat At-Tirmizi 
innallaha yagbalu taubat al-'abdi ma lam yugargir. Dari hadis ini kata 
Abbas bahwa taubat yang tidak diterima adalah waktu gargarah, 


"9Hassan, Soal Jawab, vol. 3, 977. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--147 


bukan waktu naga” Dalam pandangan Abbas, walaupun 
diucapkan pada ketika menghadapi kematian, pada waktu naza', 
riwayat tersebut tetap bisa diterima, karena tidak ada kaidah 
yang melarangnya. 

Setelah berdebat dalam tataran dalil nag/i tentang talkin, 
perdebatan antara Hassan dan Abbas berlanjut ke ranah dalil 
akli (logika). Di bawah ini penulis cantumkan kutipan secara 
langsung argumen dan bantahan kedua ulama dalam perdebatan 
tersebut, sebagai berikut: 


Sanggahan Ahmad Hassan: 


“Kamu bacakan talgien itu dengan bahasa Arab. Maka 
apakah keterangan kamu yang menunjukkan, bahwa 
orang yang tidak tau bahasa Arab itu, apabila mati, 
lantas bisa mengerti bahasa Arab?."" ... yang namanya 
diajak ngomong itu tentu dengan bahasa yang dia 
mengerti..." 


Siradjuddin Abbas menjawab logika Hassan tersebut 
dengan jawaban logika pula. Menurutnya orang yang orang 
sudah wafat dijadikan oleh Allah bisa berbahasa Arab atau 
bahasa Al-Gur'an, dan hal ini harus diimani. Sebagaimana 
ungkapannya: 


“Pertanyaan serupa ini agak serupa (dengan, pen) 
pertanyaan orang bodoh, karena ia mengukur alam 
akhirat dengan ukuran alam dunia, alam akhirat yang 
dimulai dari masuk kubur tidak serupa dengan alam kita 
di dunia. Memang, mereka kalau sudah mati otomatis 
pandai bahasa Arab, bahwa Al-Gur'an, bahasa agama. 
Bukan saja orang yang mentalkinkan yang memakai 
bahasa Arab dalam pertanyaannya, sebagai yang 
dikatakan dalam hadis Bukhari, Muslim, Ahmad bin 
Hanbal dan lain-lain. Banyak hal-hal akhirat yang tidak 


"Abbas, 40 Masalah Agama, vol. 4, 112-113. 
“Hassan, Soal Jawab, vol. 2., 213. 
“7 Tbid., vol. 4, 1370. 


148--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


dapat diukur dengan ukuran dunia. ...Soal-soal 
keakhitatan kita hanya percaya sebagaimana yang 
dikatakan Allah dan Rasul, kita iman dan kita 
membenarkan, habis perkara." 


Sanggahan Ahmad Hassan: 


“Talkin itu tidak hanya tercela di dalam agama (tetapi 
juga tercela atau bertentangan) menurut akal, 
(melakukan talkin untuk orang mati tersebut) bisa 
dipandang sebagai perbuatan orang gila ...Orang-orang 
yang sudah mati tidak bisa mendengar talkin yang 
mereka bacakan. ...melakukan talkin atau mengajar 
mayat di dalam kubur tidak berguna, karena sama 


dengan mengajar bangkai”. 


Siradjuddin Abbas menolak logika Ahmad Hassan 


tersebut dengan jawaban: 


“Masuk akal, karena antara kita dengan orang mati itu 
hanya jarak 2 meter. Sekarang sudah jadi kenyataan, 
bahwa orang bicara di Eropa, di Amerika, atau di Saudi 
Arabia yang jaraknya dengan kita beribu-ribu kilometer 
dapat didengar suaranya dengan jelas di Indonesia, 
apalagi kalau hanya berbicara dalam jarak 2 meter... 
Tuhan kuasa menjadikan orang mati itu mendengar dan 
kuasa juga menyampaikan suara kita ke telinga orang 


mati itu”. '8 


Dari beberapa kutipan di atas, terlihat perdebatan Ahmad 
Hassan dan Siradjuddin Abbas tentang masalah talkin, 
mengarah kepada perdebatan yang “tidak sehat”. Hal ini terlihat 
dari istilah yang dikeluarkan seperti kata-kata “bodoh”, “gila”, 
tidak masuk akal ruh bisa diajak berbicara dengan bahasa yang 


tidak dimengertinya, dan lain-lain. 


"Abbas, 40 Masalah Agama, vol. 4,123. 


"?Hassan, Soal Jawab, vol. 1, 211. 
"“A bbas, 40 Masalah Agama, v01-4, 109-110. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--149 


Demikianlah beberapa contoh perdebatan Ahmad Hassan 
dan Siradjuddin Abbas dalam penggunaan dan pemahaman 
hadis, yang diperdebatkan secara sengit dalam berbagai karya 
mereka. Kendati masih banyak topik-topik lain yang 
diperdebatkan, antara lain tentang 1 'yat al-hilal, isbal, ta 'addud 
dan 7adah, shalat gabliyah Jum'at, membaca sayyidina dalam 
tasyahud, dan lain-lain. Namun ketika mengamati kajian hadis 
dalam topik tersebut tidak diperdebatkan secara sengit seperti 
pada topik-topik yang telah dipaparkan di atas. Selain itu 
terdapat juga perbedaan Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas 
yang tidak berbentuk perdebatan (hanya perbedaan) antara lain 
ketika kedua ulama ini membahas hadis larangan tasyabbuh (laki- 
laki menyerupai perempuan, dan perempuan menyerupai laki- 


laki). 


“'Hadis yang didiskusikan tersebut antara lain /a'ana Rasulullahi... al-mutasyabbihina birrijal minannisa, 
wal-mutasyabbihina bi al-nisa minarrijal, Hadis tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhari. Lihat: al-Bukhari, a/- 
Jami' as-Sahih (Sahih al-Bukhari), vol. 4, 55. Menurut Ahmad Hassan hadis tersebut tidak hanya 
melarang tasyabbuh dalam hal pakaian, penampilan atau gaya, tetapi juga melarang tasyabbuh dalam hal 
pekerjaan. Bagi Ahmad Hassan, wanita tidak boleh menjadi anggota majelis laki-laki seperti menjadi 
pemimpin, berpolitik atau menjadi anggota dewan (parlemen), karena hal tersebut merupakan tasyabbuh 
dengan laki-laki sebagaimana yang dilarang dalam hadis tersebut. Lebih lanjut lihat: Hassan, Wanita 
Islam, (Bangil: Lajnah Penerbitan Pesantren PERSIS, 1989), 171-174. Sedangkan menurut Siradjuddin, 
Abbas hadis tersebut murni melarang tasyabbuh dalam hal pakaian atau penampilan, bukan menyebutkan 
tasyabbuh antara laki-laki dan perempuan dalam hal perkerjaan apalagi politik. Lihat: Abbas, 40 Masalah 
Agama, vol. 3, 312-313. 


150--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


BAB 4 
FAKTOR-FAKTOR YANG 


MEMPENGARUHI TERJADINYA 
PERBEDAAN AHMAD HASSAN DAN 
SIRADJUDDIN ABBAS DALAM 
PENGGUNAAN DAN PEMAHAMAN HADIS 


erdebatan penggunaan dan pemahaman hadis, tentu memiliki 

penyebabnya. Faktor-faktor penyebab ini pun dianalisis berupa 

kajian terhadap sistematika pembahasan hadis, argumentasi 

kehujahan, metode yang digunakan, genesis pemahaman dan 

faktor-faktor soiologis yang mempengaruhi perbedaan tersebut. 
Namun, pada awal bab ini terlebih dahulu perlu dideskripsikan perbandingan 
pemikiran Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas tentang Mustalih al-Hadis. 
Untuk memudahkan pemahaman, perbandingan tersebut dideskripsikan 
dalam bentuk tabel berikut: 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--151 


Tabel Perbandingan Pemikiran Mustalah al-H adi 
Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas 


Kb Pe Ahmad Hassan | Siradjuddin | erangan 
Hadi (PERSIS) Abbas (PERTI) 
adis 
1 Definisi Hadis secara Hadis secara Memiliki 
Hadis, Sunah, | bahasa: omongan, | bahasa: perkataan. | kesamaan 
Khabar dan | perkataan, ucapan.| Hadis atau sunah | dengan definisi 
aSar Hadis secara secara istilah yang telah 
istilah: sabda Nabi | adalah: diberikan oleh 
Muhammad saw. |(- Perkataan, para ulama 
Sunah adalah - Perbuatan Nabi | (muhaddisin 
gauluhu, fi'luhu, wa | selain yang sebelumnya). 
tagriruhu, (sabda, khususiah, Antara lain As- 
perbuatan, - Ketetapan Nabi | Suyati dalam 
ketetapan Nabi. Muhammad saw. | kitab Tuadrib ar- 


Sar adalah 
perkataan sahabat 


ASar adalah 
riwayat atau akhlak 
sahabat dan orang- 
orang salaf yang 
diridai Allah. 


Rawi fi Syarhi 
Tagrib an- 


Nawawi 


152--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Tema 


No | Pemikiran Ahmad Hassan Siradjuddin Keterangan 
Hadi (PERSIS) Abbas (PERTI) 
adis 

2 Hadis sahih,| Hadis sahih Hadis sahih: hadis | Memiliki 
hasan dan| adalah: hadis yang | yang matan dan kesamaan 
kehujahannya | sah datangnya dari | sanad-nya dengan 

Nabi saw. berkualitas baik rumusan 

dari berbagai aspek | ulama-ulama 
Hadis hasan: hadis | (tidak cacat) sebelumnya, 
yang sama dengan | Hadis hasan: hadis | Antara lain As- 
hadis sahih, yang kulitas sanad- | Suyuti yakni 
namun di dalam | nya sedikit kurang | 1##sal a-sanad, 
sanad-nya terdapat | kuat dari dari hadis | diriwayatkaan 
perawi yang sahih. Hadis hasan | oleh perawi 
sedikit kurang terbagi dua, hasan | yang adil dan 
kuat. hzatihi dan hasan dabit, tidak syaz 
Hadis sahih bisa | 7 jgairihi (hadis yang| dan tidak 
diamalkan jika awalnya daif tetapi | ber-'//at 
tidak mansukh, banyak didukung 
tidak oleh hadis lain) 
bertentangan 
dengan hadis lain 
yang lebih kuat, 
dan tidak 
bertentangan 
dengan Al- 
Ouran. 

3. | Hadis daif| Hadis daif: Hadis daif: hadis | Untuk definisi 
maudi”  dan| "perkataan yang | yang sanad-nya hadis daif 
Kehujahannya| disandarkan tidak memenuhi pendapat kedua 

kepada Rasulullah | kriteria sanad hadis | ulama ini 
tetapi tidak hasan. memiliki 
memenuhi kriteria kesamaan 
hadis sahih dan dengan ulama 
hasan.” sebelumnya 


antara lain 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--153 


Tema 


No| Pemikiran Ande arca Besa naa Keterangan 
: (PERSIS) Abbas (PERTI) 
Hadis 
Ulum al-Hadis 
Kehujahan Hadis wa Mustalahuhu. 
daif: mardud (tidak 
boleh digunakan Sedangkan 
sebagai dalil Kehujahan hadis | tentang 
hukum walaupun | daif: tidak boleh kehujahan 
untuk fadail al- digunakan sebagai | hadis daif, 
'amal . Hadis daif | dalil penegak masing-masing 
hanya boleh hukum kecuali: pendapat 
digunakan sebagai | a. Hadis mwursa/ bersumber dari 
pembantu Ibnu Musayyab. | para ulama 
keterangan, bukan | b. Dibolehkan sebelumnya. 
sebagai pedoman untuk fadail al- Pendapat 
pokok. 'amal (amalan- Siradjuddin 
amalan sunnah), | Abbas merujuk 
seperti dalil zikir, | ke Ibnu Hajar 
doa, talkin, al- Asygalani, 
hitungan wirid, An-Nawawi. 
budi pekerti, Sedangkan 
Hadis mandi: akhlak, dan lain- | Ahmad Hassan 
“suatu rangkaian lain memilki 
perkataan yang kesamaan 
dibuat oleh Hadis mandu : dengan 
seseorang, hadis palsu (hadis | pendapat 
kemudian yang dibuat-buat | Muhammad 
perkataan tersebut | oleh orang yang 'Ajaj al-Khatib. 
disandarkan busuk hatinya 
kepada Nabi”. untuk tujuan 
- Hadis yang tertentu). 
diriwayatkan oleh 
perawi 
pendusta/ pemalsu 
hadis. 


154--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Tema 


dengan Al- 
Ouran, sehingga 
berpeluang dinilai 


No | Pemikiran Ahmad Hassan Siradjuddin Rea 
Hadi (PERSIS) Abbas (PERTI) 8 
adis 
kehujahan hadis 
maudni' : tidak 
boleh dijadikan 
hujah atau dalil. | kehujahan hadis 
maudii' tidak boleh 
dijadikan hujah 
atau dalil. 

4 Pembagian | Hadis terbagi Hadis dari segi Persamaan: 
Hadis dua : kualitas terbagi menerima 

1.Hadis yang empat: sahih, kehujahan 
boleh digunakan | hasan, daif dan hadis mutawatit 
(mutawatir dan | mandi". dan dhad (jika 
dhad). sahih). 

2. Hadis yang tidak Perbedaan 
boleh digunakan terletak pada 
(hadis daif dan kehujahan 
maudn' hadis daif, 

sebagaimana 
dijelaskan 
sebelumnya. 

5 Penilaian Kitab Sahih al- Semua hadis dalam | Kedua ulama 
Terhadap Bukhari dan dan | kitab Sahih al- ini hanya 
Kitab Sahih al-| Sahih Muslim Bukhari dan dan | sependapat 
Bukhari — dan| merupakan kitab | Sahih Muslim bahwa Sahih al- 
dan Sahih| yang paling sahih | berkualitas sahih Bukhari dan 
Muslim (sah sanad-nya). | dan tidak ada yang | Sahih Muslim 

Namun di daif. merupakan 
dalamnya juga kitab yang 
terdapat hadis- paling unggul 
hadis yang matan- dibanding kitab 
nya bertentangan yang lain. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--155 


Tema 


No| Pemikiran Ma ana ajukan Keterangan 
: (PERSIS) Abbas (PERTI) 
Hadis 
tidak sahih. 

6 Penilaian a- | Dalam menilai Dalam menilai 
Jarhu waat- | perawi hadis perawi hadis lebih 
Ta'dil menggunakan dominan 
terhadap kitab Mizan al- menggunakan kitab 
Perawi hadis | Gzidal karya Az- | Mizan al- fidal 

Zahabi dan kitab- | karya Az-Zahabi, 
kitab Rzja/ dan kitab-kitab 
lainnya. syuriih al-hadis. 
Bersikap ketat Bersikap longgar 
(mutasyaddid) (mutasahhil) dalam 
dalam menilai jarh | menilai jarh 


terhadap perawi, 
menolak perawi 
yang terkena jarh, 
dan menggunakan 
kaidah 
mendahulukan 
jarh dari pada 

ta dil. 


terhadap perawi, 
menerima hadis 
dari perawi yang 
terkena jarh ringan 
untuk dijadikan 
dalil dalam faduail al- 


'amal 


Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, Ahmad Hassan dan 
Siradjuddin Abbas lebih banyak memiliki perbedaan ketimbang persamaan 
dalam ilmu Mustalah al-Hadis. Perbandingan pemikiran tersebut dapat 
dijadikan pedoman dalam menganalisis perbedaan Ahmad Hassan dan 
Siradjuddin Abbas dalam penggunaan dan pemahaman hadis. 


156--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Sistematika Pembahasan Hadis 


Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, perbedaan Ahmad Hassan 
dan Siradjuddin Abbas dalam paham keagamaan berlanjut pada perbedaan 
dan perdebatan dalam penggunaan dan pemahaman hadis. Perdebatan 
tersebut berbentuk konflik pemikiran atau perang pena melalui karya-karya 
masing-masing. Terjadinya perbedaan antara Ahmad Hassan dan Siradjuddin 
Abbas dalam penggunaan dan pemahaman hadis, sebenarnya berawal dari 
perbedaan sistematika syarah atau pembahasan hadis. 

Langkah pertama yang dilakukan oleh Ahmad Hassan dan Siradjuddin 
Abbas ketika melakukan pensyarahan hadis adalah menentukan topik 
pembahasan. Dari aspek ini, terdapat kesamaan antara kedua ulama ini yakni, 
topik yang dibahas oleh Ahmad Hassan maupun Siradjuddin Abbas 
merupakan tema-tema aktual pada pertengahan abad XX, yang berbasis isu 
taklid, ijtihad, i#iba" dan mazhab. 

Setelah menentukan topik, Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas 
melakukan pembahasan (syarah) hadis dari topik yang ditentukan tersebut. 
Kedua ulama ini menggunakan materi hadis yang sama untuk mendukung 
paham keagamaan masing-masing. Materi hadis yang dibahas lebih banyak 
bernuansa hukum (fikih) meliputi bidang akidah, ibadah, muamalah, 
munakahah, dan tradisi keagamaan. 

Namun dalam pembahasan, kedua ulama ini memiliki sistematika yang 
berbeda ketika menulis kajian hadis dalam masing-masing karya mereka. 
Dalam bukunya Soal Jawab, Ahmad Hassan menggunakan metode 
pemahaman langsung, dengan sistematika, 1) memilih topik masalah, 2) 
mengutip hadis, 3) mengambil pemahaman secara langsung dari teks hadis 
tersebut, 4) jika diperlukan memperkuat pendapatnya dengan pendapat para 
ulama yang mendukung (walaupun hal ini sangat minim dilakukan), 5) 
membantah pendapat atau pemahaman yang berbeda dengannya. Sedangkan 
Siradjuddin Abbas dalam bukunya 40 Masalah Agama menggunakan metode 
“Ibarah” atau merujuk pendapat para ulama dengan sistematika, 1) 
menentukan topik pembahasan, 2) memaparkan fatwa-fatwa para ulama 
sebelumnya (misalnya, ulama Syafi iyyah jika masalah fikih, atau ulama kalam 
teologi Asy'ariyah jika masalah akidah), 3) mengutip hadis, 4) memahami 
hadis dengan bantuan kitab syarah, 5) membantah pemahaman atau pendapat 
yang berbeda dengannya. Perbedaan sistematika pembahasan kedua ulama ini, 
diilustrasikan dengan gambar di bawah ini: 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--157 


Bagan Perbedaan Sistematika 
Pembahasan Hadis Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas 


Ahmad Hassan, Metode Langsung 


. Menentukan topik 

. Mengutip hadis 

. Mengambil pemahaman langsung dari teks 
hadis 

SISTEMATIKA . Memperkuat dengan pemahaman para 


PEMBAHASAN ulama (jika diperlukan) 
HADIS . Membantah pemahaman yang berbeda. 


Siradjuddin Abbas, Metode TIbarah 

. Menentukan topik pembahasan 

. Memaparkan Ibarah (fatwa para ulama 
Syafi'i) 

. Mengutip hadis 

. Memahami hadis dengan bantuan kitab 
syarah 

. Membantah pemahaman yang berbeda 


Jika dicermati dari bagan di atas, perbedaan utama antara kedua ulama 
ini terletak pada langkah setelah menentukan topik. Ahmad Hassan setelah 
mengutip hadis langsung mengambil pemahaman dari hadis tersebut, 
sementara Siradjuddin Abbas setelah menentukan topik ia terlebih dahulu 
mengutip fatwa para ulama Syafi'i, lalu kemudian baru mengutip hadis. 
Perbedaan sistematika pembahasan “menjembatani” terjadinya perdebatan 
antara kedua ulama ini dalam pemahaman hadis. 

Faktor lain yang menjadi pemicu perdebatan kedua ulama ini adalah 
perbedaan referensi ketika melakukan pembahasan. Sebagai tokoh dan 
pembela mazhab Syafii dan teologi Asyariyah, Siradjuddin Abbas 
menggunakan kitab-kitab dalam lingkungan sunni Syafi'i dalam memahami 
hadis. Dalam bidang hadis kitab yang digunakan antara lain Fath al-Bari, Sahih 
Muslim bi Syarh an-Nawawi, kemudian diperkuat dengan kitab-kitab fikih 
dalam mazhab Syafi'i, seperti kitab a-Mahalli, Syarh al-Muhazzab, Vanat at- 
Talibin, Mugni a-Mubtaj, an-Nihayah, Fath al-Mu'im dan a-Umm. Dalam akidah 
menggunakan kitab Kifayat al-'awam, Tuhjat a-Murid, dan lain-lain. Dalam 
bidang tafsir menggunakan kitab Tafsir At-Tabari, a-Khazin, Jamal, Ibnu Katsir, 
dan lain-lain. Diakui bahwa Siradjuddin Abbas pada pembahasan tertentu 


158--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


juga menggunakan referensi di luar aliran yang dianutnya, tetapi penggunaan 
kitab tersebut dilakukan jika mendukung, relevan atau sejalan dengan 
pemahamannya.” 

Dari pengamatan penulis, Siradjuddin Abbas memiliki penguasaan yang 
mendalam dan luas dalam hal referensi Syafi iyah jika dibandingkan dengan 
Ahmad Hassan. Mulai dari kitab-kitab Sydfi'iyyah yang kecil (tipis) seperti Fath 
al-Oarib sampai kitab-kitab yang tebal seperti Majmi' Syarh al-Muhazzgab, 
semuanya telah dipelajari tuntas oleh Abbas, hal ini terlihat ketika ia mengutip 
secara langsung fatwa-fatwa dari kitab-kitab tersebut dalam berbagai karyanya. 

Sedangkan Ahmad Hassan tidak terikat dengan referensi kitab-kitab 
Syafi iyyah tersebut, walaupun terkadang ia juga menggunakannya, tetapi sama 
halnya dengan Abbas, hal itu dilakukan oleh Hassan bila dianggap relevan 
atau sesuai dengan pemahamannya.” Ahmad Hassan lebih “nyaman” 
menggunakan kitab-kitab seperti al Itisam karya Asy-Syatibi,"" Majmi'at ar- 
Rasail karya Ibnu Taimiyah,"” Subul al-Salam karya As-San'ani, Nail al-Autar 
karya Asy-Syaukani, Zad al-Ma'ad karya Ibn al-Gayyim al-Jauziyah, dan lain- 
lain." 

Walaupun memiliki banyak perbedaan dalam sistematika dan referensi 
pembahasan, tetapi dalam pengutipan hadis kedua ulama ini memiliki 
persamaan. Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas sama-sama 
mencantumkan hadis secara lengkap dengan menyebutkan perawi dan 
sumber kitab hadis. Dari sini terlihat kedua ulama ini memiliki “kejujuran 
ilmiah”, karena mencantumkan hadis-hadis secara bertanggung jawab dalam 
karya-karya mereka. 


"#Lihat misalnya Abbas menggunakan Tuftir Syaltit ketika membahas masalah riba, tetapi ketika 
membahas tentang wafatnya Nabi Isa, ia menolak pemikiran Sya/tit. Abbas juga menggunakan tafsir a/- 
Kasysyaf, Sayyid Outub dan lain-lain. Lebih lanjut lihat: Siradjuddin Abbas, 40 Masalah Agama, cet, ke-27, 
vol. 1 (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1997), 341-342. Lihat juga pada: vol. 2, 140-143. 

“Misalnya Hassan mengutip pendapat Ibnu KaSir, Ibnu Hajar al-“Asygalani, An-Nawawi. Lihat: 
Ahmad Hassan, Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama, cet. ke-15. vol1 (Bandung: CV Diponegoro, 
2007), 212 . Lihat juga pada vol. 2, 506. vol. 3, 999-1000. 

“Tbid., vol. 2, 742. 

#3 Tbid., vol. 1, 195. 

“bid, vol. 4. 1442. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--159 


Argumentasi Kehujahan, Genesis Pemahaman dan 
Konteks Sosiologis 


1. Hadis Tawasul dan Bidah 

Dalam menggunakan hadis-hadis tawasul kedua ulama ini 
sependapat tentang kesahihan sanad dan matan. Namun, kedua ulama ini 
berbeda dalam aspek pemahaman, karena berbeda metode yang 
digunakan. Jika dicermati, dalam memahami hadis tawasul, Siradjuddin 
Abbas menggunakan metode konfirmasi dengan Al-Gur'an dan korelatif 
dengan hadis-hadis lain yang terkait. Berbeda dengan Abbas, Ahmad 
Hassan dalam hal ini menurut pengamatan penulis menggunakan metode 
takwil."' Dalam pandangan Ahmad Hassan, tidak ditemukan hadis-hadis 
yang menyebutkan bahwa Nabi mengajarkan umatnya agar berdoa dengan 
bertawasul menggunakan ungkapan berkat Nabi, berkat sahabat, berkat 
wali dan lain-lain. Termasuk dalam teks hadis tawasul yang diperdebatkan 
tersebut. Karena itu, teks (matan) hadis tawasul tersebut dipahami 
(ditakwil) oleh Hassan dengan pemahaman bahwa para sahabat dalam hal 
ini dipelopori oleh Umar berdoa (kepada Allah) secara bersama sama 


Takwil secara bahasa berarti Ju YI (Jl g saj (kembali ke asal). Sedangkan secara istilah berarti 
 Ojy Ida ga ya aah II AN rell ye sll 3 pa (memalingkan makna lafaz yang kuat kepada 
makna yang lemah karena ada dalil yang menyertainya), Lihat: Manna” Khalil al-Gattan, Mabahis Fi 
Ulum al-Our'an (Riyad: Mansyarat “Ast al-HadiS, t.t), 325. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 
takwil berarti memindahkan makna dari suatu lafaz ke makna lain karena adanya garinah yang 
menunjukkannya. Dalam sejarah perkembangan ilmu hadis penggunaan takwil sudah dilakukan oleh 
imam Asy-Syafi1 untuk memahami hadis-hadis muk&htalif, Lebih lanjut lihat: Muhammad Idris Asy- 
Syafi'i, Ikhtilaf a- Hadis (Bairut, Dar al-Fikr, t.t), 586. Periode selanjutnya dilanjutkan oleh Ibnu 
Outaibah yang mengembangkan kriteria hadis mu&htalif bukan saja merupakan suatu hadis bertentangan 
dengan hadis lain, tetapi juga hadis yang bertentangan dengan Al-Our'an, jjma, giyas, akal sehat atau 
hadis-hadis yang sulit dipahami. Misalnya Ibnu Gutaibah menafsirkan kata miskin yang terdapat dalam 
doa Nabi saw.:..tiSue (sial adl ... menurut @utaibah arti miskin dalam hadis tersebut berarti ur 
tawadu'/tidak sombong. Lihat: Muhammad Abdulah ibnu Muslim Ibn. Gutaibah al-Dinawati, 
(Selanjutnya disebut Ibnu Gutaibah), Tawil Mukhtalif a-Hadis (Mesir: Dar al-HadiS, 1982), 157. 
Belakangan, Yusuf al-Yardawi cenderung mengartikan takwil dengan penafsiran yang tidak sama persis 
dengan pengertian lahiriahnya atau sengaja disimpangkan ke maknanya asli. al-Gardawi 
mengembangkan sikap moderat dalam penakwilan teks hadis, menurutnya, takwil hanya boleh 
dilakukan apabila hal itu memang benar-benar diperlukan berdasarkan penilaian akal atau karena 
tuntutan teks agama. Menurut pengamatan Yusuf al-Gardawi, sering kali teks hadis ditakwilkan secara 
subjektif, karena itu menurutnya setiap muslim hendaklah menahan diri sikap berlebihan dalam 
penakwilan ketika memahami teks. Lebih lanjut lihat, usuf al-Gardawi, Bagaimana Memahami Hadis Nabi 
saw.., terj. Muhammad al-Bagir (Bandung: Karisma, 1993), 174-175, 184. Abdul Mustagim menawarkan 
metode takwil menjadi alternatif baru untuk menyelesaikan hadis-hadis yang kandungannya kontradiktif 
dengan akal dan teori kesehatan. Lihat: Abdul Mustagim, Ilmu Ma'anil Hadis (Yogyakarta: Idea Press, 
2016), 95-96. 


160--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


dengan paman Nabi “Abbas bin “Abdul Mutallib. Takwil ini memberikan 
pemahaman bahwa tidak dibenarkan bertawasul dengan orang yang sudah 
wafat. Bagi Hassan, hadis tersebut tidak menganjurkan bertawasul dengan 
orang yang sudah wafat, melainkan bertawasul dengan orang yang masih 
hidup dengan cara mengajak orang yang masih hidup tersebut untuk 
sama-sama berdoa kepada Allah. 

Pemahaman Ahmad Hassan dalam memamahami hadis tawasul 
bercorak kontekstual, karena pemahamannya jauh keluar dari teks hadis 
itu sendiri. Sedangkan corak pemahaman Siradjuddin Abbas sangat 
tekstualis karena hasil pemahamannya sedikitpun tidak keluar dari teks. 
Dengan demikian dapat dipahami, perbedaan kedua ulama ini dalam 
menggunakan hadis tawasul disebabkan karena berbeda argumentasi 
tentang kehujahan hadis tersebut. Bagi Siradjuddin Abbas hadis tersebut 
merupakan kehujahan yang kuat tentang kebolehan berdoa dengan 
bertawasul dengan orang-orang salih baik yang masih hidup atau yang 
sudah wafat. Sedangkan bagi Ahmad Hassan, hadis tersebut tidak bisa 
dijadikan kehujahan untuk memfatwakan kebolehan berdoa dengan 
bertawasul dengan orang yang sudah wafat. 

Jika dianalisis dengan metode kesahihan (kritik) matan yang 
dirumuskan oleh Al-Idlibi, penyebab Ahmad Hassan melakukan takwil 
terhadap hadis tawasul bukan dikarenakan hadis tersebut bertentangan 
dengan Al-Gur'an, atau hadis lain yang lebih kuat, melainkan hanya tidak 
ditemukan dalil lain yang menyebutkan sahabat bertawasul dengan 
menggunakan kalimat berkat Nabi, berkat sahabat, karena itu tawasul 
dalam hadis itu harus dipahami dengan metode takwil sebagaimana yang 
telah dijelaskan sebelumnya. 

Dari penelusuran yang penulis lakukan, genesis pemahaman 
Siradjuddin Abbas dalam memahami hadis tawasul terpengaruh dengan 
para ulama Asyariyah yang bermazhab Syafi'i antara lain Syeikh Zaini 
Dakhlan (w.1304H)."" Keterpengaruhan ini dinilai wajar, mengingat Zaini 
Dakhlan merupakan ulama Ahlussunnah Waljamaah yang menjadi mufti 
Syafi'i di Masjidil Haram pada abad IX. Sedangkan pemahaman Ahmad 


““Siradjuddin Abbas mengutip secara lengkap ungkapan Syeikh Zaini Dakhlan yang mengatakan 
bahwa mazhab Ahlussunnah Waljamaah mengakui keabsahan amaliah tawasul. Ungkapan tersebut 
dikutipnya dari kitab Syawahid a-Hlag karya An-Nabhani. Penulis menelusuri kitab tersebut dan 
menemukannya sama seperti yang dikutip Siradjuddin Abbas. Lihat: Yusuf ibn Ismail An-Nabhani, 
Syawahid al-Hag (Bairut: Dar al-Fikr, 1983), 158. Siradjuddin Abbas kelihatannya juga terpengaruh 
dengan karya An-Nabhani ini, hal ini terlihat hujahnya dalam membahas hadis tawasul memiliki 
kesamaan dengan An-Nabhanji, lihat kembali: An-Nabhani, Syawahid a-Hag, 126-127. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--161 


Hassan terpengaruh dengan Ibnu Taimiyah (661-724 H.) yang menolak 
tawasul.” Keterpengaruhan Ahmad Hassan dengan Ibnu Taimiyah dinilai 
wajar, mengingat Ibnu Taimiyah merupakan salah satu rujukan para kaum 
reformis dalam pemikiran keagamaan. 

Pemahaman Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas terkait hadis 
tawasul tersebut sama-sama memiliki argumentasi yang kuat, karena 
masing-masing bersumber dari ulama yang diakui keilmuannya. Metode 
takwil yang digunakan oleh Ahmad Hassan merupakan aplikasi metode 
pemahaman hadis yang telah dirumuskan oleh para ulama terdahulu 
sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya. Sedangkan metode 
Siradjuddin Abbas memiliki kesamaan atau merupakan aplikasi dari teori 
Jahm a-hadis Yusuf -Gardawi"”" dan Abdullah Saeed”', yakni suatu upaya 
memahami hadis dengan petunjuk Al-Our'an dan korelatif dengan hadis- 
hadis lain yang terkait. 

Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas berbeda dalam menggunakan 
dan memahami hadis bidah, kullu bid'atin dalalah wakullu dalalah finnar. 
Perbedaan tersebut berawal dari perbedaan dalam menilai kehujahan hadis 
tersebut. Menurut Siradjuddin Abbas, hadis tersebut ta'arud dengan hadis 
lain yang menyebutkan kebolehan umat Islam membuat sunnah yang baik, 
sunnah-sunnah sahabat (&hulafa' ar-Rasyidun), dan hasil ijtihad para 
Mujtahid. Karena itu bagi Siradjuddin Abbas, hadis tersebut tidak boleh 
dipahami secara harfiah dengan pemahaman setiap bidah adalah dalalah. 
Sedangkan Ahmad Hassan, tidak memandang hadis tersebut ta'arud 
dengan dalil lain. karena itu hadis tersebut harus dipahami secara harfiah. 


“Ibnu Taimiyah mendiskusikan hadis tawasul tersebut (sebagaimana yang diperdebatkan oleh 
Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas) ketika membahas masalah tawasul dan wasilah, dalam hal ini 
Ibnu Taimiyah mengharamkan tawasul. Pengamatan penulis, terdapat kesamaan hujah Ahmad Hassan 
dan Ibnu Taimiyah tentang memahami hadis tawasul. Lebih lanjut lihat: Tagiyyuddin Abi Al-“Abbas 
Ahmad Ibn Abdil Halim Ibn Abd al-Salam Ibnu Taimiyah, Majmi' al-Fatawa, vol. 1 (Bairat: Dar al- 
Kutub al-Ilmiyyah, 2005), 113-116, 175. 

"Yusuf al-Gardawi merumuskan metode /ahm al-hadiS, menurutnya terdapat delapan langkah 
untuk memahami hadis dengan baik antara lain, memahami hadis dengan mengkonfirmasikannya 
dengan petunjuk Al-Gur'an dan hadis-hadis lain yang terkait. Lebih lanjut lihat: al-Gardawi, Bagaimana 
Memahami Hadis Nabi, 92-16. 

#IMenurut Abdullah Saeed, sebagaimana penelitian Muhammad Alfatih Suryadilaga, untuk 
melakukan tafsir (pemahaman) kontekstual, hadis tidak seharusnya dipahami secara individual, tetapi 
harus dikaitkan dengan hadis-hadis lain secara tematik maupun relasional dengan memakai metode 
pencarian hadis secara menyeluruh. Karena keberadaan hadis tunggal tidak dapat menggambarkan 
secara utuh dan baik atas problem yang sedang dikaji. Lebih lanjut lihat: Muhammad Alfatih 
Suryadilaga, “Hadis dan Perannya dalam Tafsir Kontekstual Perspektif Abdullah Saeed”, Mutawitir: 
Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis 5, no: 2 (Desember 2015): 337. 


162--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Perbedaan dalam memandang ke-/aarud-an hadis tersebut, 
menyebabkan kedua ulama ini berbeda metode pemahaman. Ahmad 
Hassan menggunakan metode analisis bahasa. Menurutnya, hadis tersebut 
tidak ta'arud dengan dalil apapun karena itu kalimat “£w/lm” dalam ayat 
tersebut harus dipahami sesuai dengan makna asalnya yakni, “semua”, 
“setiap” atau tanpa terkecuali. Dengan metode ini, Ahmad Hassan 
berkesimpulan bahwa semua bidah dalam hal keagamaan (ibadah) 
berstatus dalilah (sesat) dan haram dilakukan. Sesuai dengan 
pengakuannya, pemahaman Ahmad Hassan dalam memahami hadis bidah 
terpengaruh dengan pendapat Asy-Syatibi (w. 790 H/ 1388 M) dalam 
kitab al-Ttisam”” Dalam hal ini Ahmad Hassan memegang teguh 
pendapat Asy-Syatibi yang menolak pembagian bidah terbagi kepada lima 
hukum Islam. 

Berbeda dengan Ahmad Hassan, Siradjuddin Abbas menggunakan 
pendekatan ushul fikih dengan metode takhsis. Bagi Siradjuddin Abbas 
kalimat “&ulli” dalam hadis tersebut tidak bisa dipahami secara harfiah 
karena bertentangan (ta'irud) dengan berbagai dalil lain antara lain sunah 
para khalifah Rasyidin. Bagi Abbas, makna “£wu//u” dalam hadis tersebut 
dipahami sebagai kalimat umum yang bisa diselesaikan dengan metode 
takhsis.” Penerimaan Siradjuddin Abbas terhadap metode ini berimplikasi 
kepada pemahaman bahwa tidak semua bidah berstatus dalilah atau 
haram, bidah secara umum terbagi kepada hasanah (mahmiidah) dan dalilah, 
jika dirinci, bidah terbagi kepada lima hukum Islam (wajib, sunnah, 
makruh, haram, dan mubah). Siradjuddin Abbas mengaku mengambil 
pendapat tersebut dari ulama-ulama Syafi'i antara lain imam As-Suyuti W. 
911 H). Penulis melakukan penelusuran dan menemukan pendapat Imam 
As-Suyuti dalam kitab Tanwir a- Hawalik ““ ketika memahami hadis bidah 
sebagai berikut: 


2 Syatibi menolak pembagian bidah menjadi lima hukum Islam. Lihat, al-Garnati Abu Ishag 


Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi Asy-Syatibi, a/-I tisham (Riyad: Dat al-Khani, 1996), 245. 


“37 ihat kembali bab III dari buku ini. 


“#Kitab Tanwir al-Hawalik merupakan ringkasan dari kitab syarah kitab Muwatta yang berjudul Kasyf 


a-Mugit fi Syarh a-Muwatta'. Kitab ini merupakan kitab syatah wasit (pertengahan) yakni hanya memuat 
setengah dari unsur syarah. Lebih lanjut lihat: Muhammad Alfatih Suryadilaga, Metodologi Syarah Hadis 
(Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 138. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--163 


la On ones 3 SAP Len Ja L de pa 3 ly Jalu lte ab de L Asad Juoi 
ja na SA IP pe £ eka 


Artinya: Maksud asal dari perkataan bidah adalah sesuatu yang baru dan 
diadakan tanpa contoh terdahulu. Dimutlakkan dalam (istilah) syariat 
bahwa bidah adalah lawan dari sunnah, yaitu sesuatu yang belum ada pada 
masa Nabi Muhammad saw. Kemudian bidah terbagi kepada hukum yang 
lima. 


Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan dan 
perdebatan Ahmad Hassan dan Siradjuddin dalam memahami hadis bidah 
secara metodologis dipengaruhi oleh faktor genesis pemahaman. Dalam 
hal ini Ahmad Hassan berpegang dengan Asy-Syatibi sedangkan 
Siradjuddin Abbas berpegang dengan As-Suyuti. Perbedaan genesis 
pemahaman tersebut berimplikasi kepada perbedaan metode pemahaman. 

Pemahaman Ahmad Hassan bercorak tekstualis karena hanya 
berpegang dengan keumuman hadis, tidak mengkonfirmasi hadis tersebut 
dengan hadis-hadis lain, dan menolak semua metode penyelesaian. 
Sedangkan pemahaman Siradjuddin Abbas bercorak kontekstual dengan 
mengkonfirmasi hadis tersebut dengan dalil lain, menyelesaikan 
keumuman hadis tersebut dengan pendekatan ushul fikih dengan metode 
tlakhsis alam. Jika dianalisis dengan teori Al-Idlibi metode yang dilakukan 
oleh Siradjuddin Abbas dalam hal ini melakukan konfirmasi hadis dengan 
hadis-hadis lain yang terkait dan melakukan usaha aljam'u (kompromi) 
terhadap hadis-hadis yang secara lahiriah terlihat bertentangan. 

Perbedaan dan perebutan metode dalam memahami hadis tawasul 
dan bidah ini jelas terpengaruh dengan kondisi sosio historis dan 
sosiologis waktu itu yakni, Pertama, pelanjut kontestasi Kaum Tua dan 
Kaum Muda. Kedua, terancamnya teologi Asy'ariyah dan mazhab Syaffti. 
Ketiga, politik identitas PERSIS dan PERTI. 

Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas merupakan pelanjut 
kontestasi Kaum Tua dan Kaum Muda. Jika dicermati secara historis, 
Ahmad Hassan tercatat dua kali menerima “tongkat estafet” sebagai 
pelanjut Kaum Muda. Pertama, ketika di Surabaya setelah pindah dari 
Singapura. Kepindahan Ahmad Hassan ini menurut penulis merupakan 
titik awal penerimaan Hassan terhadap tongkat estafet Kaum Muda. 


“Jalal ad-Din “Abd At-Rahman as-Suyati, Tanwir a- Hawilik (Semarang: Toha Putra, t.t.), 137. 


164--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Surabaya ketika itu sedang berkecamuk perdebatan atau kontestasi antara 
kedua kelompok ini. Hassan pada mulanya berafiliasi ke Kaum Tua, 
namun setelah berdialog dengan Wahab Hasbullah (1888-1971 M) ia 
berafiliasi ke Kaum Muda. Kedua, ketika di Bandung setelah pindah dari 
Surabaya. Hassan bergabung dengan PERSIS pada tahun 1926 (tiga tahun 
setelah berdiri) dan akhirnya ia “ditahan” oleh orang PERSIS untuk tidak 
kembali ke Surabaya dan agar berkenan menjadi guru di PERSIS, tawaran 
ini diterima oleh Hassan dan akhirnya ia menjadikan organisasi ini sebagai 
wadah pengembangan pemikirannya. Penerimaan Hassan tersebut 
menurut penulis, merupakan kali yang kedua bagi Hassan dalam 
menerima tongkat estafet pelanjut Kaum Muda. 

Begitu juga halnya dengan Siradjuddin Abbas, jika dicermati secara 
historis terdapat dua faktor yang menyebabkan Siradjuddin Abbas menjadi 
pelanjut Kaum Tua, Pertama, faktor simpatik dengan PERTI. Ketika 
PERTI didirikan pada tahun 1928, keberadaan Siradjuddin Abbas masih 
belajar di Mekkah, ia baru pulang ke Minangkabau pada tahun 1933 ketika 
PERTI (baca: PMTI) masih berumur lima tahun. Pada masa inilah ia 
melihat pergolakan pemikiran di Minangkabau berupa kontestasi antara 
Kaum Tua dan Kaum Muda dalam paham keagamaan. PERTI sebagai 
elemen kekuatan Kaum Tua, berusaha membendung arus pembaharuan 
yang dibawa Kaum Muda. Siradjuddin Abbas pun akhirnya bersimpatik 
dan bergabung dengan PERTI. Kedua, faktor kaderisasi. Jika dipetakan 
terdapat tiga tokoh pendiri PERTI, pertama adalah Syeikh Abbas (W. 
1370 H. Ayah kandung Siradjuddin Abbas), Syeikh Sulaiman Arrasuli (W. 
1970 M. Guru besar bagi Siradjuddin Abbas), dan Syeikh Muhammad 
Jamil Jaho (W. 1360 H.). Ketika pulang ke Minangkabau ia melihat trio 
pendiri PERTI tersebut menjadi benteng pertahanan Kaum Tua yang 
mempertahankan mazhab Syafi'i dengan mendirikan organisasi PERTI. 
Karena itu menurut Howard M. Federspiel, sangat wajar jika Siradjuddin 
Abbas bergabung dengan PERTI menjadi pelanjut perjuangan ayah dan 
gurunya." Sebagai murid langsung dari pendiri PERTI, Siradjuddin 
Abbas “bergairah” dalam mempertahankan paham keagamaan Kaum Tua 
(termasuk dalam penggunaan dan pemahaman hadis) dan melanjutkan 
perjuangan gurunya dengan memimpin PERTI selama 30 tahun. 


“Howard M Federspiel, Daya Tahan Kesarjanaan Muslim Tradisionalis: Analisis Atas Karya-karya 
Siradjuddin Abbas, dalam buku Jalan Baru Islam, terj. Ihsan Ali Fauzi (Bandung: Mizan, 1998), 187. Lihat 
juga: Muhammad Bibit Suprapto, Ensiklopedi Ulama Nusantara (Jakarta: Gelegar Media Indonesia, 2009), 
712. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--165 


Dari fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Ahmad Hassan 
dan Siradjuddin Abbas merupakan pelanjut kontestasi Kaum Muda dan 
Kaum Tua (a-Muharrik as-Sini)”” Karena itu pemahaman hadis Ahmad 
Hassan dan Siradjuddin Abbas harus dipahami dalam konteks zaman di 
mana pertentangan antara kelompok Kaum Muda dan Kaum Tua 
sedemikian kuat. Perseteruan dua kelompok ini digambarkan sebagai 
“perang dingin” yang tak diumumkan, antara penganut paham purifikasi 
Islam dengan orang-orang yang menolaknya. “perang dingin” ini 
termanifestasikan dalam bentuk pidato-pidato, perdebatan tulisan di 
majalah-majalah, dan buku-buku keagamaan. 

Terancamnya eksistensi paham Ahlussunnah Waljamaah (teologi 
Asyariyah dan mazhab Syafi'i) juga merupakan faktor perbedaan dan 
perdebatan dalam penggunaan dan pemahaman hadis. Istilah 
Ahlussunnah Waljamaah yang dimaksud dalam tulisan ini disesuaikan 
sebagaimana yang dimaksud oleh Siradjuddin Abbas yakni paham 
keislaman yang dalam akidah menganut teologi Asyariyah dan 
Maturidiyah, dalam fikih mengikuti mazhab Syafi'i, namun masih 
mengakui keabsahan tiga mazhab lainnya (Hanafi, Maliki, dan Hanbali). 
Jika dikembangkan terminologi ini sebagaimana menurut Tolhah Hassan, 
paham Ahlusunnah Waljamaah mengamalkan tasawuf sunni seperti yang 
digagas oleh Junaid al-Bagdadi (W. 297 H), al-Gusyairi (W. 465 H), al- 
Gazali (w. 505 H) dan lain-lain." 

Sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya, Kaum Tua 
dalam hal ini Siradjuddin Abbas dengan PERTl-nya secara terang- 
terangan menyatakan mengikat diri dengan teologi Asy'ariah dan mazhab 
Syafi'i. Sebenarnya, Kaum Tua tidak menolak pembaharuan atau purifikasi 
Islam, asal tidak dalam aspek akidah (teologi) dan Ibadah. Dua aspek ini 
tidak boleh diubah, harus dipertahankan sebagaimana adanya dan 
sebagaimana telah dianut serta diamalkan oleh masyarakat secara 
mapan.” Adapun selain dua aspek tersebut seperti muamalah dan sisitem 
pendidikan, Kaum Tua menerima dan melaksanakannya. Misalnya langkah 
Kaum Muda mengubah sistem pendidikan surau atau halagah menjadi 


"Hal ini sejalan dengan pendapat Toha Hamim bahwa dari rentang tahun1920-an sampai dengan 
1960-an. kehidupan keberagamaan di Indonesia diwarnai oleh perdebatan hebat antara para pendukung 
pembaruan dengan faksi tradisionalis mengenai masalah-masalah furi' dan khilafiyah. Lihat: Toha 
Hamim, Paham Keagamaan Kaum Reformis, terj. Imron Rasyidi (Yogyakarta: Tiara wacana, 2000), 39. 

"8Muhammad 'Tholhah Hasan, Ahlussunah Wal-Jamaah dalam Persepsi dan Tradisi NU (Jakarta: 
Lantabora Press, 2015), 164-173. 

Alaidin Koto, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Sejarah, Paham Keagamaan, dan Pemikiran Politik 1945- 
1970 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 68. 


166--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


madrasah diserap oleh Kaum 'Tua seperti yang dilakukan oleh Syeikh 
Abbas (ayah kandung Siradjuddin Abbas) dan Sulaiman Ar-Rasuli 
sebagaimana yang telah penulis deskripsikan pada bab sebelumnya. 

Dalam bidang fikih, PERTI memang tidak mengatakan mazhab 
Syafi'i yang paling benar. Mereka juga mengakui keabsahan mazhab lain 
sebagaimana sahnya mazhab Syafi'i itu sendiri. Hanya kepada murid dan 
pengikutnya ditanamkan kesan bahwa imam Asy-Syaf1 lebih /hriyat dalam 
istinbat hukum. Oleh karenanya, sangat beralasan kalau ia diikuti dan 
dipanuti secara intens, tanpa harus menoleh kepada imam atau mazhab- 
mazhab lainnya." Siradjuddin Abbas sebagai pelanjut atau kaderisasi 
Kaum Tua, dalam berbagai tulisannya sangat mengakui keabsahan mazhab 
yang empat (Syafi'i, Maliki, Hanbali, dan Hanafi) sebagai mazhab 
Ahlussunnah Waljamaah. Hanya saja Abbas menginginkan hanya mazhab 
Syafi'i saja yang berlaku di Indonesia. Ia sangat menginginkan umat Islam 
Indonesia bersatu dalam akidah, dan ibadah. 

Berbeda dari keyakinan tentang mazhab fikih di atas, dalam aspek 
teologi atau akidah, Siradjuddin Abbas dengan PERTI-nya berkeyakinan 
hanya paham Ahlussunnah Waljamaah (teologi Asyariyah dan 
Maturidiyah) yang benar." Dalam pandangan Abbas, paham seperti 
Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Gadariah, Jabariah, Wahabiah adalah paham- 
paham yang keliru dan harus ditentang terus-menerus. 

Dari awal sampai pertengahan abad XX, eksistensi teologi 
Asy'ariyah dan mazhab Syafi'i di Indonesia sudah mulai “terancam” 
dengan masuknya pemikiran Muhammad “Abduh yang dibawa oleh Kaum 
Muda. Hal ini tergambar dalam ungkapan Siradjuddin Abbas sebagai 
berikut: 


“Semuanya (para ulama Indonesia sejak masuknya Islam ke 
Indonesia) adalah penganut dan pengemban Mazhab Syafi'i. Oleh 
karena itu tidaklah heran kalau faham Syafi'iyah dan Ahlussunnah 
Waljamaah terhunjam kakinya di bumi Indonesia tak tergoyahkan, 
walaupun ada usaha segelintir orang yang bertujuan hendak 
merobah paham itu. ...Umat Islam (Indonesia, pen) ketika itu 
bersatu dalam ibadat dan “itigad, dan bersatu pula dalam haluan 
dan tujuan. Akan tetapi sangat disayangkan, bahwa sejarah telah 


"Jhid., 41. 
“bid, 111. Lihat juga: Siradjuddin Abbas, 'Itigad Ahlussunnah Wal-Jamaa'h, cet. ke-27 (Jakarta: 
Pustaka Tarbiyah, 1997), 23-24. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--167 


mencatat pula yaitu sekitar atau sesudah Perang Dunia ke-1 (1914- 
1918) atau katakanlah pada permulaan abad ke XX ini, masuklah 
ke Indonesia paham lain, faham “modern” dalam agama, paham 
mempermuda agama, faham “merevolusikan agama, faham “Anti 
Mazhab”, faham “Anti Pesantren”, dan lain-lain, yang akibatnya 
telah dapat dilihat sekarang, yaitu hanya merusak binasakan 
persatuan umat Islam yang kokoh dan kuat sebelumnya. Sampai 
waktu menulis ini terasa bagaimana sulitnya mempersatukan umat 
Islam Indonesia itu kembali, akibat paham yang sudah simpang 
siur dalam agama. Sejarahpun telah mencatat, bahwa yang 
memasukkan aliran baru yang mengakibatkan pecahnya persatuan 
umat Islam itu ialah majalah Almanar dari Kairo yang dikarang 
oleh Muhammad Rasyid Ridha murid Muhammad Abduh. Maka 
jalan satu-satunya untuk mempersatukan umat Islam Indonesia, 
menurut pendapat kami hanyalah dengan serempak mengikuti Al- 
Ouran dan sunnah Nabi, disesuaikan dengan tafsir Imam Syafi'i 
dalam syariat dan ibadat, dan tafsir Ahlussunnah Waljamaah 
dalam “itigad. Dalam rangka menuju persatuan umat Islam 
Indonesia inilah, dan dalam memperkokoh dan mempertahankan 
mazhab Syafi'i itulah saya karangkan buku ini (40 Masalah 
Agama), dimana saya menyatakan seterang-terangnya bahwa fatwa 
dalam mazhab Syafi'i dan Ahlussunnah Waljamaah itu sudah baik, 
sudah berdasar Al-Gur'an dan hadits, yma'" dan giyas yang sudah 


sama-sama kita junjung tinggi”. 


Kutipan di atas menggambarkan bahwa paham Ahlussunnah 
Waljamaah “terancam” eksistensinya. Ahmad Hassan merupakan ulama 
yang lebih fokus “menyerang” aspek keterikatan dengan mazhab. Hal ini 
sejalan dengan pendapat Hamka sebagaimana dikutip oleh Syafig Mughni, 
Ahmad Hassan dengan PERSIS-nya adalah orang yang menyebarkan 
paham Muhammad “Abduh di Indonesia pada pertengahan abad XX.” 
Namun pengamatan penulis, “serangan” terhadap teologi Asy'ariyah lebih 
banyak datang dari ekspansi paham Wahabi, Ibnu Taimiyah, Syiah, 
Mur'tazilah dan Ahmadiyah. Walaupun Ahmad Hassan tidak begitu banyak 
mengambil porsi untuk menyerang paham teologi Asy'ariyah, akan tetapi 


'2 Abbas, 40 Masalah Agama, VOL 1, 9-10. 
'““Syafig A. Mughni, Hassan Bandung Pemikir Islam Radikal (Surabaya: Bina Ilmu, 1994), 42. 


168--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


amaliah tawasul dan bidah yang biasa diamalkan di kalangan Kaum Tua 
selalu mendapat “serangan” atau penolakan dari Ahmad Hassan. 

Kekhawatiran Abbas terhadap terancamnya paham Ahlussunnah 
Waljamaah atau teologi Asy'ariyah dan mazhab Syafii di Indonesia 
diwujudkan oleh Abbas dengan menulis buku “Iwgad Ahlussunnah Wal- 
Jamaah dan 40 Masalah Agama, seperti masalah "1'yatullah, Isra Miraj, 
tawasul, bidah, gada dan gadar, dan tinjauan terhadap mazhab salaf Ibnu 
Taimiyah. Siradjuddin Abbas sangat anti dengan paham Ibnu Taimiyah 
terutama pemahaman terkait anthro-pomorphisme "“ dan penolakan Ibnu 
Taimiyah terhadap tawasul. 

Pemahaman hadis Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas 
terpengaruh dengan “visi” dan “misi” Kaum Tua dan Kaum Muda. 
Ahmad Hassan sebagai pelanjut Kaum Muda berkeinginan memberantas 
semua yang mereka anggap taklid dengan mazhab, bidah, takhayul, 
khurafat, syirik dan tradisi-tradisi yang dianggap tidak berdasarkan Al- 
Ouran dan sunnah. Karena itu pemahamannya terhadap hadis disesuaikan 
dengan visi misi tersebut. Begitu juga dengan Siradjuddin Abbas, ia 
melakukan upaya bertahan dari serangan-serangan Kaum Muda yang 
mengancam eksistensi ASWAJA teologi Asy'ariah dan mazhab Syaffti, 
karena itu dalam menggunakan dan memahami hadis ia menyesuaikannya 
dengan paham keagamaan Kaum Tua. Faktor inilah yang menyebabkan 
terjadinya perbedaan sekaligus perdebatan antara Ahmad Hassan dan 
Siradjuddin Abbas dalam penggunaan dan pemahaman hadis, tidak 
terkecuali hadis bidah dan tawasul. 

Jika dicermati metode atau interpretasi kedua ulama ini dalam 
memahami hadis tawasul sangat kental dengan nuansa pembelaan 
terhadap kelompok masing-masing. Siradjuddin Abbas memahami hadis 
tawasul tersebut untuk mendukung paham Ahlussunnah Waljamaah 
(teologi Asy'ariyah dan mazhab Syafi'1) yang membolehkan berdoa dengan 
bertawasul dengan orang-orang saleh baik orang yang ditawasuli tersebut 
masih hidup atau sudah wafat. Sedangkan Ahmad Hassan melakukan 
interpretasi hadis tersebut agar hadis tersebut tidak bisa dijadikan dalil 
kebolehan tawasul dengan orang yang sudah wafat.” Hal ini sejalan 


“# Anthropomorphisme adalah ayat-ayat Al-Guran dan hadis yang menggambarkan bahwa Allah 


mempunyai sifat-sifat jasmani seperti makhluk misalnya mempunyai wajah, tangan, kaki, dan lain-lain. 
Lebih lanjut lihat: Harun Nasution, Teologi Islam, Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan (Jakarta: UI 
Press, 1986), 137-138. 


05 Ahmad Hassan mengkritik tradisi tawasul karena dalam pandangan Hassan tradisi tawasul 


dianggap berbahaya karena bisa membawa umat Islam menjadi syirik. Hal ini merupakan usaha Ahmad 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--169 


dengan hasil penelitian Howard M. Federspiel bahwa Ahmad Hassan dan 
PERSIS-nya sangat anti dengan praktik tawasul dan pemujaan terhadap 
wali."” Kondisi ini mempengaruhi pemilihan Ahmad Hassan dalam 
memahami hadis tawasul. 

Demikian juga halnya dengan perdebatan Ahmad Hassan dan 
Siradjuddin Abbas dalam memahami hadis bidah, perdebatan tersebut 
sangat kental pembelaan terhadap kelompok masing-masing. Sebagaimana 
tergambar pada bab sebelumnya, permasalahan bidah merupakan salah 
satu yang diperdebatkan oleh Kaum Muda dan Kaum Tua di Indonesia 
sejak awal abad XX. Perdebatan ini semakin “hangat” ketika masing- 
masing kelompok mendirikan organisasi, Kaum Muda antara lain 
mendirikan organisasi PERSIS pada tahun 1923 yang kemudian Ahmad 
Hassan menjadi guru dan tokoh utama organisasi ini, sedangkan Kaum 
Tua antara lain mendirikan PERTI pada tahun 1928 yang kemudian 
mendapatkan tokoh dan guru utama yakni Siradjuddin Abbas. Melalui 
lembaga inilah Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas menyebarkan 
paham keagamaannya khususnya pemahaman hadis bidah. 

Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya perdebatan metode 
pemahaman hadis adalah faktor politik identitas PERSIS dan PERTI. 
Perdebatan Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas dalam pemahaman 
hadis tidak terlepas dari politik identitas, mengingat keduanya adalah 
tokoh ormas yang fokus pada pembentukan dan pertahanan paham 
keagamaan. Sebagai tokoh dari organisasi Persatuan Islam (PERSIS), 
Ahmad Hassan memperlihatkan ciri mereka sebagai muslim reformis 
(Kaum Muda) yang berbeda dengan kaum tradisionalis (Kaum Tua). Hal 
ini terlihat dari beberapa tulisannya yang sengaja menyebut kata-kata 
organisasi PERSIS." Sama halnya dengan Ahmad Hassan, Siradjuddin 
Abbas juga memperlihat sekaligus mempertahankan identitas mereka 
sebagai orang PERTI, antara lain terlihat dalam ungkapannya dalam 
majalah SOEARTI sebagai berikut: 


Hassan melakukan 18/dh a-agidah (perbaikan akidah). Lebih lanjut lihat: Dudung Abdurahman, Pemikiran 
Islam Murni Ahmad Hassan, dalam buku Tokoh-tokoh Muslim Indonesia Kontemporer (Yogyakarta: Idea press, 
2019). 01, 

“Howard M Federspiel, Persatuan Islam Pembaharuan Islam Indonesia Abad XX, terj. Yudian W. 
Asmin dan Afandi Mochtar (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), 99-102. 

“Ahmad Hassan, Risalah Mazhab (Bangil: Pustaka Elbina, 2005), 267. 


170--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


“Adapoen faham kami (PERTI, pen) dalam pelajaran agama 
adalah didasarkan kepada peladjaran imam jang besar, Imam 
Sjaf?i radiallahoe anhoe. Diantara mazhab jang 4 maka kami 
memberikan pendidikan dalam lingkoengan Imam Sjafi'i, karena: 


Ketika membahas masalah hisab dan ru'yah : 


“Baik djoega rasanja disini kami bentangkan pendapat kami, jaitoe 

kaoem tarbijahtoel Islamijah dan Oelama2nja, soepaja dapat 

menjadi “amalan bagi rata-rata Kaum Muslimin Indonesia 
25 509 


hendakinya”. 


Dari kutipan di atas dapat diketahui bahwa Ahmad Hassan dan 
Siradjuddin Abbas sengaja menyebutkan nama organisasi mereka. Hal ini 
menunjukkan bahwa kepentingan politik identitas sangat mempengaruhi 
terjadinya perbedaan dan perdebatan antara Ahmad Hassan dan 
Siradjuddin Abbas dalam memahami hadis tawasul. Pemahaman Ahmad 
Hassan terhadap hadis tersebut tidak lepas dari kepentingannya untuk 
menjaga identitasnya sebagai orang PERSIS yang menolak amaliah 
tawasul karena dinilai bisa membawa kepada syirik dan pengkultusan 
terhadap orang (wali) yang sudah wafat. Analisis ini sejalan dengan 
penelitian Howard M Federspiel yang mengatakan bahwa orang-orang 
PERSIS pada pertengahan abad XX sangat anti dengan tawasul." 
Pengamatan penulis, dalam paham keagamaan Ahmad Hassan memang 
memiliki kecenderungan untuk “tampil beda” dengan paham keagamaan 
yang dianut oleh muslim Indonesia waktu itu terutama Kaum Tua atau 
pengikut mazhab Syafi'i. Misalnya dalam buku Pengajaran Shalat, Ahmad 
Hassan mengajarkan doa iftitih dengan lafaz berikut: Subhanakallahumma 
Wabihamdika Watabarakasmuka Wata'ila Jadduka dan seterusnya." Lafaz 
tersebut berbeda dengan umumnya yang dibaca oleh umat Islam 
Indonesia yang biasa membaca, Allahumma Ba'id Baini Wabaina 
Khatayaya..... atau Wajjahtu Wajhiya lillagi dan seterusnya. 


““Siradjoeddin Abbas, "Asas dan Toedjoean Persatoean Tarbijah Islamijah (PERTI)", Majalah 
Soearti 2, no.10 (Maret 1938), 3. 

“Thid., 1, no. 6 (Desember, 1937), 9. 

?"Federspiel, Persatuan Islam Pembaharuan Islam , 99-02. 

"Hassan, Pengajaran Shalat, cet. ke-36 (Bandung: CV. Diponegoro, 2007), 32. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--171 


Pemahaman Siradjuddin Abbas terhadap hadis-hadis tawasul juga 
tidak terlepas dari kepentingan politik indentitas PERTI”” Untuk 
mempertahankan amaliah tawasul dari serangan-serangan Kaum Muda 
(baik yang di Sumatera maupun di Jawa) maka Siradjuddin Abbas menulis 
masalah tersebut dalam buku 40 Masalah Agama." 

Kepentingan politik identitas juga terlihat pada perdebatan hadis 
bidah. Jika ditinjau dengan sosiologi pengetahuan, timbul pertanyaan 
mengapa Ahmad Hassan hanya merujuk pendapat Asy-Syatibi dan tidak 
menggunakan pendapat As-Suyuti dalam memahami hadis bidah, dan 
mengapa Siradjuddin Abbas mengutip pendapat As-Suyuti dan menolak 
keras pendapat Asy-Syatibi?. Pertanyaan besar ini terjawab dengan teori 
relasionisme bahwa pemikiran seseorang terkait dengan lokasi sosial atau 
situasi masyarakat yang mengitarinya. Kontestasi Kaum Tua dan Kaum 
Muda mempengaruhi pemahaman hadis kedua ulama ini.“ Sebagai 
pelanjut kelompok yang sedang berkontestasi keduanya menggunakan dan 
memahami hadis kemudian “mencari” atau memperkuat pemahamannya 
dengan pendapat para ulama untuk mendukung kelompok masing-masing. 

Berdasarkan fakta-fakta di atas penulis berpendapat, tipologi 
ketokohan Ahmad Hassan adalah seorang kritikus, yakni mengkritisi 
pemahaman keagamaan waktu itu yang selalu terikat dengan mazhab atau 
aliran. Sedangkan Abbas dapat dikategorikan sebagai ideolog, yakni 


pembela dan benteng pertahanan ideologi Sunni Syafi'i di Indonesia. 


'?Menurut Hasil penelitian Alaidin Koto terdapat sepuluh amalan substansial yang dianut dan 
dipertahankan oleh orang PERTI untuk memberikan ciri mereka sebagai Kaum Tua dan membedakan 
mereka dengan Kaum Muda, antara lain sepuluh amalan tersebut adalah sah berdoa dengan tawasul, 
misalnya berdoa kepada Allah dengan mengikut sertakan Rasulullah atau orang-orang salih, agar Allah 
mengabulkan doa berkat keagungan Rasulullah atau kesalehan hamba-Nya. Kaum Tua membolehkan 
dan mengamalkan tawasul, sedangkan Kaum Muda menolak. Lihat: Koto, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, 
68-69. 

"Lihat pengakuan Siradjuddin Abbas pada bagian pengantar masalah tawasul. Lebih lanjut lihat: 
Abbas, 40 Masalah Agama, vOl. 1, 126. 

"Berpijak dari teori Sejarah Pemikiran, teks (pemahaman hadis) Ahmad Hassan dan Siradjuddin 
Abbas sangat dipengaruhi oleh konteks soiologis waktu itu yakni kontestasi Kaum Tua dan Kaum 
Muda yang terjelma dalam organisasi PERSIS dan PERTI. Ahmad Hassan terpengaruh dengan 
semboyan organisasi PERSIS, kembali kepada Al-Gur'an dan Sunnah, membersihkan Islam dari bidah, 
khurafat dan syirik. Lihat semboyan PERSIS: Rafid Abbas, “Ijtihad Dewan Hisbah Persatuan Islam 
dalam Hukum Islam”, A/-Daulah 6, no.1 (April 2016): 215. Sedangkan Siradjuddin Abbas terpengaruh 
dengan asas PERTI yakni ber'itigad dengan paham Ahlussunnah Waljamaah teologi Asy'ariah dan fikih 
mazhab Syafi'i. Lihat azaz PERTI: Koto, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, 36-31. 


172--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


b. Hadis Najis Anjing, Batal Wudu Menyentuh Wanita, Talafuz  Usali, 
Gunut Subuh, Tempat Pelaksanaan Shalat Id, Rukhsah Shalat Jumat Pada 
Hari Raya dan Hadis Talak Tiga Secara Sekaligus 

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, terdapat perbedaan yang 
sangat mencolok antara Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas dalam 
memahami hadis najis anjing. Jika dianalisis dengan teori kritik matan Al- 
Idlibi perbedaan tersebut bukan terletak pada aspek kehujahan dalil hadis, 
sebab dalam pandangan Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas, hadis- 
hadis najis anjing yang mereka gunakan tersebut memenuhi kriteria 
kehujahan karena berkualitas sahih dan kandungan mwatan-nya tidak 
bertentangan dengan Al-Gur'an dan hadis-hadis lain. Kedua ulama ini 
hanya berbeda dalam memahami maksud matan (teks) hadis tersebut. 

Jika dicermati, Ahmad Hassan dalam memahami hadis najis anjing 
menggunakan metode analisis matan (teks) atau mencari makna substansi 
matan (filosofis). Hasil analisis Ahmad Hassan sangat radikal, menurutnya, 
teks atau matan hadis tersebut tidak menyebutkan bahwa anjing itu najis, 
melainkan hanya perintah mencuci bejana yang dijilat oleh anjing. Corak 
pemahaman Hassan dalam hal ini sangat tekstualis (tidak keluar dari teks). 

Sedangkan pemahaman Siradjuddin Abbas sebaliknya, hadis tersebut 
menurutnya memberi pemahaman bahwa anjing adalah najis mugallazah 
sehingga harus dibasuh tujuh kali dengan menggunakan tanah. Jika 
dicermati, Siradjuddin Abbas dalam hal ini juga melakukan analisis matan 
(sama dengan Hassan), perbedaannya selain menganalisis matan, Abbas 
juga mengkorelasi hadis tersebut dengan hadis-hadis lain yang terkait. 
Sementara Ahmad Hassan hanya “berhenti” pada satu teks hadis saja. 
Corak pemahaman Siradjuddin Abbas dalam hal ini dapat dikatakan 
normatif-tekstualis. Sedangkan metode yang digunakannya tersebut 
memiliki kesamaan dengan metode /ahm al-hadis Yusuf al-Gardawi 
sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya. 

Pemahaman hadis Siradjuddin Abbas terpengaruh dengan 
muihaddisin dan fugaha dari kalangan Sydfi'iyyah, antara lain Imam An- 
Nawawi (W. 676 H.).” Namun penulis tidak menemukan genesis atau 
orisinilitas pemikiran Ahmad Hassan tentang najis anjing, karena tidak 
ditemukan indikasi data dalam berbagai tulisan Hassan. Karena itu, 
metode yang digunakan Ahmad Hassan dalam memahami hadis najis 
anjing, murni dapat dikatakan ijtihad pribadi Ahmad Hassan. Dengan 


"Abu Zakariyya Muhyuddin An-Nawawi, Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi, vol. 3 (Bairit: Dar al- 
Fikr, 1981), 184-185. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--173 


demikian secara metodologis, perbedaan dalam memahami hadis najis 
anjing disebabkan karena berbeda genesis pemahaman dan perbedaan 
metode analisis matan. 

Dalam berhujah dengan tiga buah hadis tentang membatalkan wudu 
jika menyentuh wanita, Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas selalu 
berbeda (tidak pernah memiliki kesamaan pendapat). Terhadap hadis yang 
pertama (gublat ar-rajuli imra'atahu wa jassuha bi al-yadi min a-mulamasah.) 
Siradjuddin Abbas menerima hadis tesebut untuk dijadikan hujah dan 
memahaminya secara tekstual. Dalam hal ini Siradjuddin Abbas 
menggunakan metode konfirmasi dengan Al-Guran dan pendekatan 
bahasa. Dari metode ini Abbas menyimpulkan bahwa matan hadis tersebut 
sudah cukup jelas (sarihh dan dan tidak memerlukan takwil. Namun, 
Hassan justru menolak riwayat tersebut dengan melakukan kritik dalil. 
Menurutnya riwayat tersebut bukan hadis tetapi perkataan sahabat. 
Dengan demikian perbedaan Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas 
dalam menggunakan hadis tersebut disebabkan karena perbedaan 
keabsahan dalil. 

Sedangkan pada hadis yang kedua (Anna Rasulallahi Oobbala Bada 
Nisaihi Summa Kharaja ila as-Salah wa lam Yatawadda)) Ahmad Hassan 
menerima hadis tersebut sebagai hujah dan memahaminya secara tekstual, 
namun kali ini Abbas justru menolak hadis tersebut untuk dijadikan hujah 
dengan menggunakan metode kritik sanad dengan kesimpulan bahwa hadis 
tersebut berkualitas daif. Dengan demikian perbedaan Ahmad Hassan dan 
Siradjuddin Abbas dalam menggunakan hadis tersebut disebabkan karena 
berbeda tentang kesahihan sanad. 

Sedangkan pada hadis yang ketiga (Nabi saw. menyentuh kaki 
Aisyah ketika shalat) Ahmad Hassan menerima hadis tersebut untuk 
dijadikan hujah dan memahaminya secara tekstual, sedangkan Siradjuddin 
Abbas memahami hadis tersebut secara kontekstual dengan metode 
takwil, sehingga hadis tersebut bagi Siradjuddin Abbas tidak bisa dijadikan 
hujah untuk memfatwakan bahwa bersentuhan antara kulit laki-laki dan 
perempuan tidak membatalkan wudu. Dengan demikian perbedaan 
Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas dalam hal ini bukan terletak pada 
perbedaan kesahihan sanad hadis, tetapi lebih kepada perbedaan 
pemahaman matan (teks hadis). 


174--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Jika dicermati, metode yang digunakan Siradjuddin Abbas dalam 
memahami hadis yang ketiga tersebut “meminjam” metodologi Asy-Syafi'1 
(W. 204 H/819 M)”' yang menggunakan metode takwil dalam 
menyelesaikan hadis mukhtalif, yakni hadis-hadis yang secara lahiriah 
tampak bertentangan, padahal sesungguhnya tidaklah bertentangan.” Bagi 
Siradjuddin Abbas, hadis yang menyebutkan bahwa Nabi menyentuh kaki 
Aisyah ketika shalat merupakan hadis mukhtalif karena hadis sebelumnya 
(hadis pertama) menyebutkan bersentuh kulit laki-laki dan perempuan 
membatalkan wudu. Untuk menyelesaikan atau mengkompromikan kedua 
hadis yang tampak bertentangan tersebut maka Siradjuddin Abbas 
menggunakan metode takwil, dengan pemahaman bahwa Rasulullah 
menyentuh kaki “Aisyah di balik kain atau dengan alas. Karena itu 
menurut Abbas, hadis tersebut mengandung zhtima/ (multi interpretasi) 
sehingga gugur untuk dijadikan dalil. Setelah menggunakan metode takwil, 
Siradjudin Abbas dalam hal ini menggunakan pendekatan usul fikih. 
Menurutnya untuk mengamalkan hadis tersebut perlu digunakan kaidah 
fikih: JYsisY! 4 bin Jis! A3 )blSl Ja (dalil yang mengandung ihtimal gugur 
untuk dijadikan dalil) ungkapan sagata bihi a-lstdial dalam kaidah ushul 
figih di atas bukan berarti hadisnya terbuang, akan tetapi tidak bisa 
dijadikan dalil karena sudah ditakwil oleh para ulama. 

Penelusuran penulis menemukan bahwa, pemahaman Siradjuddin 
Abbas yang menggunakan metode takwil dengan konsep ihtimak-nya, 
memiliki keterpengaruhan (kesamaan) dengan muhaddisin dari kalangan 
Syafi'iyyah, dalam hal ini adalah An-Nawawi dalam kitab Sahih Muslim bi 
Syarh An-Nawawi sebagai berikut: 


"Dalam menyelesaikan hadis-hadis mukhtalif, Asy-Syafi'1 menawarkan metode aljam'u wa tawfig 


(kompromi), dan metode non kompromi. Metode kompromi meliputi pendekatan kaidah usul fikih, 
pendekatan kontekstual, pendekatan korelatif dan pendekatan takwil. Sedangkan metode non 
kompromi adalah pendekatan nasakh mansiikh, dan tarjih. Lihat: Edi Safri, a-lmam Asy-Syafi'i: Metode 
Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif (Jakarta: Disertasi UIN Syarif Hidayatullah, 1990), 180. 


"Muhammad 'Ajaj al-Khatib, Usw/ al-Hadis Ulumubu wa Mustalahuhu (Bairut: Dar al-Fikr, t.t), 283. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--175 


V5 D8 JUI Jl oya pala! ya Ielag Pil Gap Lngab al de Cab Selang yaa dl de yeah 


518 ab SE 


Artinya: “...Dan menurut (fatwa) jumhur ulama, bahwasanya (bersentuh 
kulit laki-laki dan perempuan) adalah membatalkan wudu. Mereka (jumhur 
ulama) memahami hadis tersebut bahwa Nabi mendorong kaki “Aisyah 
dibalik (melalui) alas (kain). Dan inilah pendapat yang lebih kuat (jelas) 
yang mengacu pada kondisi alami orang yang tidur, maka (karena itu) 
tidak ada petunjuk dalam hadis tersebut bahwa (menyentuh wanita gjnabi) 
tidak membatalkan wudu”. 


Paparan di atas tidak hanya memberikan gambaran bahwa 
Siradjuddin Abbas terpengaruh dengan An-Nawawi, tetapi juga 
menggambarkan bahwa ia memiliki penguasaan yang mendalam terhadap 
kitab-kitab Syafi 1yyah. 

Berbeda dengan Siradjuddin Abbas, Ahmad Hassan dalam 
memahami hadis-hadis tersebut (Rasulullah menyentuh kaki Aisyah ketika 
shalat) menggunakan metode konfirmasi hadis dengan Al-Guran.” 
Penerimaan Hassan terhadap metode ini berimplikasi kepada hadis 
tersebut dipahami secara tekstual. Hassan menjadikan hadis tersebut 
sebagai garinah untuk mendukung penafsiran ayat awlamastum an-Nisa' 
(O.S. al-Maidah451:6 dan O.S. an-Nisa 14): 43) dipahami secara majazi 
yang berarti a-jima' (bubungan suami istri), Penelusuran penulis 
menemukan bahwa pemahaman Ahmad Hassan tersebut terpengaruh 
(memiliki kesamaan) dengan para ulama dari kalangan mazhab Hanafi." 
Dengan demikian, baik metode maupun natijah pemahaman Ahmad 
Hassan dan Siradjuddin Abbas memiliki keterpengaruhan dan keterkaitan 
dengan para ulama sebelumnya. 

Pemahaman hadis Ahmad Hassan bercorak tekstualis, sedangkan 
Siradjuddin Abbas bercorak kontekstualis karena menggunakan metode 
takwil. Metodologi yang digunakan oleh kedua ulama ini memiliki dasar 
atau hujah yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika dianalisis 


'$An-Nawawi, Sahih Muslim bi Syarh An-Nawawi, vol. 4, 229-230. 


"Menurut Yiisuf al-Gardawi, kata-kata a-mulamasah dalam Al-@uran mengandung arti a-Jima' atau 


hubungan seksual. Lihat: Yusuf al-Gardawi, Bagaimana Memahami Hadis Nabi, 118. 


"Lihat: Abi al-Fida” Ismail ibn Umar Ibnu Kasir, Tafsir a-Our'an al-Azim, cet-ke-4 (Riyad: Dar at- 


Tayyibah, 2007), 314-315. Lihat Juga: Fakhr ad-Din Ibn Muhamad Ibn Umar Ibn Husain ibn Hasan Ibn 
“Ali Ar-Razi, Mafitih al-Gaib/ Tafsir al-Kabir, vol. 5 (Baitat: Dar al-Kutub al-TIlmiyyah, 2009), 9. 


176--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


dengan teori Salahuddin Al-Idlibi langkah yang dilakukan oleh Ahmad 
Hassan dan Siradjuddin Abbas merupakan upaya pengujian hadis dengan 
Al-Guran (O.S. al-Maidah45!:6 dan O.S. an-Nisa'14): 43), hanya 
perbedaannya, Ahmad Hassan memandang hadis tersebut tidak 
bertentangan dengan Al-Yuran karena memahami awlamastum an-Nisa' 
dalam ayat tersebut dengan a/jima, sedangkan Siradjuddin Abbas 
menilainya bertentangan dengan Al-Guran karena memahami kata 
awlamastum an-Nisa' dalam ayat tersebut dengan bersentuh kulit laki-laki 
dan perempuan secara langsung sehingga Abbas melakukan upaya al-jam u. 

Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas juga berbeda dalam 
menggunakan dan memahami hadis melafazkan usa//i sebelum shalat. Bagi 
Ahmad Hassan, hadis yang dijadikan dasar oleh Siradjuddin Abbas 
tersebut (Nabi saw. melafazkan niat haji) tidak bisa dijadikan hujah untuk 
menetapkan kesunnahan melafazkan usa//i, karena dalil tersebut berbicara 
tentang niat haji. Sedangkan Siradjuddin Abbas berpendapat bahwa hadis 
tersebut dapat dijadikan hujah untuk menetapkan kesunnahan melafazkan 
uSalli, karena hadis tersebut berkualitas sahih sanad dan matan. 

Perbedaan tersebut disebabkan karena berbeda tentang keabsahan 
dalil dan berbeda prinsip tentang kebolehan penggunaan giyas dalam 
ibadah. Siradjuddin Abbas menggunakan metode gas dalam 
menggunakan hadis tersebut. Bagi Siradjuddin Abbas, hadis yang 
menyebutkan bahwa Nabi membaca niat haji tersebut berkualitas sahih 
karena diriwayatkan oleh Muslim. Hadis khusus tentang anjuran membaca 
usalli sebelum shalat memang tidak ditemukan, tetapi bukan berarti tidak 
ada dalil. Kesunnahan melafazkan usa//i sebelum shalat di-giyas-kan pada 
Nabi melafazkan niat haji sebagaimana dijelaskan dalam hadis tersebut. 
Berbeda dengan Siradjuddin Abbas, Ahmad Hassan menggunakan 
metode kritik dalil. Dari metode ini Ahmad Hassan menyimpulkan bahwa 
hadis tersebut (Nabi membaca melafazkan niat haji) berkualitas tidak sah 
(sahih, pen). Di samping itu menurut Hassan, penggunaan giyas untuk 
masalah ibadah tidak diperbolehkan. Dengan demikian terjadi perdebatan 
dan perebutan metodologi dalam menggunakan hadis melafazkan usai. 


“Sangat disayangkan Ahmad Hassan tidak menyebutkan alasan ketidaksahihan hadis tersebut. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--177 


Jika perbedaan dan perdebatan metode tersebut dianalisis dengan 
teori nagd al-matan yang dirumuskan oleh Musfir “Azmullah Ad-Dumaini, 
metode Siradjuddin Abbas dalam memahami hadis usa//' merupakan “Arad 
as-Sunnah “Ala al-Oiyas (konfirmasi hadis dengan giyas).”” Dari teori ini 
Abbas menyimpulkan bahwa hadis Nabi melafazkan niat Haji pada 
hakikatnya juga mengajarkan kebolehan melafazkan niat dalam ibadah 
selain haji, seperti shalat. Sedangkan metode Ahmad Hassan berpegang 
dengan prinsip (teori) dari pemikirannya sendiri yakni La Oryasa fi al- 
Ibadah (tidak dibolehkan menggunakan giyas dalam ibadah) sebagaimana 
yang penulis jelaskan pada bab sebelumnya. 

Penelusuran penulis menemukan bahwa pemahaman hadis 
Siradjuddin Abbas terpengaruh dengan al-Gastalani (923 H.) dalam 
kitabnya a-Mawahib al-Laduniyah”” Keterpengaruhan Siradjuddin Abbas 
dengan al-GYastalani sangat logis karena al-Yastalani merupakan ahli hadis 
yang bermazhab Syafi'i.” Sedangkan pemahaman Ahmad Hassan 
terpengaruh dengan mazhab Hanafi yang membidahkan melafazkan usalli 
sebelum shalat.” Di samping itu Ahmad Hassan dalam hal ini juga 
terpengaruh dengan Ibnu Taimiyah.”” Walaupun demikian, metode yang 
digunakan Ahmad Hassan dalam menggunakan dan memahami hadis 
usalli tersebut murni merupakan ijtihad Ahmad Hassan sendiri. Perbedaan 
genesis pemahaman ini mempengaruhi pemilihan metode yang digunakan 
oleh masing-masing kedua ulama ini. 

Dalam menggunakan hadis tentang tempat pelaksanaan shalat “4, 
baik Ahmad Hassan maupun Siradjuddin Abbas keduanya menerima 
hadis tersebut untuk dijadikan hujah. Kedua ulama ini tidak 
mempersoalkan keabsahan dalil, walaupun Ahmad Hassan mengakui 
hadis tersebut berkualitas daif, tetapi untuk hadis ini ia menerimanya. Jika 
dianalisis dengan teori Al-Idlibi dalam pandangan Ahmad Hassan dan 
Siradjuddin Abbas, hadis tersebut berkualitas sahih sanad dan matan. 


““Para fugahi' merumuskan bahwa untuk memahami hadis dengan baik terutama hadis-hadis 
hukum maka suatu hadis perlu dipahami dengan giyas. Lihat: Musfir Azmullah Ad-Dumaini, Magayis 
Nagd Mutin as-Sunnah (Riyad: as-Su'udiyah, 1984), 428. 

“Terdapat kesamaan antara Siradjuddin Abbas dengan al-@astalini dalam memahami hadis usalli 
(Nabi melafazkan niat haji). Lebih lanjut lihat: Ahmad bin Muhammad al-Gastalani, a-Mawahib al- 
Laduniyah bi al-Manh al-Muhammadiyah, vol. 3 (Bairat: Dat al-Kutub al-Tlmiyyah, 2009), 139-140. 

“#Suryadilaga, Metodologi Syarah Hadis, 175. 

“Imam Abu Hanifah memfatwakan:...ds4 4ilh BAWI G| Lebih lanjut lihat “Abd Ar-Rahman al- 
Jaziri, a-Fighu “Ala Mazdhib al-Arba'ah, vol 1 (Bairat: Dar al-Kutub al-Tlmiyyah, 2008), 195. 

"Ketika mensyarah hadis tentang niat, Ibnu Taimiyah mengunggulkan pendapat yang mengatakan 
bahwa talafiuz niat tidak disunnahkan. Lihat, Ibnu Taimiyah, Majmi' a-Fatawa , vol. 18, 148-149. 


178--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Perbedaan kedua ulama ini terletak pada aspek perbedaan pemahaman 
ketika menganalisis matan atau teks hadis. Bagi Ahmad Hassan hadis 
tersebut merupakan £habariah, tidak berkaitan dengan ibadah mahdah, 
hanya merupakan urusan tempat (keduniaan), karena itu bagi Hassan, 
shalat 74 boleh dilakukan di lapangan dan jika ada uzur maka baru 
dilaksanakan di Masjid. Corak pemahaman Ahmad Hassan sangat 
tekstualis. Sedangkan Siradjuddin Abbas dalam analisis matan 
menggunakan metode takwil, konfirmasi hadis tersebut dengan O.S. at- 
Taubah19!:18 dan mengkorelasi hadis tersebut dengan hadis-hadis lain. 
Menurut Siradjuddin Abbas penyebab Nabi shalat di Masjid adalah karena 
Masjid Nabawi sanggup menampung jamaah yang hadir, karena itu shalat 
7d afdal dilakukan di masjid jika kapasitas masjid memadai jumlah jamaah 
yang hadir. Corak pemahaman Siradjuddin Abbas terkesan kontekstual 
radikal, karena natijah pemahamannya jauh keluar dari teks hadis itu 
sendiri. 

Penelusuran penulis menemukan bahwa genesis pemahaman hadis 
Siradjuddin Abbas dalam memahami hadis tempat pelaksanaan shalat “4, 
terpengaruh dengan muhaddisin dari mazhab Syaff'i, kali ini adalah Ibnu 
Hajar al-“Asygalani (W. 652 H.) dalam kitab Fath al-Bari sebagai berikut : 


Is «£ La YI Ann Ja D akal oY NA) SJ! CH SIS Y Anal 9 Ja! Sei adl ot REI eka 


LA os ank & Ismumk! 8 de 


Artinya: Dan yang dikehendaki (dalam memahami permasalahan tempat 
pelaksanaan shalat 74) ini, bahwa illatnya berkisar pada “sempit dan luas” 
bukan semata-mata keluar ke lapangan. Karena yang dituntut (dalam 
pelaksanaan shalat 74) adanya berkumpul. Jika berkumpul tersebut terjadi 
di Masjid maka itu lebih afdal karena masjid adalah tempat yang mulia. 


Dari kutipan di atas terlihat dengan jelas bahwa metode pemahaman 
Siradjuddin Abbas dalam hal ini terinspirasi atau terpengaruh dengan 
pemahaman Ibnu Hajar al-“Asygalani. Pentakwilan Siradjuddin Abbas 
terhadap teks tersebut yang cenderung radikal (jauh keluar dari teks) 
memiliki sinkronisasi dengan metodologi pensyarahan Ibnu Hajar al- 


““Al-Hafiz Ahmad Ibn ?Aliy Ibn Hajar al-Asygalani, Fath al-Bari, vol. 1 (Bairit: Dar al-Kutub al- 
Ilmiyyah, 2009), 253. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--179 


“Asygalani yang lebih fokus pada pendekatan bahasa dan usul fikih.” Hal 
ini tentu saja berbeda dengan metode Ahmad Hassan, yang murni 
merupakan ijtihadnya sendiri. Dengan demikian, secara metodologis 
perbedaan dalam memahami hadis tempat pelaksanaan shalat 94 
disebabkan karena berbeda genesis dan metode dalam menganalisis matan 
(teks). 

Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas berbeda dalam berhujah 
dengan hadis rukhsah shalat Jumat di hari raya. Ahmad Hassan dalam hal 
ini tidak melakukan kritik sanad, ia menerima hadis-hadis tersebut untuk 
dijadikan hujah. Pemahaman hadis Ahmad Hassan bercorak tekstualis 
karena hanya bertumpu pada teks hadis tanpa mengkonfirmasikannya 
dengan O.S. al-Jumw'ah 4621: 9. Berbeda dengan Hassan, Siradjuddin 
Abbas menggunakan kritik sanad. Dari metode ini Abbas menyimpulkan 
bahwa kedua hadis yang menyebutkan ru&hsah shalat Jumat tersebut 
berkualitas daif dan tidak bisa dijadikan dalil hujah. Namun, walaupun 
mengkritik sanad hadis tersebut, Abbas tetap melakukan analisis matan dan 
mengkonfirmasi hadis tersebut dengan Al-Ouran O.S. al-Jumw'ah 4621: 
9, pendekatan usul fikih metode takhsis, dan pendekatan asbab a-wurid,” 
Karena itu pemahaman hadis Siradjuddin Abbas dikategorikan bercorak 
kontekstualis. 

Sesuai dengan pengakuannya, genesis pemahaman hadis Siradjuddin 
Abbas dalam memahami hadis-hadis "1£)sah shalat Jumat bersumber dari 
kitab alUmm karya Imam Syafi'i”“ Sedangkan pemahaman Ahmad 
Hassan memiliki kesamaan dengan dengan mazhab Hanafi sebagaimana 
tertulis dalam kitab /igh as-Sunnah karya Sayyid Sabig”” Walaupun 
pemahaman hadis kedua ulama ini memiliki keterpengaruhan dengan 
ulama sebelumnya, tetapi penerapan metode atau argumentasi kehujahan 
dalam menggunakan dan memahami hadis tersebut, merupakan ijtihad 
masing-masing. Namun jika dianalisis dengan teori Al-Idlibi metode yang 
dilakukan oleh Siradjuddin Abbas merupakan upaya konfirmasi hadis 
dengan Al-Guran (OS. al-Jumwah 462): 9). Penelitian Abbas 


“Lebih lanjut lihat: Muhammad Alfatih Suryadilaga, “Kontekstualisasi Hadis dalam Kehidupan 
Berbangsa dan Berbudaya”, Kalam 11, no.1 (Juni 2017): 218. 


“Ilmu yang membahas tentang sebab-sebab atau latar belakang munculnya suatu hadis. Lihat, 
Muhammad Alfatih Suryadilaga, U/umul Hadis Sebuah Analisis Epistemologis, dalam buku Ulumul Hadis 
(Yogyakarta: Teras, 2010), 9. 

"Abbas, 40 Masalah Agama, vol. 4, 135. Bandingkan dengan, Muhammad Idris Asy-Syafi'T a-Umm, 
vol. 2 (Bairut: Dar al-Wafa', 2008), 515-516. 

“Lihat:Sayyid Sabig, Figh as-Sunnah, vol. 1 (Bairat: Dar al-Kutub al-“Arabi, 1983), 316. 


180--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


menemukan bahwa kedua hadis tentang ru&hsah shalat Jumat di hari raya 
berkualitas daif dan bertentangan dengan kandungan Al-Our'an tersebut. 
Karena itu dalam hal ini Abbas meninggalkan hadis tersebut untuk 
dijadikan hujah. Sedangkan Ahmad Hassan dalam hal ini berpendapat 
bahwa hadis dapat menggurkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Al- 
Ouran. 

Kasus yang sama juga terjadi pada perbedaan Ahmad Hassan dan 
Siradjuddin Abbas dalam berhujah dengan hadis talak tiga secara 
sekaligus. Siradjuddin Abbas menggunakan kritik sanad, dengan 
kesimpulan bahwa sanad hadis yang dikutip oleh Ahmad Hassan tersebut 
berkualitas daif dan tidak bisa dijadikan dalil hukum. Sedangkan Ahmad 
Hassan menerima atau mengakui keabsahan hadis tersebut (tidak 
melakukan kritik sanad), kemudian mengkonfirmasi hadis tersebut dengan 
O.S. al-Bagarahi2): 229. Penelusuran penulis menemukan bahwa 
pendapat Siradjuddin Abbas terpengaruh dengan pendapat imam Asy- 
Syafii dalam kitab aUmm yang memfatwakan bahwa talak tiga yang 
diucap oleh suami kepada istrinya, terhitung jatuh talak tiga.” Sedangkan 
Ahmad Hassan terpengaruh dengan Ibnu Taimiyah.” Perbedaan genesis 
keilmuan inilah yang mempengaruhi terjadinya perebedaan metode dalam 
memahami hadis tersebut. 

Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas berbeda ketika berhujah 
dengan hadis Gunut Subuh. Terhadap hadis yang pertama (HR. Ad- 
Darugutni) Siradjuddin Abbas menerima hadis tersebut sebagai hujah 
(tidak mengkritik sanad). Dalam hal ini Abbas langsung memahami hadis 
tersebut dengan metode konfirmasi dengan Al-Guran (O.S. Ali 
Imran(31: 128) dan korelatif dengan hadis-hadis lain yang mendukung. 
Hal ini mengindikasikan bahwa hadis tersebut dalam pandangan 
Siradjuddin Abbas berkualitas sahih sanad dan matan. Sedangkan Ahmad 
Hassan menggunakan metode kritik sanad dengan kesimpulan hadis yang 
diriwayatkan oleh Ad-Darugutni tersebut berkualitas daif sehingga tidak 
bisa dijadikan sandaran hukum. 

Ketika menggunakan hadis yang kedua (HR. At-Tirmizi) Ahmad 
Hassan menerima hadis tersebut sebagai hujah (menilai berkualitas sahih 
sanad dan matan) dan memahaminya secara tekstualis, namun kali ini justru 


“2 Asy-Syafi'imengatakan dalam kitab a-Umm 3x be33 S3 PN JAR UN US Jean Pos Jana dr Gb ca 
21 br SS GP Ade Kap AR USU JB ci Us Jean) Gil alAY Ja JI Je sb. Lihat : Al-Syaf?i, a-Umm, vol. 6, 476. 

"Ketika membahas hadis talak (tersebut) Ibnu Taimiyah mengatakan: J wes! JW sil: alay JB 8 
Baal Ba VI Aib 8 SG) ASI jl das j MX, . Lihat: Ibnu Taimiyah, Majmi' al-Fatawa, vol. 33, 12. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--181 


Siradjuddin Abbas yang menggunakan metode kritik muatan. Menurut 
Siradjuddin Abbas matan hadis tersebut bertentangan dengan hadis-hadis 
lain yang menyebutkan bahwa Nabi melakukan Yunut Subuh. Karena itu 
hadis tersebut tidak layak dijadikan sandaran hukum. Perbedaan metode 
tersebut menghasilkan pemahaman yang berbeda, Siradjuddin Abbas 
mensunnahkan Yunut Subuh, sedangkan Siradjuddin Abbas sebaliknya. 

Penelusuran penulis menemukan bahwa genesis pemahaman 
Siradjuddin Abbas dalam memahami hadis Gunut Subuh terpengaruh 
dengan fugaha dan muhaddsin di kalangan Mazhab Syaffi, lagi-lagi dengan 
Imam An-Nawawi." Sedangkan genesis Ahmad Hassan terpengaruh 
dengan mazhab Hanafi.” Genesis pemahaman kedua ulama tersebut 
terbagi antara berakar pada mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. 

Jika dianalisis dengan teori nagdul matan sebagaimana yang 
disebutkan  Musfir “Azmullah Ad-Dumaini, metode yang digunakan 
Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas sebenarnya menggunakan metode 
'Arad as-Sunnah “Ala “Amal as-Sahabah (konfirmasi hadis dengan 
gaul/ amaliyah sahabat),”" karena itu, metode yang digunakan kedua ulama 
ini diakui keabsahannya menurut tinjauan ilmu hadis. Namun pertanyaan 
yang muncul adalah mengapa metode tersebut tidak dilakukan secara 
bersamaan ketika membahas sebuah hadis. 

Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan tinjauan sosiologi 
pengetahuan. Terjadinya perbedaan dan perdebatan kedua ulama ini dalam 
menggunakan dan memahami hadis-hadis hukum di atas, sangat 
dipengaruhi oleh isu taklid, ijtihad dan i#tiba' atau keinginan Status Yuo 
mempertahankan Mazhab Syafi'i yang diperdebatkan antara Kaum Tua 
dan Kaum Muda terdahulu. Siradjuddin Abbas sebagai tokoh Kaum Tua 
mempertahankan mazhab Syafi'i (Status Yuo), sedangkan Ahmad Hassan 
justru sebaliknya ingin menghilangkan 1a4assuh mazhab terutama 


' #An-Nawawi membahas hadis Gunut tersebut dan memfatwakan : .... Ar Fi Tual 3 ka A And 3 
Gas 599 Ud Al 4283 (8 Lihat: Abu Zakariyya Muhyuddin An-Nawawi, Majmi Syarah a-Muhaszab, vol. 
3 (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), 492. 

"Terdapat kesamaan antara metode yang digunakan Ahmad Hassan dengan hujah ulama Hanafiah 
dalam memahami hadis Gunut Subuh. Lebih lanjut lihat, Muhammad bin Muhammad ibnu Ahmad Ibn 


Rusyd, Bidayat al- Mujtahid wa Nihayat al-Mugtasid, voL 1 (ttp. t.p., tt), 166. 


“Siradjuddin Abbas dalam memahami hadis @unut Subuh mengkonfirmasinya dengan amal 
sahabat, menurutnya mayoritas sahabat mengamalkan Gunut Subuh. Begitu juga Ahmad Hassan 
menolak hadis Gunut Subuh yang digunakan Siradjuddin Abbas tersebut dengan menggunakan 
konfirmasi dengan fatwa atau amal sahabat yang mengatakan bahwa Yunut Subuh bidah. Kemudian 
Siradjuddin Abbas mengkrtiki keabsahan riwayat sahabat yang digunakan oleh Hassan tersebut. 


182--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


keterikatan dengan mazhab Syafi'i yang waktu itu sangat mengakar di 
kalangan muslim Indonesia. Tidak hanya itu, Ahmad Hassan dalam 
berbagai tulisannya kadang-kadang mengkritik hadis yang digunakan atau 
yang diambil dari mazhab Syaft'i. Antara lain hadis yang digunakan dalam 
fasal air musta mal, sebagaimana ungkapannya: 


“Air Musta'mal seperti yang tersebut itu, tidak beralasan. Hadits- 
hadits dalam urusan itu, semuanya lemah, dan Rasulullah dan 
sahabat-sahabatnya sering ber-wudlu” di dalam satu bejana yang 
kecil, malah sahabat bersama-sama dan berganti-ganti ber-wudlu' 


di dalam bejana dengan memasukkan tangan ke dalamnya”. 


Data atau kutipan di atas menggambarkan bahwa Ahmad Hassan 
berusaha untuk menghilangkan 73 'assub mazhab. Keterpengaruhan dengan 
isu taklid, ijtihad dan 7##iba terlihat ketika Ahmad Hassan dan Siradjuddin 
Abbas saling memperebutkan metode dalam memahami hadis hukum, 
misalnya hadis tentang membatalkan wudu jika menyentuh wanita. 
Siradjuddin Abbas menggunakan metode takwil untuk mendukung 
mazhab Syaffi yang dianutnya, dalam hal ini ia merumuskan konsep 
ihtimal ketika memahami hadis yang menyebutkan bahwa “Aisyah 
menyentuh kaki Rasulullah yang sedang shalat. Sedangkan Ahmad Hassan 
memilih mazhab Hanafi dengan menolak metode atau konsep ihtimal 
sebagaimana yang digunakan oleh Siradjuddin Abbas. Keterpengaruhan 
isu ini juga terlihat pada bagian pengantar dari tulisan Siradjuddin Abbas 
ketika ia menulis masalah batal wudu jika menyentuh wanita: 


“Disayangkan, ke Indonesia sesudah atau sebelum Perang Dunia 
ke-1, berhembus angin baru, angin modernisasi agama, yaitu angin 
yang tidak hendak menganut mazhab Syafi'i lagi. Mereka 
memfatwakan bahwa bersentuh pria dan wanita tidak 
membatalkan wudu. 


Dari kutipan di atas dapat diketahui bahwa, Siradjuddin Abbas 
menolak pemahaman hadis yang bertentangan dengan mazhab Syaffti. 
Sebagai seorang ulama besar, Ahmad Hassan maupun Siradjuddin Abbas 
jelas mengetahui dan memahami bahwa masalah tersebut (mulamasah 


'"Hassan, Soal Jawab, vol. 3, 822. 


387pid,, vol. 2, 160. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--183 


langsung dengan wanita membatalkan wudu atau tidak) merupakan hal 
Juru'iyah atau kbilafiyah. Pendapat yang mengatakan mulamasah secara 
langsung membatalkan wudu adalah mazhab Syaffi, sedangkan yang 
memfatwakan tidak batal adalah mazhab Hanafi. Kedua pendapat tersebut 
sama-sama memiliki dalil-dalil yang kuat, karena itu perbedaan istinbat 
hukum dalam hal ini merupakan wilayah perbedaan pendapat (yajal al- 
zkhtilaf) yang bisa ditoleransi. Akan tetapi dalam memahami hadis yang 
terkait dengan permasalahan tersebut baik Ahmad Hassan dan Siradjuddin 
Abbas sama-sama tidak toleran. Keduanya saling mengunggulkan 
pendapat masing-masing dengan menyalahkan atau menganggap salah 
atau keliru pendapat yang lain. Hal ini sangat tidak sinkron dengan 
pengakuan Siradjuddin Abbas atas keabsahan mazhab yang empat. 
Pertanyaan besar adalah mengapa kedua ulama ini mengklaim masing- 
masing pemahaman hadis mereka yang benar, di luar dari pemahaman 
mereka dianggap tidak benar. 

Indikator lain dari keterpengaruhan Ahmad Hassan dan Siradjuddin 
Abbas terhadap isu taklid mazhab adalah terlihat kedua ulama ini “kejar- 
kejaran” atau saling mendaifkan hadis ketika mendiskusikan hadis Yunut 
Subuh. Ahmad Hassan mendaifkan hadis Gunut Subuh (jalur Ad- 
Darugutni, Baihagi, dan Ahmad) tetapi mengabaikan jalur al-Hakim yang 
sahih, bahkan menolaknya dengan menggunakan hadis yang diriwayatkan 
oleh al-Khatib (mukharrij yang tidak terkenal).”” Dari sini, terlihat bahwa 
dalam memahami hadis Gunut Subuh, terlihat kepentingan ideologi atau 
mazhab sangat mempengaruhi metode pemahaman hadis kedua ulama ini. 

Berdasarkan teori relasionisme, tidak ada pemikiran yang kebal dari 
pengaruh ideologis dan konteks sosial. Ideologi Ahmad Hassan dan 
Siradjuddin Abbas antara “anti /aassub mazhab” dengan ijtihad sudah 
tertutup atau keinginan mempertahankan mazhab Syafi'i mempengaruhi 
sikap dan metode yang dipilih oleh kedua ulama ini dalam pemahaman 
hadis tersebut dan juga terhadap hadis-hadis hukum lainnya seperti hadis 
tentang najis anjing, mulamasah membatalkan wudu, tallafuz usalli," @unut 


"Lihat Kembali pembahasan perdebatan hadis Gunut. 

“Belakangan, terjadi evolusi pemikiran pada PERSIS (masa kontemporer) dalam menilai hadis 
usalli (Nabi Muhammad melafazkan niat haji) menurut Dewan Hisbah PERSIS, hadis tersebut sahih 
karena diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lihat: Akhyar Syuhada dkk, Risalah Shalat: Kumpulan Keputusan 
Sidang Dewan Hisbah PERSIS (Bandung: Persis Press, 2017), 84. Keputusan ini berbeda dengan Ahmad 
Hassan yang menilai hadis tersebut tidak sah. Fenomena ini merupakan bukti penguat bahwa 
pemahaman hadis Ahmad Hassan terpengaruh dengan faktor sosiologis waktu itu, untuk kepentingan 
ide pembaharuan, memberantas taklid dan 1#a'assub mazhab, maka Ahmad Hassan “terpaksa” 
menyatakan bahwa hadis tersebut tidak sah tanpa memberikan alasan dari ketidaksahan hadis tersebut. 


184--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Subuh, tempat pelaksanaan shalat 74, "u&hsah shalat Jumat di hari raya dan 
hadis talak tiga secara sekaligus. Kondisi masyarakat waktu itu yang 
sensitif dengan isu taklid dan bermazhab, sangat mempengaruhi pemikiran 
hadis Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas. 

Faktor lain yang mempengaruhi perdebatan metode pemahaman 
hadis Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas adalah kondisi psikologis. 
Kata psikologi pertama kali digunakan dalam bahasa Inggris pada tahun 
1600-an untuk mengacu pembicaraan tentang jiwa." Kata psikologi 
berasal dari bahasa Greek (Yunani), pseyhe dan /ogos. Pisyche artinya jiwa atau 
nafas. Sedangkan /ogos berarti ilmu. Jadi secara bahasa psikologi adalah 
ilmu jiwa, atau ilmu yang membahas prinsip kehidupan, jiwa, atau roh.” 
Secara terminologi banyak definisi yang telah dirumuskan para pakar, ”" 
definisi yang diberikan oleh Abdurrahman Shaleh dapat dikatakan lebih 
komprehensif. Menurutnya, psikologi adalah ilmu yang mempelajari seluk- 
beluk kejiwaan manusia, yang berusaha memahami aspek terdalam dalam 
dari manusia termasuk gerak ritmik dari jasad dan nafs yang terkait ruh 
ilahi” Dari definisi tersebut, maka yang penulis maksud dengan 
psikologis dalam hal ini adalah kondisi kejiwaan, perasaan atau semangat 
yang sedang diusung oleh Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbbas ketika 
ia menulis atau memahami hadis terutama terhadap hadis-hadis yang 
mereka perdebatkan pemahamannya. Hal ini penting karena berdasarkan 
teori relasionisme, bahwa pemikiran seseorang sangat terkait dengan 
psikologis individu. 

Sebagaimana tergambar pada bab sebelumnya, Ahmad Hassan pada 
pertengahan abad XX merupakan orang yang sangat resah dengan kondisi 
umat Islam Indonesia yang dianggapnya mempraktikkan ajaran Islam yang 
tidak murni, masih tercampur dengan bidah, takhayul, khurafat, jumud 
tidak berkembang karena terikat dengan mazhab dan masih 
mempraktikkan tradisi yang dianggap sisa-sisa dari agama yang dianut 
sebelum kedatangan Islam ke Indonesia. Keresahan Ahmad Hassan ini 
sama dengan keresahan para pendiri PERSIS sebagaimana yang telah 
penulis paparkan pada bab sebelumnya. Dengan demikian dapat dikatakan 


“Abdul Rahman Sholeh, Psikologi Suatu Pengantar dalam Persefektif Islam (Jakarta: Kencana Peranada 
Media Group, 2009), 1. 

“Ki Fudydartanta, Psikolog Umum (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2011), 3. 

“Terdapat berbagai definisi yang diberikan oleh pakar psikologi Barat Jhon Broadus Atson, 
Wilhelm Wundt dan lain-lain. Lebih lanjut lihat: Abu Ahmadi, Psikologi Umum (Jakarta: PT. Rineka 
Cipta, 2009), 4. 

“#Abdul Rahman Sholeh, Psikologi Suatu Pengantar, 1, 8. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--185 


bahwa Ahmad Hassan memiliki psikologis “keresahan sosial” terhadap 
situasi yang terjadi di masyarakat waktu itu. Keresahan Ahmad Hassan ini 
terlihat ketika ia menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 
kepadanya, antara lain tentang taklid dan tradisi tahlilan: 


“Tukang-tukang taglied yang sudah kehabisan alasan, sering 
berkata, bahwa kami tidak bisa faham Al-Ouran dan hadits, 
lantaran payahnya: oleh sebab itu, kami turut imam-imam saja. 
Perkataan itu dusta belaka. Sebenarnya Al-Guran dan hadiets 
tidak lebih payah dari pada kitab imam-imam, bahkan Al-Gur'an 
dan hadits bisa difaham dengan lebih gampang, karena ada banyak 
penerangan-penerangannya yang dibikin oleh orang-orang dahulu. 
Dengan sedikit keterangan itu saja, bisalah difaham, bahwa orang- 
orang Islam yang bisa berijtihad itu, wajib ijtihad, kalau perlu, dan 
yang lain-lain dari pada itu, wajib ittiba. Adapun taglied itu tidak 


halal sama sekali”. 


“Tahlil yang biasa dikerjakan orang sebelah kita di sini, ialah kalau 
ada kematian, maka sesudah ditanam mereka berkumpul ramai- 
ramai lalu tuan syekh tahlil mulai bertahlil dan diturut oleh orang 
ramai. .....Alguran dan hadiets tidak memerintahkan kita bertahlil 
untuk si mati. Nabi tidak pernah mengerjakan. Sahabat-sahabat 
tidak pernah mengerjakan, bahkan menurut riwayat bahwa 
berkumpul-kumpul di rumah orang kematian dan membuat 
makanan sesudah kematian itu sahabat menganggap sebagai 
niyahah: ratapan, sedang ratapan (tangisan mayit) itu dilarang 
keras oleh agama." 


Paparan di atas menggambarkan keresahan atau kondisi psikologis 
Ahmad Hassan terhadap kondisi masyarakat Islam waktu itu yang 
menurutnya taklid kepada mazhab, tidak mau berijtihad atau mengambil 
pemahaman keagamaan langsung dari Al-Gur'an dan hadis. Berdasarkan 
teori relasionisme, pemahaman hadis Ahmad Hassan tidak terlepas dari 
pengaruh psikologis sebagaimana yang penulis sebutkan di atas. Ahmad 
Hassan menginginkan persatuan (umat) Islam dengan melaksanakan 
ajaran Islam yang murni, kembali kepada Al-Guran dan hadis, 


“Hassan, Soal Jawab, vol. 1, 391. 
A hid., vol. 2, 507. 


186--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


meninggalkan keterikatan dengan mazhab dan meninggalkan tradisi yang 
tidak sesuai dengan Islam (bukan dari Islam). 

Sama halnya dengan Ahmad Hassan, Siradjuddin Abbas juga 
mempunyai keresahan sosial. Jika dicermati terdapat dua keresahan 
Siradjuddin Abbas terhadap situasi masyarakat waktu itu, Pertama, 
keprihatinan (merasa sedih yang mendalam) terhadap kondisi umat Islam 
Indonesia yang terpecah, tidak bersatu dalam akidah dan syariat. Dalam 
pandangan Abbas perpecahan ini disebabkan masukknya pemikiran 
“Abduh dan Rasyid Rida melalui majalah a/Manar sebagaimana yang telah 
paparkan sebelumnya. Siradjuddin Abbas berkeinginan menyatukan 
kembali umat Islam Indonesia dengan cara kembali mengikuti teologi 
Asya'riyah dan mazhab Syafi'i melalui wadah PERTI yang diusungnya. 

Kedua, kecintaan kepada mazhab Syaff'i. Siradjuddin Abbas sangat 
cinta dengan mazhab Syafi'i, hal ini terlihat dari upaya yang dilakukan oleh 
Siradjuddin Abbas berupa, 1) menulis buku yang berjudul “Sejarah dan 
Keagungan Madzghab Syafi?. Dalam buku ini ia memaparkan keunggulan 
dan kelebihan mazhab Syafii dari berbagai aspek. 2) menyempatkan 
berziarah ke makam Imam Syafi'i. Dalam ziarah tersebut Abbas 
“berpamitan” kepada arwah Imam Syafii untuk diperkenankan 
mempertahankan mazhab Syaff'i di Indonesia." 3) sepanjang hidupnya ia 
selalu mengajar, mendidik, membina masyarakat agar memiliki 
pengetahuan dan pengamalan terhadap mazhab Syafi'i. Bahkan beberapa 
detik menjelang wafat ia sempat berwasiat agar dicarikan sepuluh orang 
anak-anak muda untuk ia bina menjadi ulama-ulama Syafi'i." 

Ketiga, ketersinggungan dengan Kaum Muda (reformis) yang ia 
istilahkan dengan “Kaum anti Mazhab”, sebagaimana ungkapannya: 


“Mereka kaum anti mazhab mengomongkan bahwa orang-orang 
taklid atau kaum yang taklid itu akan jadi mundur, mati semangat, 
jumud, beku, tak berkemajuan, dipermainkan orang saja, dijajah 
saja, sudah mati sebelum mati dan lain-lain omongan yang sifatnya 
penghinaan kepada orang-orang bermazhab. Kita banyak 
membaca omongan ini dalam karangan buku-buku mereka, dan 
mendengar dalam pidato-pidato dan tabligh-tabligh mereka. 
Omongan ini benar-benar menyinggung dan menusuk perasaan 


“Siradjuddin Abbas tercatat delapan kali berziarah ke makam Imam asy-Syafi'tyang terletak di 
Kota tua Cairo, yakni pada tahun 1952, 1956, 1957, 1959, 1961, 1963 (dua kali) dan tahun 1964. Lihat: 
Alaidin Koto, Buya KH. Siradjuddin Abbas (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2016), 22. 

“Abbas, Itigad Ahlussunnah Wal-Jamaa'h, 1. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--187 


serta menghina terhadap orang-orang yang bermazhab. Biasanya 
omongan ini keluar dari orang-orang pemuja dan pemuji ibnu 
Taimiyah, pengikut Ibn GYayyim al-Jauzi, pemuji Muhammad 
Abduh dan Rasyid Ridha, orang yang fanatik kepada majalah al- 
Manar dan al-Munir dan bahkan memuja al-Manfaluthi dan 
mengikuti mazhab Wahabi. Heran dan ta'jublah kita melihat 
pendirian orang ini. Mereka melarang mengikut Imam Syafi'i RHL 
tetapi mereka taklid kepada Ibnu Taimiyah....”.” 


Kutipan di atas menggambarkan bahwa Siradjuddin Abbas merasa 
“terganggu” dengan semboyan atau prinsip Kaum Muda yang menolak 
kewajiban bermazhab. 

Sebenarnya Siradjuddin Abbas bersikap toleran terhadap selain 
mazhab Syafi'i, hal ini terlihat pada tulisannya dalam buku Sgarah dan 
Keagungan Mazhab Syafi'i, dimana ia membahas keunggulan masing-masing 
mazhab tersebut. Ketika masih belajar di Mekkah, Siradjuddin Abbas 
mempelajari fikih empat mazhab, karena itu ia sangat menghormati 
keempat mazhab tersebut." Namun ketika pulang ke Minangkabau ia 
melihat terjadi pertentangan antara Kaum Tua dan Kaum Muda. Kaum 
Tua yang mempertahankan mazhab Syafi'i selalu mendapat serangan dari 
Kaum Muda, kondisi ini menimbulkan gejolak psikologis Siradjuddin 
Abbas untuk “terpanggil” membela dan mempertahankan mazhab Syaffi. 

Kondisi psikologis sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, sangat 
mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya perbedaan dan perdebatan 
Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas dalam pemahaman hadis. 
Keterpengaruhan ini antara lain terlihat pada perdebatan kedua ulama ini 
dalam memahami hadis-hadis tentang shalat 74 yang jatuh pada hari raya, 
tempat shalat 74 dan talak tiga sekaligus. Jika dicermati, dalam memahami 
hadis-hadis tersebut terlihat kecintaan dan keterkungkungan Abbas 
terhadap mazhab Syafi'i, sedangkan Ahmad Hassan sebaliknya. Misalanya 
ketika fatwa Ahmad Hassan tentang tempat shalat 74 bertentangan dengan 
fatwa yang terdapat dalam mazhab Syafi'i, maka Abbas “terpaksa” 
menggunakan metode kritik sanad, menurutnya hadis tersebut tidak bisa 
dijadikan dalil karena berkualitas daif. Namun menariknya, walaupun hadis 
tersebut daif tapi Abbas tetap mengambil pemahaman dari hadis tersebut 


“Siradjuddin Abbas, Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i, cet. ke-6 (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 
1994), 93-94. 
“Sanusi Latif, Ulama Sumatera Barat (Padang: IAIN Imam Bonjol Press, t.t.),155. 


188--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


dengan menggunakan pendekatan asbab a-wurid yang pemahamannya 
tetap mendukung fatwa yang terdapat dalam mazhab Syafi'i. Menurut 
penulis, pemilihan Siradjuddin Abbas terhadap metode tersebut sangat 
dipengaruhi atau tidak lepas dari faktor psikologis ketika ia menulis 
pemahaman hadis tersebut dan bertujuan untuk menolak pemahaman 
Ahmad Hassan. 

Contoh lain juga terlihat pada perdebatan kedua ulama ini dalam 
memahami hadis tentang talak tiga sekaligus. Kondisi psikologis 
Siradjuddin Abbas terlihat dari latar belakang Siradjuddin Abbas 


membahas atau menulis masalah ini, sebagaimana ungkapannya: 


“Dulu di Indonesia ulama-ulama Islam memfatwakan bahwa talak 
tiga sekaligus jatuh tiga, .....Kemudian datang fatwa baru ke 
Indonesia dari Ibnu Taimiyah cs. yang menyatakan bahwa talak 
tiga sekaligus tidak jatuh sama sekali atau hanya jatuh satu..... 
Fatwa ini menggoncangkan, terutama dalam peradilan-peradilan 
agama, karena hakim sendiri menjadi ragu, manakah yang benar di 
antara dua fatwa itu. Setahu saya sampai sekarang belum ada 
keputusan soal ini. Oleh karena itu adalah lebih baik supaya soal 
ini diperterang, dikupas dan disorot dari segala jurusan.....” 


Kalimat “Ibnu Taimiyah cs” dalam tulisan Siradjuddin Abbas di atas, 
jelas yang dimaksud antara lain adalah Ahmad Hassan, karena pada 
pertengahan abad XX Ahmad Hassan merupakan salah satu ulama yang 
memfatwakan talak tiga sekaligus hanya jatuh satu. Namun kali ini 
Siradjuddin Abbas yang mendaifkan dalil yang digunakan oleh Ahmad 
Hassan tersebut sebagaimana yang telah penulis paparkan pada bab 
sebelumnya. 

Situasi dan kepentingan politik kekuasaan secara juga mempengaruhi 
terjadinya perbedaan dan perdebatan Ahmad Hassan dan Siradjuddin 
Abbas dalam pemahaman hadis. Sebagaimana telah dipaparkan pada bab 
sebelumnya, bahwa salah satu strategi Ahmad Hassan dan Siradjuddin 
Abbas dalam ' mengembangkan paham  keagamaannya adalah 
menggunakan politik kekuasaan. Menurut Deliar Noer ketika menjadi 
partai politik, PERTI sangat gigih mempertahankan paham Ahlussunnah 


"Abbas, 40 Masalah Agama, vol. 1, 264. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--189 


Waljamaah dan mazhab Syafi'i.” Kegigihan PERTI semakin kuat ketika 
Siradjuddin Abbas menjadi Menteri atau duduk di Parlemen. Konsistensi 
Siradjuddin Abbas dengan partai PERTI sebenarnya tidak terlepas dari 
kepentingan untuk mengembangkan dan mempertahankan paham 
keagamaan. Hal ini terlihat pada sikap politik PERTI (di bawah 
kepemimpinan Siradjuddin Abbas) yang tidak mau bergabung dengan 
Masyumi yang didominasi oleh orang-orang PERSIS.” Ahmad Hassan, 
walaupun tidak terjun langsung masuk politik praktis, namun ia 
mendukung, berpihak, dan membela Masyumi.”" Bahkan Ahmad Hassan 
memotivasi warga PERSIS untuk membesarkan Masyumi. Dengan 
demikian kepentingan politik kekuasaan secara tidak langsung juga ikut 
mempengaruhi perdebatan atau perbedaan metode Ahmad Hassan dan 
Siradjuddin Abbas dalam penggunaan dan pemahaman hadis. 


Hadis Riba 

Sebagaimana yang telah penulis deskripsikan sebelumnya, Ahmad 
Hassan berpendapat bahwa riba yang dilarang adalah riba yang berlipat 
ganda, karena itu Bunga Bank hukumnya halal (bukan riba yang 
diharamkan). Sedangkan Siradjuddin Abbas berpendapat sebaliknya. 
Dalam perdebatan ini, baik Ahmad Hassan maupun Siradjuddin Abbas 
banyak menggunakan dalil baik Al-GYur'an, hadis dan kaidah ushul fikih. 
Jika disederhanakan, untuk dalil hadis terdapat satu hadis yang 
diperdebatkan yakni /a'ana Rasulullahi akilarriba, wa mukilahu, wakatibahu, 
wasyabidaihi wagala hum sawa'un. Menurut penelaahan penulis, dalam 
memahami hadis tersebut sebenarnya baik Ahmad Hassan maupun 
Siradjuddin Abbas menggunakan metode yang sama, yakni metode 
konfirmasi dengan Al-Guran O.S. Ali Imran (314: 130 dan korelatif 
dengan hadis-hadis lain yang terkait. Walaupun menggunakan metode 
yang sama, tetapi hasil pemahaman kedua ulama ini sangat berbeda dan 
bertolak belakang. Penyebab perbedaan tersebut terletak pada perbedaan 
menafsirkan kalimat ad'afan muda'afatan dalam ayat tersebut (Ahmad 
Hassan memahaminya dengan riba yang berlipat ganda) dan perbedaan 
materi hadis pendukung. Ahmad Hassan menggunakan hadis pendukung 
yang tidak digunakan oleh Siradjuddin Abbas dan menolak beberapa hadis 
yang terkait dengan larangan mengambil manfaat dari hutang. 


'“Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965 (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1987), 
73: 


"Lihat: Koto, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, 157. 
“#Lebih lanjut lihat: Ahmad Hassan, Risalah Mazhab (Bangil: Pustaka Elbina, 2005), 471-475. 


190--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Dalam masalah riba, pemahaman Ahmad Hassan memiliki 
kesamaan pemikiran dengan Muhammad “Abduh (w. 1905 M.).” 
Sedangkan Siradjuddin Abbas mendapat keterpengaruhan dengan jumhur 
ulama khusus para mufassir antara lain At-Tabari (w. 310 H) dan al-Khazin 
dalam memahami @9.S. Ali Imran (31: 130.”' Walaupun demikian, metode 
yang digunakan kedua ulama ini dalam memahami hadis riba tersebut, 
murni merupakan ijtihad mereka masing-masing. 

Metode pemahaman Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas 
memiliki kesamaan dengan ulama kontemporer. Metode Ahmad Hassan 
memiliki kesamaan dengan Abdullah Saeed sedangkan metode Siradjuddin 
Abbas memiliki kesamaan dengan Yusuf al-Yardawi. Menurut Abdullah 
Saeed, riba yang diharamkan Al-Guran dan hadis adalah riba yang 
mengandung unsur kezaliman, eksploitasi terhadap debitur sebagaimana 
yang terjadi pada pra Islam (jahiliah). Begitu juga hadis-hadis yang 
melarang riba walaupun jumlahnya sangat sedikit.” Jika dicermati, dalam 
pandangan Ahmad Hassan dan Abdullah Saeed, hadis-hadis yang 
berbicara tentang riba tidak menyebutkan batasan atau sifat riba yang 
diharamkan. Kriteria riba yang diharamkan adalah riba yang mengandung 
unsur kezaliman, eksploitasi, atau berlipat ganda sebagaimana terdapat 
dalam 9.5. Ali Imran (314: 130. 

Sedangkan Yusuf al-Gardawi, memandang bahwa semua tambahan 
dari pokok pinjaman yang dipersyaratkan sebelumnya, adalah riba dan 
hukumnya haram. Dengan demikian, menurut al-Gardawi, bunga bank 
juga termasuk dalam tambahan yang dipersyaratkan sebelumnya, karena 
illat yang terdapat di dalamnya, sama dengan '“//af tiba yang terdapat 
dalam Al-Our'an, yaitu bertambahnya harta dari pokok yang dipinjamkan. 
Untuk memperkuat pendapatnya Yusuf al-Gardawi mengutip hadis 


"Menurut penelitian Khairuddin Nasution, bahwa Muhammad “Abduh membolehkan menyimpan 
uang di Bank dan menghalalkan Bunganya. Riba yang dilarang dalam Al-Guran menurut Abduh adalah 
riba jahiliah yang di dalamnya ada eksploitasi. Riba yang lain yang tidak mengandung unsur eksplotasi 
seperti Bunga Bank adalah dihalalkan. Lebih lanjut Lihat: Khoiruddin Nasution, Riba dan Poligami 
(Yogyakarta: Academia, 1996), 59-60. Penulis juga menelusuri Tafsir a-Manar. Ketika menafsirkan OS. 3: 
130. Abduh mengatakan bahwa keharaman riba tersebut terletak pada ad'ifan muda'afatan (berlipat 
ganda/ada eksploitasi). Lihat: Muhammad Rasyid Rida, Tafsir Alguran a-Hakim (al-Manar), vol. 4 
(Bairut: Dar al-Kutub al-Tlmiyyah, 2005), 101, 104-108. 

“Lebih lanjut lihat: Abt Ja'far Muhammad Ibn Jarir At-Tabari, Jami” al-Bayan Fi Ta'wil a-Ouran, 
vol. 3 (Bairit: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005), 434. dan Muhammad 'Al#u ad-Din 'Ali Ibnu 
Muhammad Ibnu Ibrahim al-Bagdadi, Lubab al-Ta'wil Fi Ma'in at-Tangil vol. 1 (Bairat: Dat al-Kutub al- 
Tlmiyyah, 1995), 538. 

"Abdullah Saced, Islamic Banking and Intrest (Leiden, Brill, 1996), 26-27, 142-143. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--191 


larangan riba (yang diperdebatkan pemahamannya oleh Ahmad Hassan 
dan Siradjudin Abbas). Menurut Yusuf al-Gardawi hadis tersebut jelas 
mengharamkan riba baik sedikit ataupun banyak.”" Dengan demikian, 
terdapat kesamaan metode antara Siradjuddin Abbas dan Yusuf al- 
@Oardawi dalam memahami ayat ataupun hadis tiba. 

Ditinjau dari sosiologi pengetahuan, perbedaan dan perdebatan 
Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas dalam memahami hadis riba 
disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama, perbedaan intelektual. Menurut 
teori sejarah pemikiran (intelektual), konteks sejarah intelektual seseorang 
mempengaruhi pemikiran atau idenya. Jika teori ini dikaitkan dengan 
konteks sejarah kehidupan Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas, 
perbedaan rihlah ilmiah kedua ulama ini sangat mempengaruhi atau 
menyebabkan terjadinya perbedaan dan perdebatan dalam pemahaman 
hadis. 

Jika dicermati, terdapat beberapa kesamaan sekaligus perbedaan 
Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas dalam aspek rihlah ilmiah: 1) 
secara nasab dan pendidikan, Hassan adalah seorang yang berasal dari 
keluarga campuran Indonesia dan India kelahiran Singapura, keturunan 
pedagang. Sedangkan Siradjuddin Abbas murni dari Indonesia 
(Minangkabau), dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan keluarga ulama. 
2) mereka sama-sama mengawali pendidikannya dari orang tua sendiri 
kemudian melanjutkan ke sekolah formal mempelajari agama dan bahasa. 
Hanya saja Ahmad Hassan tidak menamatkan sekolah formal, hanya batas 
kelas empat selebihnya autodidak. Sedangkan Siradjuddin Abbas walaupun 
tidak pernah masuk sekolah gubernemen tetapi ia tetap mengikuti 
pendidikan di pesantren. Ketiga, di samping autodidak mereka juga 
mendatangi para ulama untuk memperdalam ilmunya. Perbedaannya 
adalah, Ahmad Hassan mendatangi para ulama di Singapura sedangkan 
Siradjuddin Abbas mendatangi para ulama di Mekkah. 

Ditinjau dari segi karir perjalanan hidup, Ahmad Hassan dan 
Siradjuddin Abbas juga memiliki kesamaan dan perbedaan. Pertama, 
setelah belajar dengan mendatangi para ulama, baik Ahmad Hassan 
maupun Siradjuddin Abbas sama-sama pulang ke daerah asal. Ahmad 
Hassan pergi ke Surabaya kemudian Bandung dengan tujuan untuk 
berdagang, sedangkan Siradjuddin Abbas pulang ke Minangkabau di 


samping untuk belajar, ia juga mengajar di berbagai pesantren. Perbedaan 


"Yusuf al-Gardawi, Fawdid a-Bunik Hiyd ar-Riba al-Haram (Kairo: Dar al-Wafa”, 1990), 36-38. 


192--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


rihlah ilmiah ini berakhir dengan keduanya menempuh “jalan” yang 
berbeda. Ahmad Hassan berjalan dan berlabuh di “rumah” Kaum Muda 
sedangkan Siradjuddin Abbas berlabu “di rumah” Kaum Tua sampai 
masing-masing ulama ini wafat. Karena itu pula semasa hidupnya kedua 
ulama ini mengembangkan dan mempertahankan paham keagamaan 
masing-masing. 

Dari sekian banyak teman atau inspirator tersebut, pemikiran 
Muhammad Abduh cukup dominan mempengaruhi paham keagamaan 
Ahmad Hassan. Indikator keterpengaruhan ini terlihat dari terdapatnya 
kesamaan prinsip antara Hassan dan Abduh dalam masalah ijtihad dan 
taklid. Menurut G.HLA. Juynboll, Abduh adalah orang yang berupaya 
melepaskan belenggu penerimaan membabi buta terhadap kepercayaan 
otaritatif (taklid mazhab) yang menurutnya merupakan penyebab 
kemunduran Islam. “Abduh ingin menerobos aturan-aturan mazhab yang 
kaku, dan masuk ke alam kemerdekaan berfikir, sehingga dapat 
mengadaptasikan keyakinan-keyakinan keagamaan dengan kebutuhan 
zaman modern.” Jika dicermati, pemikiran “Abduh inilah yang diserap 
oleh Hassan, karena itu ia bertekad melepaskan keterikatan umat Islam 
Indonesia terhadap mazhab (taklid) sebagaimana yang telah penulis 
paparkan pada bab sebelumnya. Bukti lain dari keterpengaruhan tersebut 
terlihat dari kesamaan pemahaman antara Ahmad Hassan dan “Abduh 
tentang riba. 

Ketika kembali ke Indonesia, kedua ulama ini dikader untuk menjadi 
pelanjut kontestasi Kaum Tua dan Kaum Muda. Siradjuddin Abbas 
dikader oleh ulama Ahlussunnah Waljamaah yang anti dengan paham 
Muhammad “Abduh yakni Sulaiman Ar-Rasuli, sedangkan Ahmad Hassan 
“dikader” oleh pembawa pemikiran Muhammad “Abduh antara lain H. 
Zamzam (1884-1952 M.), Muhammad Yunus dan Fagih Hasyim. 
Pengkaderan ini membuahkan hasil, Ahmad Hassan menjadi tokoh utama 
(guru dan ketua umum) organisasi PERSIS sedangkan Siradjuddin Abbas 
menjadi tokoh utama (guru dan ketua umum) PERTI. Nama kedua ulama 
ini sangat melekat dan sulit dipisahkan dengan masing-masing organisasi 
yang mereka pimpin. Bahkan nama mereka melebihi pengaruh kedua 
pendiri organisasi ini, padahal baik Ahmad Hassan maupun Siradjuddin 
Abbas bukan pendiri organisasi tetapi sebagai penerus. 


G.HLA. Juynboll, Kontroversi Hadis di Mesir 1890-1960, terj. Ilyas Hasan (Bandung: Mizan, 1999), 


20. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--193 


Menurut teori sejarah intelektual, pemikiran atau ide seseorang tidak 
berangkat dari ruang kosong akan tetapi pasti dipengaruhi oleh pemikiran 
sebelumnya. Dari teori ini penulis berpendapat bahwa faktor perbedaan 
guru, sangat mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya perbedaan 
sekaligus perdebatan Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas dalam paham 
keagamaan khususnya pemahaman hadis. Terdapat dua keterpengaruhan, 
pertama mengadopsi paham keagamaan guru, dan yang kedua keinginan 
melanjutkan “visi-misi” atau cita-cita guru masing-masing. 

Kedua, situasi politik dan ekonomi ikut andil dalam mempengaruhi 
terjadinya perdebatan atau kontestasi pemikiran antara Ahmad Hassan 
dan Siradjuddin Abbas dalam paham keagamaan khususnya dalam 
pemahaman hadis. Asumsi ini berawal dari hasil penelitan Howard M 
Federspiel bahwa Kaum Tua tidak mau mengubah pandangan keagamaan 
mereka karena ada unsur kepentingan politik, sosial dan ekonomi.” 
Analisis Howard M Federspiel ini jika dikaitkan dengan teori relasionisme 
bahwa setiap pemikiran seseorang selalu berkaitan dengan struktur sosial 
yang melingkupinya, pemikiran seseorang dipengaruhi oleh ideologisasi 
konteks sosialnya, maka menurut penulis terdapat beberapa hal yang ikut 
mempengaruhi terjadinya perbedaan metode antara Ahmad Hassan dan 
Siradjuddin Abbas dalam memahami hadis riba yakni, politik identitas dan 
situasi ekonomi. 

Indikasi politik indentitas terlihat dari beberapa tulisan Ahmad 
Hassan yang sengaja menyebut kata-kata organisasi PERSIS. Antara lain 
terlihat ketika memahami hadis masalah riba. Fatwa Ahmad Hassan yang 
menghalalkan Bunga Bank (riba yang dibolehkan) merupakan fatwa yang 
kontroversial dan hanya dikeluarkan oleh PERSIS pada masa itu, 
sebagaimana ungkapannya ketika mengakhiri risalah riba sebagai berikut: 


“Sampai disini saya berhenti dulu. Insya Allah akan ada suara 
nyaring mengatakan “Persatuan Islam (PERSIS, pen) halalkan riba 


dan saya percaya, nanti ada beberapa pertanyaan dan bantahan”. 


Disebutnya kata PERSIS dalam ungkapan Ahmad Hassan di atas, 


mengindikasikan bahwa pemahaman (teks) hadis Ahmad Hassan terkait 
dengan organisasi tersebut. 


“Federspiel, Persatuan Islam Pembaharuan Islam, 61. 
21 Thid., 207. 


194--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Indikasi situasi ekonomi terlihat dari konteks sosial ekonomi 
kehidupan Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas. Ditinjau dari konteks 
ekonomi, Ahmad Hassan kurang sejahtera dari segi materi.” Faktor inilah 
yang menyebabkan ia dipanggil bibi Wante agar pindah ke Bangil untuk 
mengurus beberapa aktifitas usaha” Ketidaksejahteraan ekonomi 
Hassan, terlihat dari berbagai usaha yang telah dilakukannya yang selalu 
gagal, misalnya pernah mengurus toko, buka tambal ban, pabrik es dan 
lain-lain" Karena itu Ahmad Hassan lebih memfokuskan menyebarkan 
paham keagamaan secara tertulis. Tulisan tersebut dicetak dijual dan dari 
hasil-hasil penjualan itulah Ahmad Hassan memenuhi kebutuhan 
ekonominya. 

Berbeda dengan Ahmad Hassan, Siradjuddin Abbas mendapatkan 
kesejahteraan ekonomi yang lumayan baik. Sebagai pemimpin PERTI, 
Siradjuddin Abbas beberapa kali ditunjuk sebagai Menteri Negara dan 
duduk di Parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat). Posisi “basah” sebagai 
pimpinan partai menyebabkan posisi ini diincar di kalangan tokoh PERTI 
lainnya. Faktor ini juga agaknya yang menyebabkan Siradjuddin Abbas 
bertahan untuk memimpin PERTI selama 30 tahun. Pada masa 
kepemimpinannya, Siradjuddin Abbas terkesan Nepotisme karena 
mengangkat keluarganya (anaknya Sofyan Siradj dan saudara 
perempuannya Syamsiah Abbas) menduduki posisi strategis dalam partai 
PERTI.” Indikasi situasi ekonomi juga terlihat ketika terjadi perpecahan 
di tubuh PERTI karena perebutan kursi pimpinan. Menurut analisis 
Syarkawi Machudum, perebutan kursi pimpinan tersebut dipicu oleh 
faktor ambisi pribadi untuk mendapatkan peluang kesenangan materi 
(ekonomi, pen) jika menduduki kursi pimpinan partai," seperti yang 
pernah dialami oleh Siradjuddin Abbas selama 30 tahun. 


??Menurut M. Fatih, Ahmad Hassan berpendirian kuat untuk tidak menerima sedekah atau bantuan 


orang lain. Untuk itu Ia menyusun dan mencetak tulisan-tulisan keagamaan lalu dijualnya sendiri 
Dengan hasil usahanya inilah ia membiayai hidupnya yang sederhana. Lihat: M.Fatih, “Hadis Dalam 
Persfektif Ahmad Hassan”, Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis 3, no.2 (Desember 2013): 328. 


"Lihat: Deliar Noer, Gerakan Modem Islam di Indonesia (Jakarta: LP3 ES, 1990), 98. 
'“#Tihat: Mughni, Hassan Bandung, 17. 
565T ebih lanjut lihat struktur kepengurusan PI PERTI, Sjarkawi Machudum, Perjuangan Persatuan 


Tarbiyah Islamiyah (Jakarta: Perpustakaan Persatuan Tarbiyah Islamiyah, 2011), 52, 55, 83. 


2 Tpid., 1-72. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--195 


Menurut penulis, faktor situasi ekonomi sebagaimana yang telah 
paparkan di atas, mempengaruhi pemikiran keagamaan Ahmad Hassan 
dan Siradjuddin Abbas, terutama dalam memahami hadis riba.” 
Walaupun faktor ini tidak dominan, tetapi sedikit banyak mempengaruhi 
perbedaan dan perdebatan mereka sebagai pelaksana atau pelanjut 
kontestasi Kaum Tua dan Kaum Muda. Indikasi lain dari keterpengaruhan 
sosiologis ini terlihat bahwa belakangan terjadi perkembangan pada 
PERSIS (masa kontemporer). Dewan Hisbah PERSIS ingin meninjau 
ulang (mengkritisi) pendapat Ahmad Hassan tentang riba. Untuk itu 
Dewan Hisbah Persatuan Islam melakukan sidang di Bandung pada hari 
Sabtu dan Ahad tanggal 5-6 Oktober 1991 memutuskan hukum yang 
terkait tentang riba, diantara point penting dari keputusan tersebut adalah 
bahwa Bunga Bank yang berlaku sekarang adalah riba dan haram untuk 
diambil.”' Keputusan tersebut sangat berbeda dengan pendapat Ahmad 
Hassan ulama senior mereka. 


d. Hadis Hadiah Pahala dan Talkin 

Tidak begitu banyak persamaan antara Ahmad Hassan dan 
Siradjuddin Abbas terkait argumentasi mereka dalam menggunakan hadis- 
hadis hadiah pahala. Dari pembahasan sebelumnya dapat diketahui bahwa 
Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas memiliki persepsi yang sama dalam 
hal definisi, materi hadis, dan penilaian kualitas sanad hadis-hadis haidah 
pahala. Selebihnya Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas selalu berbeda 
dalam membahas hadis tersebut. 

Perbedaan Pertama, dalam memahami hadis hadiah pahala, Ahmad 
Hassan melakukan upaya kritik matan. Bagi Ahmad Hassan, sanad hadis- 
hadis hadiah pahala berkualitas sahih karena diriwayatkan oleh imam al- 
Bukhari, namun watan-nya tidak sahih, karena itu Ahmad Hassan 
melakukan upaya kritik matan (nagd al-matan. Sedangkan Siradjuddin 
Abbas tidak melakukan kritik matan karena bagi Abbas, hadis hadiah 
pahala tersebut berkualitas sahih sanad dan matan. Abbas dalam hal ini 
hanya memperkuat pemahamannya dengan melakukan korelatif dengan 
hadis-hadis lain. 


“Indikasi ini semakin terlihat pada ungkapan Hassan ketika membahas masalah Riba: “...Bunga 
Bank sekarang ini, boleh kita ambil, bahkan mesti kita ambil. Kalau ada saudara-saudara yang tidak suka 
pada Bunga itu, tolong ambil dan kirimkan (berikan) pada kami....”. Lihat: Hassan, Soal Jawab, vol. 2. 
678. 

“Wawan Shofwan Shalehuddin dkk, Kumpulan Keputusan Sidang Dewan Hishah Persatuan Islam Tentang 
Akidah dan Ibadah (Bandung: Persis Press: 2019), 353. 


196--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Berpijak dari teori wa'ayir nagd a-matan (kriteria kesahihan matan) 
yang dirumuskan oleh Salahuddin Al-Idlibi atau teori nagd al-matan yang 
dirumuskan oleh Musfir “Azmullah Ad-Dumaini, metode yang digunakan 
oleh Ahmad Hassan dalam melakukan kritik matan adalah 'arad as-sunnah 
ala a-Ouran (pengujian hadis dengan al-Yur'an). Dari teori ini Ahmad 
Hassan menyimpulkan bahwa hadis hadiah pahala tidak sah. Sepanjang 
yang penulis ketahui istilah “hadis tidak sah” hanya terdapat dalam konsep 
ilmu hadis versi Ahmad Hassan, penulis belum menemukan istilah 
tersebut dalam berbagai kitab Mustalih a-Hadis. Namun setelah penulis 
mempelajari, menganalisa dengan menghubungkan antar berbagai 
tulisannya, maka yang dimaksud oleh Ahmad Hassan dengan istilah hadis 
tidak sah adalah hadis yang secara sanad berkualitas sahih tetapi 
berkualitas lemah dari aspek matan karena bertentangan dengan banyak 
hal. Hasil penelitian Ahmad Hassan menyimpulkan bahwa matan hadis- 
hadis hadiah pahala bertentangan dengan O.S. an-Najm 4531: 39, fatwa 
sahabat, pendapat para imam, dan usul al-ammah (logika). Namun yang 
menjadi alasan utama bagi Ahmad Hassan adalah hadis hadiah pahala 
bertentangan dengan Al-Guran dan ia menolak semua bentuk 
penyelesaian. Sementara Siradjuddin “Abbas berusaha mencari 
penyelesaian dengan menggunakan metode ndsikh al-mansukh, aljamu 
(kompromi), dan memahami hadis tersebut dengan pendekatan korelatif 
terhadap hadis-hadis lain “Arad as-Sunnah Ba'daha “Ala Ba'din (konfirmasi 
hadis dengan hadis lainnya/antar hadis). Dari teori ini Siradjuddin Abbas 
menyimpulkan bahwa hadis-hadis hadiah pahala tidak bertentangan 
dengan Al-Our'an dan hadis-hadis lain. 

Perbedaan Kedua, dari aspek tipologi paradigma pemahaman hadis. 
Menurut penulis dengan meminjam istilah Abdul Mustagim, dalam 
memahami hadis hadiah pahala Siradjuddin Abbas termasuk dalam 
tipologi paradigma normatiftekstualis”” sedangkan Ahmad Hassan 
termasuk dalam tipologi tekstwalis-radikalis. Hal ini tampak sejalan dengan 
hasil penelitian Syafig A. Mughni yang memasukkan Ahmad Hassan 
sebagai pemikir Islam radikal. 


“Paradigma normatif tekstualis adalah, kelompok yang menganggap makna original (al-Dililah al- 
Asliyyah) suatu hadis diwakili oleh zahir teks hadis, sehingga segala upaya memahami hadis diluar dari 
yang ditunjukkan tek hadis dianggap tidak valid. Lihat: Mustagim, Ilmu Ma'anil Hadis, 28, 32. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--197 


Untuk mengetahui genesis pemikiran Ahmad Hassan dan 
Siradjuddin Abbas dalam memahami hadis hadiah pahala, maka terlebih 
dahulu perlu ditelusuri pendapat para ulama tentang hadiah pahala. Jika 
dipetakan pemahaman para ulama tentang hadis-hadis hadiah pahala 
terbagi ke dalam tiga kelompok, yakni teolog, muhaddisin dan fugaha. 

Sebagian ulama Mu'tazilah berpendapat bahwa ibadah apapun yang 
dikerjakan oleh orang hidup untuk orang yang telah wafat tidaklah 
bermanfaat dan tidak akan sampai kepadanya." Alasan yang mereka 
kemukakan adalah bahwa hadis-hadis yang menjelaskan kebolehan hadiah 
pahala bertentangan dengan O.S. an-Najm (531: 39”! dan bertentangan 
dengan logika atau akal sehat.” Kelompok ini lebih menggunakan akal 
rasional ketimbang dalil nag!. 

Para muhaddism (ahli hadits), di antaranya imam An-Nawawi 
berpendapat bahwa semua ibadah yang diniatkan untuk mayat seperti 
sedekah, shalat, puasa, haji, bacaan Al-Gur'an dan semua kebaikan lain 
adalah sampai dan bermanfaat bagi orang yang telah wafat.” Ulama 
kelompok ini memandang hadiS-hadis hadiah pahala di atas tidak 
bertentangan dengan O.S. an-Najm 1531:39, dan mereka lebih cenderung 
mencari penyelesaian. Diantara para ulama yang melakukan penyelesaian 
tersebut antara lain al-Khazin menggunakan metode nasikh manksiikh,” 
Asy-Syaukani menggunakan metode takhsis a-am ”” dan Ibn al- Gayyim 
al-Jauziyah (1292-1350 M) menggunakan metode aljam'u (kompromi). 
Ulama kelompok ini cenderung membolehkan semua praktik hadiah 
pahala. 


"Muhammad Ibn “Ali Ibn Muhammad Asy-Syaukani, Nai/ al-Autar Syarh Muntag a-Akhbar, vol. 4 


(Beirut, Dar al-Fikr, tth), 142. Lihat Muhammad Hasbie Ash Shiddigy, Koleksi Hadis Hukum, vol. 6 
(Jakarta: Yayasan Teungku Hasbi Ash Shiddigy, 1994), 233. Lihat Juga: Husein Bahreisj, Tanya jawab 
Hukum Islam (Surabaya: al-Ikhlas, t.t.), 636. 


"'Shiddigiy, Koleksi Hadis Hukum, 232. 
"2 Aliy ibn “Aliy Ibn Muhammad ibnu Abi al-Iz, Syarah al-Tahawiyah fi al-Agidah al-Salafiyah (Bairut: 


Dar al-Fikr, t.t), 304. 


'? An-Nawawi, Sahih Muslim bi Syarh, vol. 7, 90. 
"Al-Khazin, Lubih al-Ta wil fi Ma'an at-Tangil, vol. 4, 199. 


"5 Asy-Syaukani, Nail al-Autar, vol. 4, 142. 
“6S yams ad-Din Abi “Abdillah Ibnu al-Gayyim al-Jauziyah, ar-Rsih (Bairit: Dar al-Fikr,1992), 129- 


198--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Menurut para fugah? seperti Imam Asy-Syafi'i,”” dan Imam Malik 
(w. 179 Hy" dibolehkan melakukan hadiah pahala (sampai atau 
bermanfaat) kepada orang yang telah wafat dalam hal ibadah mdliyah 
seperti sedekah, wakaf, kurban, dan lain-lain. Pahala amalan tersebut tidak 
hanya akan didapat oleh orang yang dihadiahkan, akan tetapi juga bagi 
orang yang menghadiahkannya. Sedangkan ibadah budaniyah seperti haji, 
puasa tidak boleh dihadiahkan karena tidak sampai kepada orang yang 
sudah wafat, kecuali apabila haji atau puasa wajib (mayat mempunyai 
kewajiban haji atau puasa, nazar atau wasiat). Sedangkan menurut mazhab 
Abu Hanifah dan Ahmad”” semua bentuk hadiah pahala baik ibadah 
malijah maupun badaniyah adalah sampai dan bermanfaat bagi orang yang 
sudah wafat. 

Dari fakta di atas penulis menyimpulkan bahwa ditinjau dari 
orisinilitas pemikiran, pemahaman Ahmad Hassan tentang hadis-hadis 
hadiah pahala mempunyai kesamaan dengan pendapat para teolog (Ashab 
al-Kalam) dari kalangan Mu'tazilah yang berfikir rasional dan sama-sama 
“mengunci mati” makna OS. an-Najm 1531: 39. Kesamaan Ahmad 
Hassan dengan teolog Mu'tazilah ini dapat dilihat dari pernyataan Ahmad 
Hassan sendiri bahwa ia dalam hadiah pahala menyetujui pendapat kaum 
Mur'tazilah dan siap menerima resiko dituduh Muw'tazilah, Wahabi, dan 
lain-lain, antara lain ungkapanya: 

“....kami tidak takut dengan kepada nama (dinamakan Mur'tazilah) 
yang penting cocok dengan Al-Guran dan hadis, siapa yang 


mempunyai alasan yang lebih kuat itulah yang benar”. 


Dari teks di atas, dapat diketahui bahwa Ahmad Hassan mengakui 
bahwa pemahamannya memiliki kesamaan dengan Mu'tazilah. Sedangkan 
pemahaman Siradjuddin Abbas mempunyai kesamaan dengan muhaddisin 
dan jfugaha'” dari kalangan Syafityah khususnya imam Nawawi, yang 
menyatakan sampai semua bentuk praktik hadiah pahala. Hal ini 
sebenarnya sedikit berbeda dengan imam Asy-Syafi'1 yang memilah ibadah 


7 Abi “Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy-Syaff1 a-Umm, vol. 4 (Bairit: Dar al-Fikr, 1983), 126. 

"Imam Malik memang tidak mengamalkan hadis badal puasa, tetapi membolehkan melakukan 
badal haji jika haji tersebut merupakan haji wajib (nazar, wasiat). Lihat: Musfir Azmullah Ad-Dumaini, 
Magayis Nagd Mutin as-Sunnah (Riyad: al-Sw'udiyah, 1984), 299 dan 385. 

Muhammad Ahmad Hammam, Buhis wa Oadaya fi Tlm al-HadiS, cet. ke-1 (@uwait: Dar al- 
Kalam, 1987), 304. 

"Hassan, Soal Jawab, vol. 3, 993, 1010, 1178 . 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--199 


yang dikategorikan sampai atau boleh dihadiahkan sebagaimana yang telah 
disebutkan di atas. 

Kesesuaian pemahaman Siradjuddin Abbas dengan Imam An- 
Nawawi selain dapat dilihat pada referensi Siradjuddin Abbas sendiri 
sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, juga dapat dilihat hasil 
penelitian Alidin Koto bahwa Kaum Tua di Sumatera (PERTI) sangat 
mengidolakan Imam An-Nawawi seorang tokoh Syafi'iyyah," karenanya 
kitab-kitab karya Imam An-Nawawi berikut syarahnya lebih banyak 
dipelajari dan digemari di madrasah-madrasah di lingkungan PERTI. 

Berdasarkan paparan di atas, perbedaan Ahmad Hassan dan 
Siradjuddin Abbas dalam memahami hadis-hadis hadiah pahala 
disebabkan karena perbedaan metode pemahaman. Perbedaan tersebut 
masih dalam koridor yang dapat dipertanggung jawabkan karena masih 
dalam ruang lingkup majal al-ikhtilaf (wilayah perbedaan pendapat) dalam 
hal kritik matan. Metode kritik matan yang dilakukan oleh Ahmad Hassan 
memiliki kesamaan dengan metode atau teori yang dirumuskan oleh 
Salahuddin Al-Idlibi Yusuf al-Gardawi, yakni pengujian hadis dengan 
mengkonfirmasinya dengan Al-Guran. Begitu juga metode yang 
digunakan Siradjuddin Abbas dalam memahami hadis (hadiah pahala) juga 
memiliki kesamaan dengan metode pemahaman hadis ala Yusuf al- 
Gardaw?” dan Abdullah Saeed”" yang belakangan ini banyak dirujuk oleh 
umat Islam dalam memahami hadis Nabi. Metode tersebut adalah metode 
korelatif yakni memahami hadis dengan cara menggabungkan hadis-hadis 
dalam satu tema pembahasan kemudian mengambil kesimpulan dan 
pemahaman dari hadis-hadis yang terkait dalam pembahasan tersebut. 
Hanya saja perbedaannya, Ahmad Hassan memandang hadis hadiah 
pahala bertentangan dengan Al-Yur'an, sedangkan Siradjuddin Abbas 
tidak memandangnya bertentangan dengan Al-Guran, ia lebih memilih 
mengkorelasikan hadis tersebut dengan hadis lain yang terkait. 

Namun, pemahaman Ahmad Hassan dalam memahami hadis hadiah 
pahala tidak banyak didukung oleh mayoritas ulama, melainkan hanya 
didukung oleh para teolog khususnya kaum Mu'tazilah. Perbedaan Ahmad 
Hassan dengan mayoritas ulama tersebut dikarenakan, 1) Ahmad Hassan 


“Koto, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, 110. 

"Yusuf al-Yardawi menawarkan metode korelatif, menurutnya untuk memahami sunnah dengan 
baik, benar, dan terhindar dari kesalahan, hendaklah memahami sunnah dengan cara menggabungkan 
hadis dalam satu tema kemudian mengambil pemahaman secara utuh. Lihat: al-Gardawi, Bagaimana 
Memahami Hadis Nabi, 106. 

"Lihat kembali catatan kaki nomor sepuluh dari bab ini. 


200--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


memahami OS. an-Najm 453): 39 tersebut tidak utuh dan hanya 
sepotong-sepotong, tidak memperhatikan keterkaitannya dengan ayat 
sebelum dan sesudahnya, serta keterkaitannya dengan teks-teks lain. 2) 
Ahmad Hassan hanya berpegang teguh dengan keumuman 0.5. an-Najmi 
1531: 39, “mengunci mati” makna ayat tersebut dengan versinya sendiri, 
dan menolak semua bentuk penyelesaian. 3) Ahmad Hassan tidak 
konsisten dalam menjelaskan status penolakannya terhadap hadis hadiah 
pahala. Kadang-kadang ia menyebut hadis hadiah pahala tidak sahih pada 
tulisannya yang lain ia menyebutkan hadis hadiah pahala tidak sah kadang- 
kadang ia menyebut mwatan-nya tidak sahih, daif, bahkan mands' atau tidak 
bersumber dari Rasulullah. 4) dalam memahami hadis hadiah pahala 
Ahmad Hassan “meminjam” teoti para mufassir, muhaddis, fugah?, akan 
tetapi hasil atau pemahaman Ahmad Hassan tentang hadiah pahala 
berbeda dengan pendapat para mufassir, muhaddis, dan fugah@ itu sendiri. 

Adapun metode yang dipinjam Ahmad Hassan tersebut adalah, 
Pertama, konfirmasi hadis dhad dengan Al-Guran. Dalam memahami 
hadis-hadis hadiah pahala, menurut penulis Ahmad Hassan meminjam 
metode ulama Hanafiyah. Dalam pandangan ulama Hanafiah hadis dhad 
yang menyalahi Alguran adalah mungati batin, karenanya mereka lebih 
mendahulukan berpegang dengan keumuman Al-Guran dari pada 
menggunakan hadis dhad yang menyalahinya." Walaupun metode yang 
dipakainya adalah metode ulama Hanafiyah akan tetapi hasilnya berbeda 
dengan ulama Hanafiyah itu sendiri, dalam memahami hadis hadiah pahala 
justru ulama Hanafiah menyatakan sampai manfaat (pahala) dari ibadah 
orang hidup untuk orang yang sudah wafat.” Hal ini tentu dikarenakan 
karena ulama Hanafiyah tidak memandang hadis-hadis hadiah pahala 
bertentangan dengan Al-Our'an. 

Kedua, konfirmasi hadis dhad dengan fatwa atau amalan sahabat 
(Arad as-Sunnah “Ala “Amal as-Sahabah, sebagaimana yang dirumuskan 
oleh Musfir “Azmullah Ad-Dumaint). Menurut Ahmad Hassan, riwayat- 
riwayat yang menyebutkan bahwa para sahabat menyatakan tidak boleh 
melakukan hadiah pahala dikutipnya dari kitab Fath al-Bari. Menurut 
penelusuran penulis dalam kitab tersebut, riwayat yang dimaksud oleh 


##RiPat Fawzi Abd al-Mutallib, Tansig as-Sunnah fi al-Oarni aS-Sini a-Hijr Usiilubu wa Ittihajuhu 
(Mesir: Maktabah al-Khanaji, 1981), 289-290. Lihat juga: Ad-Dumaini, Magayis Nagd Mutun as-Sunnah, 
290. 

'“Salah satu ulama Hanafiah tersebut adalah Sayyid Sabig, Lihat: Sayyid Sabig, Figh as-Sunnah, vol. 2 
(Kairo: Dat al-Fath, 1998), 106-108. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--201 


Ahmad Hassan tersebut ditolak oleh para ulama antara lain oleh Ibn Hajar 
al-“Asygalani, As-San'ani,” karena riwayat tersebut sangat da'if (da'ifun 
jiddan). Dengan demikian, dalam hal ini Ahmad Hassan dapat dikatakan 
menolak hadis sahih dengan menggunakan hadis daif. 

Dari sini penulis melihat Ahmad Hassan tidak konsisten dalam 
menolak penggunaan hadis daif, Ahmad Hassan dalam berbagi tulisan 
sangat anti dengan hadis daif, bahkan kadang-kadang hadis daif 
dinamakan tidak sah dan mandi' yang tidak boleh diamalkan. Akan tetapi 
dalam hadis hadiah pahala ia memakai riwayat daif untuk menolak hadis 
sahih. Ahmad Hassan dikatakan tidak konsisten karena kadang-kadang ia 
menolak hadis daif apabila tidak cocok dengan paham rasionalnya setelah 
dibantu oleh dalil-dalil yang lain. Penulis mengakui bahwa kadang-kadang 
Ahmad Hassan memang sangat ketat (tasyaddud) dalam menerima hadis 
sehingga dia langsung menolak rawi yang telah diperiksanya bermasalah. 
Tetapi kadang-kadang kualitas suatu hadis tidak diperhatikannya dan 
dilalui begitu saja. Misalnya Ahmad Hassan masih menggunakan hadis- 
hadis yang diriwayatkan oleh mukharrij atau kitab-kitab yang tidak terkenal 
dan masih sangat perlu ditinjau kualitasnya. Misalnya ia masih 
menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Bazzar, Khallal, al-Khatib, Ibn 
Abi Syaibah, Ibn “Addi, Abi Hatim, al-Wahidi, Ibn Sunni, Abu Syaikh, 
Amir Husein, dan lain-lain." 

Ketiga, konfirmasi hadis dhad dengan usil al-“ammah (dalam teori al- 
Al-Idlibi disebut akal sehat sedangkan dalam tulisan Ahmad Hassan 
disebut logika atau akal sehat). Usu/ al-ammah adalah kaidah-kaidah umum 
yang sesuai dengan ruh agama, dan diambil atau dipahami dari nas-nas 
syariat (Alguran dan hadis)” Penulis melihat dalam memahami hadis 
hadiah pahala, Ahmad Hassan menggunakan metode Imam Malik yang 
menolak hadis-hadis badal saum dengan berpegang kepada kaidah /aisa /i al- 
insan ila ma sa'a““ Walaupun meminjam metode Imam Malik, akan tetapi 
dalam hal ini lagi-lagi hasil pemahaman Ahmad Hassan berbeda dengan 
hasil Imam Malik itu sendiri. Walaupun Imam Malik menolak hadis-hadis 
badal puasa, akan tetapi tentang hadis bada/ haji Imam Malik memahami 
bahwa dibolehkan melaksakan bada! haji untuk orang yang sudah wafat 


SCAI-Asygalani, Fath al-Bari, vol. 15, 243. 

"Muhammad Ibn Ismail al- “Amir As-San'ani, Subul al-Salam, vol. 2 (Bairat Dar al-Fikr, 1991), 335. 

"$Hassan, Soal Jawab, vol. 3, 715, 943, 961, 1070, 1133, 1142. Lihat: Hassan, Pengajaran Sholat, 197, 
360, 331. 

289 Ad-Dumaini, Magayis Nagd Mutun al-Sunnah, 451. 

LO Thid., 462. 


202--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


jika haji tersebut adalah haji wajib (mayat ketika masih hidup masih 
mempunyai hutang atau nazar haji atau sempat berwasiat agar ia 
dihajikan).” Sedangkan Ahmad Hassan tetap berpendapat tidak boleh 
melakukan semua bentuk hadiah pahala baik karena mayat ketika 
hidupnya mempunyai hutang, berwasiat, ataupun tidak. Bagi Ahmad 
Hassan hadiah pahala tidak boleh dilakukan sama sekali dan tidak perlu 
melakukan kompromi pemahaman. 

Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas memiliki perbedaan metode 
dalam menggunakan dan memahami hadis talkin. Ahmad Hassan 
menggunakan metode kritik sanad,” konfirmasi dengan Al-Guran dan 
konfirmasi dengan us1/ al-ammah (logika/ akal sehat). Dari metode-metode 
tersebut Ahmad Hassan berpendapat bahwa sanad hadis talkin tidak sahih, 
matan-nya bertentangan dengan Al-Guran dan logika atau akal sehat. 
Namun dari ketiga metode tersebut, yang pokok bagi Ahmad Hassan 
adalah nagd al-sanad (krtik sanad). Dari metode ini, Hassan menyimpulkan 
bahwa hadis talkin berkualitas daif dan tidak bisa dijadikan dalil (hujah). 
Siradjuddin Abbas mengakui bahwa sanad hadis talkin berkualitas daif,” 
namun konstruksi ilmu Mustalah al-Hadis Siradjuddin Abbas menerima 
hadis talkin. Dalam hal ini Siradjuddin Abbas menggunakan metode 
korelatif dengan hadis-hadis lain. Dari metode ini Abbas menyimpulkan 
bahwa hadis talkin yang diriwayatkan oleh At-Tabrani tersebut memiliki 
syahid (didukung oleh hadis-hadis sahih lainnya), sehingga statusnya naik 
dari daif menjadi Hassan Luigatrihi. Karena itu hadis tersebut dapat 
dijadikan hujah, ditambah lagi amaliah talkin merupakan bagian dati fadail 


al'amal, 


“1 Thid, 299, 385. 
Namun dalam hal ini Ahmad Hassan tidak melakukan kritik sanad secara langsung. Penilaian daif 


terhadap sanad tersebut hanya mengikut pada penilaian ulama sebelumya sebagaimana tertulis dalam 
kitab Subul al-Salam. Hassan tidak menyebutkan alasan kedaifan sanad hadis tersebut (lihat kembali bab 
empat dari disertasi ini). 


'Dalam hal ini Siradjuddin Abbas melakukan kritik sanad secara langsung dengan meneliti perawi 


hadis tersebut. Menurutnya pada sanad hadis tersebut terdapat perawi yang bernama “Ashim bin 
Ubaidillah yang daif ringan (lihat kembali bab 4 dari disertasi ini). Namun, penelusuran penulis tidak 
menemukan perawi yang dimaksud oleh Siradjuddin Abbas tersebut. Lebih lanjut lihat lampiran 1, 
nomot:12.1 pada bagian lampiran dari disertasi ini). 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--203 


Ditinjau dari persfektif teori al-hukmu al-'amal bi ad-da'if yang 
dirumuskan oleh “Ajaj al-Khatib, metode yang digunakan Ahmad Hassan 
merupakan teori Abu Bakar bin “Arabi yang menolak beramal dengan 
hadis daif secara mutlak termasuk dalam masalah fudail al-'amal. Sedangkan 
Siradjuddin Abbas menggunakan teori Ibnu Hajar al-“Asgalani yang 
membolehkan beramal dengan hadis daif dan berpeluangnya hadis daif 
naik status menjadi Hassan Lugairihi jika didukung oleh hadis sahih 
lainnya." Dengan demikian metode kedua ulama ini sama-sama memiliki 
dasar yang kuat. 

Penelusuran penulis menemukan bahwa, pemahaman Ahmad 
Hassan dalam memahami hadis talkin memiliki kesamaan (terpengaruh) 
dengan pendapat As-San'ani dalam kitab Subul a-Salam”” Sedangkan 
Siradjuddin Abbas terpengaruh dengan pendapat An-Nawawi dalam kitab 
Majmi' Syarh ak-Muhazgab. Informasi ini berawal dari pernyataan 
Siradjuddin Abbas ketika ia membantah pernyataan Ahmad Hassan yang 
mengatakan bahwa tidak ditemukan pendapat ulama yang mengatakan 
bahwa talkin merupakan bagian fudail al-'amal. “Ketidaktahuan” Hassan ini 
dijawab oleh Siradjuddin Abbas dengan mengutip secara langsung 
pendapat para ulama yang menyatakan bahwa talkin merupakan fudail al- 
'amal sehingga walaupun hadisnya daif tetapi dapat diamalkan. 

Menurut Siradjuddin Abbas, tidak hanya Ibnu Hajar al-Haitami 
memfatwakan sunnahnya talkin, tetapi juga ulama-ulama Syafi iyah lainnya 
diantaranya imam An-Nawawi dalam kitab Myjms', Khatib Syarbini dalam 
kitab a-lgna'” Penulis melakukan penelusuran dalam kitab Majmn' karya 
imam An-Nawawi tersebut dan menemukan bahwa Imam An-Nawawi 
menggunakan hadis talkin yang dimaksud untuk mensunahkan hukum 
amaliah talkin, sama seperti pemikiran Siradjuddin Abbas.” Dari data- 


“Ibnu Hajar al-Asygalani, An-Nawawi membolehkan beramal dengan hadis da'f dalam hal /adiil 
al-'amal dengan persyaratan, 1) tingkat ke-da'if -annya tidak patah, 2) berada di bawah nas lain yang 
sahih. 3) ketika mengamalkan tidak boleh meyakini ke-sabi-annya. Lebih lanjut lihat: Al-Khatib, Us4/ al- 
Hadis, 351. Lihat juga: Subhi as-Salih, U/im a-Hadis wa Mustalihuhu (Bairat: Dat al-Tlmi li al-Malayyin, 
1973),:351. 

"Setelah mengutip hadis talkin yang diriwayatkan oleh At-Tabrant tersebut, As-San'ani 
menyimpulkan dengan ungkapan: 3,54 pe Yo sk & bella Koroo Calo dil Ill Asi IS aya depe Brad Lao Al 
das c»Lihat: As-San'ani, Subul al-Salam, (Yahitah: Dar al-Hadis, 2008), vol. 2, 161-162. 

“Lihat: Abbas, 40 Masalah Agama, vol. 4, 92-94. 

Bandingkan pendapat Abbas dengan ungkapan An-Nawawi : " CAS an Ah Kal yaa at 35, 
Olnpatn Va ASI & 5 ya RK ON- MAN Mira Lebih lanjut lihat: An-Nawawi, Majmi' Syarh al-Muharzab, 
vo1.5, 304. 


204--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


data di atas disimpulkan bahwa dalam memahami hadis talkin, genesis 
pemikiran Ahmad Hassan terpengaruh dengan As-San'ani, sedangkan 
Siradjuddin Abbas terpengaruh dengan An-Nawawi. 

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa perbedaan Ahmad 
Hassan dan Siradjuddin Abbas dalam memahami hadis talkin 
dilatarbelakangi perbedaan metodologis dari konstruksi ilmu Mustalah al- 
Hadis berupa perbedaan menyikapi kedudukan hadis daif yang didukung 
oleh hadis sahih lainnya, kehujahan hadis daif dan perbedaan genesis 
pemahaman (keterpengaruhan). 

Menarik untuk dicermati lebih lanjut, dalam memahami hadis talkin, 
Ahmad Hassan berbeda dengan Ibnu Taimiyah yang berpendapat bahwa 
hadis talkin yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari sahabat Abu Umamah 
berkualitas daif, hanya diakui oleh sekelompok sahabat. Namun demikian 
kata Ibnu Taimiyah, talkin hukumnya tidak wajib melainkan boleh (ibahah) 
sebagaimana fatwa Imam Ahmad bin Hanbal.”" Padahal dalam masalah 
lain pendapat Ibnu Taimiyah mendapatkan tempat sebagai rujukan utama 
bagi Ahmad Hassan, (misalnya dalam masalah tawasul, talak tiga secara 
sekaligus). Pertanyaan besar yang muncul, mengapa dalam memahami 
hadis talkin, Ahmad Hassan tidak mengambil pendapat Ibnu Taimiyah?. 
Menurut penulis, pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan pendekatan 
sosiologis. 

Ditinjau dari perspektif sosiologi pengetahuan (teori relasionisme 
Karl Mannheim), terjadinya perbedaan dan perdebatan Ahmad Hassan 
dan Siradjuddin Abbas dalam memahami hadis hadiah pahala dan hadis 
talkin sangat dipengaruhi oleh kondisi sosio historis waktu itu, Pertama, 
kontestasi atau konflik pemikiran Kaum Tua dengan Kaum Muda. Kedua, 
faktor terancamnya adat atau tradisi keagamaan. Ketiga, perbedaan latar 
belakang intelektual. 

Secara historis-faktual Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas pada 
pertengahan abad XX adalah penerus kontestasi Kaum Tua dan Kaum 
Muda yang memaparkan dasar-dasar pemahaman hadis hadiah pahala 
secara tertulis, Ahmad Hassan menuangkan rumusan pemahamannya 
dalam berbagai karyanya, antara lain buku Soal Jawab dan Tarjamah Bulughul 
Maram, sedangkan Siradjuddin Abbas dalam bukunya 40 Masalah Agama, 
Vrigad Ahlusssunnah Wal-Jamaah. Pada masa a-muharrik al-awwal (Kaum 
Muda dan Kaum Tua generasi pertama) polemik perdebatan hadis-hadis 


“Ibnu Taimiyah, Majmni' a-Fatawa, vol. 24, 296-298. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--205 


hadiah pahala baru sebatas lisan, tabligh dan debat, dan belum terbukukan 
secara sistematis. Pemahaman hadis hadiah pahala secara tertulis dan 
sistematis baru terjadi pada masa al-muharrik as-Sani (Kaum Muda dan 
Kaum Tua generasi kedua) yang dilakukan oleh Ahmad Hassan dan 
Siradjuddin Abbas melalui perdebatan dalam berbagai karya mereka. 

Berpijak dari teori relasionisme Karl Mannheim, penulis 
berpendapat bahwa metode pemahaman Ahmad Hassan sebenarnya 
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya gerakan pembaharuan 
yang sedang diusungnya, yaitu untuk memberantas tradisi hadiah pahala di 
kalangan Kaum Tua yang waktu itu dinilai oleh Kaum Muda (Ahmad 
Hassan) sebagai bidah dan tidak berdasarkan hadis yang kuat. Semangat 
dan ide pembaharuan Kaum Muda yang sedang diusung oleh Ahmad 
Hassan melalui organisasi PERSIS?” berimplikasi kepada keterpengaruhan 
Ahmad Hassan untuk menerima pendapat para teolog Mu'tazilah yang 
bersifat rasional dalam memahami hadis-hadis hadiah pahala. Ahmad 
Hassan menerapkan teori ini untuk menolak tradisi hadiah pahala seperti 
badal haji, badal sedekah, tahlilan, selamatan, dan lain-lain yang dilakukan 
oleh kalangan Islam tradisionalis atau Kaum Tua. 

Kesamaan pendapat Ahmad Hassan dengan Mu'tazilah bukan 
berarti secara ideologis ia menganut teologi Mu'tazilah, akan tetapi faktor 
sosiologis waktu itu “memaksa” Ahmad Hassan menerima pemahaman 
para teolog Mu'tazilah dalam memahami hadis hadiah pahala. Dengan 
istilah lain, dalam kontek ini Ahmad Hassan merupakan Mur'tazilah secara 
sosiologis, bukan secara ideologis. 

Organisasi PERSIS pada dasarnya adalah ormas yang relatif kecil, 
namun pengaruh pemikiran pembaharuan Ahmad Hassan jauh melampaui 
ormas yang mewadahinya."" Antara paham keagamaan Ahmad Hassan 
dan PERSIS sangat identik dan kesesuaiannya berlaku konsisten, termasuk 
dalam hal hadis-hadis hadiah pahala. Sebagai organisasi reformis PERSIS 
menolak hadis-hadis hadiah pahala, perbedaan ini dinilai “berani” karena 


“Berdasarkan hasil penelitian Howard M Federspiel bahwa Persatuan Islam (PERSIS) adalah salah 
satu organisasi Kaum Muda di Indonesia pada abad XX, yang menolak dan menganggap bidah 
beberapa tradisi keagamaan Kaum Tua antara lain tradisi “selametan” yang didalamnya terdapat praktek 
hadiah atau transfer pahala, yakni membaca zikir, ayat suci Al-Guran, dan doa khusus kemudian 
meniatkannya untuk orang yang sudah wafat. Lebih lanjut Federspiel mengatakan bahwa semua anggota 
PERSIS termasuk Ahmad Hassan menolak keras tradisi ini. Lebih lanjut lihat: Federspiel, Persatuan Islam 
Pembaharuan, 90-95. 

“Jamal Abdul Aziz, “Reformulasi Konsep Najis Ala Ahmad Hassan (1887-1958), al-Manabij: 
Jurnal Kajian Hukum Islam 5, n0: 1 (Januari 2011): 39. 


206--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


berseberangan dengan mayoritas ulama yang menerima hadis-hadis hadiah 
pahala yang terdapat dalam kitab Sahih al-Bukhari dan Muslim. 

Latar belakang Siradjuddin Abbas sebagai penerus Kaum Tua dan 
pemimpin organisasi PERTI,"' berimplikasi kepada keterpengaruhan 
Siradjuddin Abbas untuk menerima atau memakai pendapat para 
muhaddisin (ahli hadis) dalam memahami hadis-hadis hadiah pahala. 
Siradjuddin Abbas menggunakan metode muhaddisin untuk membela, dan 
mempertahankan tradisi keagamaan Kaum Tua yang berdasar teologi 
“Asyariyah dan fikih mazhab Syafii. Hal ini dilakukan oleh Siradjuddin 
Abbas dikarenakan tradisi hadiah pahala pada saat itu selalu mendapat 
“serangan” atau hujatan dari kelompok Kaum Muda (Ahmad Hassan) 
yang mengatakan tradisi tersebut tidak berdasarkan kepada hadis-hadis 
yang kuat bahkan termasuk ke dalam bidah. 

Perdebatan Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas bertujuan untuk 
mempertahankan eksisitensi kelompok masing-masing. Siradjuddin Abbas 
berkeinginan mempertahankan tradisi keagamaan Kaum Tua (Ahlussunah 
Waljamaah teologi “Asyariyah dan fikih mazhab Syafi1). Sedangkan 
Ahmad Hassan berkeinginan mempertahankan visi misi Kaum Muda. 
Namun Ahmad Hassan terkesan “memaksakan” diri dengan situasi 
historis waktu itu, karena ia menolak hadis yang diterima oleh mayoritas 
ulama. Akan tetapi belakangan terjadi perkembangan pada PERSIS. Para 
pelajarnya yang sudah menamatkan studinya di Kairo ingin melakukan 
peninjauan kembali atas pendapat yang dianut PERSIS tentang hadiah 
pahala khususnya masalah bada! haji. Untuk maksud tersebut Dewan 
Hisbah melaksanakan sidang pada tanggal 1 s/d 3 September 2000 dengan 
menampilkan makalah yang disajikan para pelajarnya dari Mesir. Sidang 
tersebut hanya sampai kepada kesimpulan bahwa bada! haji yang dilakukan 
oleh anak kandung adalah boleh dan kedudukannya merupakan perbuatan 
baik (bir ak-wilidaini) bagi si anak.” Sidang itu belum sampai 
membicarakan apakah bermanfaat atau tidak kepada orang tua yang di- 
badal-kan itu. Terlepas apapun hasilnya, namun hal ini menunjukkan 


“'Menurut hasil penelitian Alaidin Koto terdapat sepuluh amalan substansial yang dianut dan 


dipertahankan oleh orang PERTI untuk memberikan ciri mereka sebagai Kaum Tua dan membedakan 
mereka dengan Kaum Muda, antara lain sepuluh amalan tersebut adalah kebolehan menghadiahkan 
pahala doa, pahala sedekah, dan pahala wakaf kepada orang yang sudah wafat. Kaum 'Tua 
membolehkan dan mengamalkan hadiah pahala, sedangkan Kaum Muda menolak. Lihat: Koto, 
Persatuan Tarbiyah Islamiyah, 68-69. 


““Shalehuddin dkk, Kumpulan Keputusan Sidang, 120. Lihat juga: Kamiluddin, Menyorot Ijtihad, 218. 


Romli Abdul Wahid, Sejarah Pengkajian Hadis di Indonesia (Medan: IAIN Press, 2016), 48-49. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--207 


terjadinya perkembangan di kalangan PERSIS atas kesediaannya meninjau 
kembali pendapat ulama seniornya (Ahmad Hassan). 

Faktor terancamnya tradisi keagamaan Kaum Tua juga terlihat pada 
perdebatan Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas dalam metode 
memahami hadis talkin. Kaum Tua sebenarnya tidak menolak purifikasi 
Islam dalam aspek tradisi, tetapi mereka menginginkan hal itu dilakukan 
secara bertahap dan tidak radikal. Bagi mereka, purifikasi Islam itu tidak 
harus mengejawantah dalam perombakan tradisi secara frontal dan radikal 
karena hal itu akan mengguncang masyarakat." Karena itu Kaum Tua 
dalam hal ini mengambil posisi untuk menempuh cara-cara yang lebih 
luwes dalam menyelaraskan tradisi lokal dengan Islam. 

Pada pertengahan abad ke- 20, Ahmad Hassan dengan organisasi 
PERSIS-nya sangat radikal dalam membidahkan atau memberantas 
tradisi-tradisi keagamaan di Indonesia."" Penolakan Ahmad terhadap 
beberapa tradisi yang berkembang di kalangan Kaum Tua termanifestasi 
dalam berbagai karyanya. Tulisan Ahmad Hassan menyebar dibaca dan 
akhirnya diperdebatkan di kalangan masyarakat. Kaum Tua baik yang di 
Jawa maupun di Sumatera atau di daerah lain merasa “tersinggung” 
dengan tulisan Ahmad Hassan. Mereka yang mengamalkan tradisi tersebut 
mereka terpojok dan terancam dengan tuduhan bidah dan lain-lain. 

Siradjuddin Abbas sebagai Kaum Tua merespon pemikiran Ahmad 
Hassan tersebut dengan membahas hadis-hadis talkin sebagaimana yang 
telah penulis deskripsikan pada bab sebelumnya. Bukti ketersinggungan 
dan terancamnya tradisi talkin ini dapat dilihat pada tulisan Siradjuddin 
Abbas pada bagian pengantar dari tulisannya tentang talkin: 


Sai Sudah lama orang mengamalkan itu (tradisi talkin, pen.), 
tetapi dalam tahun-tahun terakhir ada orang yang menyanggah 
yang mengatakan bahwa talkin itu tak berguna, karena orang yang 
sudah mati tak bisa diajar lagi, katanya.....”. 


“Abd. Salam, “Sejarah dan Dinamika Sosial Figih Reformis dan Figih Tradisionalis di Indonesia”, 
Islamiwa, 4 no. 1 (September 2009): 52. 

WAhmad Hassan menolak dan menganggap bidah beberapa tradisi keagamaan Kaum Tua antara 
lain tradisi barzanji/ marhaban, “selametan”, talkin. Lebih lanjut lihat: Federspiel, Persatuan Islam, 90-95. 

“Abbas, 40 Masalah Agama, vol. 4, 66. 


208--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Pada pasal bantahan dan jawaban masalah talkin Abbas 
menyebutkan, 


“Ada orang yang tidak suka kepada talkin. Ia bukan saja 
mengarang buku dalam memerangi talkin, tetapi juga berpidato- 
pidato (berdebat, pen). Dalam karangan dan pidatonya kadang- 
kadang datar saja dan kadang-kadang sampai mengejek. Dengan 
tidak menyebutkan bukunya dan namanya, di bawah ini kami 
nukilkan sanggahan-sanggahannya itu dan kami beri jawaban 
sekedarnya. Tujuan kami ialah agar ia taubat dari kesalahannya 
atau sekurang-kurangnya ia tidak terlalu agresif terhadap talkin 
dan orang-orang yang bertalkin. Kami akan atur secara tanya 


jawab supaya mudah dipahami”. 


Dari pernyataan Siradjuddin Abbas tersebut terlihat bahwa orang 
yang dimaksud oleh Siradjuddin Abbas tersebut adalah sangat jelas 
Ahmad Hassan, karena berdasarkan penelusuran penulis, kalimat 
bantahan yang dikutipnya dalam bukunya tersebut sangat persis dan mirip 
dengan hujah-hujah Ahmad Hassan dalam buku Soal Jawab. 

Dari ungkapan Abbas tersebut juga dapat dipahami bahwa motif 
atau tujuan Abbas menulis tentang hadis talkin adalah untuk menolak 
pemikiran Hassan yang membidahkan tradisi talkin. Kehadiran Hassan 
(melalui karya-karyanya) memang mengancam tradisi-tradisi Kaum Tua 
pada masa itu. 

Untuk menolak tradisi talkin yang sudah “menjamur” di kalangan 
Kaum Tua, maka Hassan mengkritisi, menolak dan “mematahkan” dalil 
talkin yang digunakan Kaum Tua. Mulai dari matan hadis talkin dianggap 
bertentangan dengan G).S. an-Naml (27!:80, O.S. Fatir 135!:22. Dalam 
perdebatan, akhirnya Hassan mengakui bahwa ayat itu tidak tepat 
dijadikan dalil untuk membantah talkin, tapi Ahmad Hassan mempunyai 
alasan pamungkas yakni hadis talkin berkualitas daif, tidak sah bersumber 
dari Nabi dan tidak boleh diamalkan. 

Menurut pengamatan penulis, terjadi “kejar-kejaran” (saling 
membantah argumen) antara Hassan dan Siradjuddin Abbas dalam klaim 
terhadap tradisi talkin. Disini terlihat bahwa keduanya membawa misi 
Kaum Tua dan Kaum Muda. Kaum Tua adalah kelompok yang menerima 
dan mengamalkan tradisi talkin, sedangkan Kaum Muda sebaliknya. 


07Pi9., 109. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--209 


Hassan dengan sekuat tenaganya baik dalam tataran dalil ag/i maupun dalil 
nagli akan menolak tradisi talkin,"" begitu juga Siradjuddin Abbas dengan 
segenap kemampuannya berusaha “menghias” atau “mendandani” dalil- 
dalil talkin agar tradisi ini tetap eksis dan lestari pada umat Islam 
Indonesia (Kaum Tua). Pemilihan Siradjuddin Abbas terhadap kebolehan 
penggunaan hadis daif dalam hal jadail al-'amal, penggunaan metode 
korlatif dalam memahami hadis sangat menentukan “nasib” 
keberlangsungan amaliah talkin di kalangan Kaum Tua (tradisionalis). 
Suasana perbedaan intelektual juga sangat mempengaruhi terjadinya 
perbedaan dan perdebatan Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas dalam 
memahami hadis hadiah pahala. Menurut penulis, Siradjuddin Abbas 
memiliki sanad keilmuan yang jelas. Jika dipetakan, rihlah ilmiah 
Siradjuddin Abbas terbagi tiga, masa pemulaan, pertengahan, dan masa 
pamungkas. Masa permulaan ia belajar dengan ayahnya (Abbas Gadhi), 
masa pertengahan ia belajar dengan Said al-Yamani, dan masa terakhir 
atau pamungkas ia belajar dengan Sulaiman Ar-Rasuli. Syeikh Abbas dan 
Sulaiman Ar-Rasuli tercatat dengan jelas sebagai murid Syeikh Ahmad 
Khatib al-Minagkabawi (w. 1334 H.) mufti Syaffi di Masjid al-Haram.'" 
Dari ketiga guru tersebut, pengaruh Sulaiman Ar-Rasuli lebih dominan 
melekat pada Siradjuddin Abbas. Sebagai bukti dari keterpengaruhan 
tersebut, berikut akan penulis kutipkan tulisan Sulaiman Ar-Rasuli yang 
dimuat dalam majalah SOEARTI (Soeara Tarbijah Islamijah) sebuah 
majalah yang dikelola oleh PERTI di bawah kepemimpinan Siradjuddin 
Abbas pada tahun 30-an. Tulisan yang berjudul “Nasehat Sulaiman Ar- 
Rasuli” tersebut sangat panjang dan masih menggunakan ejaan lama. Agar 
lebih efektif penulis hanya akan mengutip seperlunya terutama yang terkait 
dengan paham keagamaan Sulaiman Ar-Rasuli tentang tarawih dan hadiah 
pahala, karena dua hal ini menurut penulis memiliki kesamaan dengan 


Siradjuddin Abbas, sebagai berikut: 


“Jika dicermati, faktor ini pulalah sebenarnya yang menyebabkan Ahmad Hassan tidak mengambil 


pendapat Ibnu Taimiyah yang membolehkan talkin. Menerima pendapat Ibnu Taimiyah dalam hal ini 
“beresiko” melegalkan tradisi talkin di kalangan Kaum Tua. 
“Lihat kembali bab II dari buku ini. 


210--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Tn Dengarlah baik-baik: Ada orang meletakkan bilangan tarwih 
dalam raka'ah dengan hadits jang di bawah ini (ma kana rasulillahi 
yazidu fi ramadhan wala fi ghairihi min ihda “asyara rakaa'ah, pen). 
Orang-orang itoe berpaham, bahwasanja Nabi menoeroet hadits 
ini sembahyang tarwih 8 rak'ah dan sembahyang witir 3 rak'ah, 
djadi djoemlahnja 11 rak'ah. Boekanlah hadits itoe menerangkan 
bilangan tarwih, karena, tarwih sekali kali tak ada diloear boelan 
Ramadhan, padahal Siti “Aisjah menjelaskan di dalam Ramadhan 
dan diloearnja Rasoeloellah mengerdjakan tak pernah lebih dari 11 
raka'at. Apakah tidak sebagai meletakan pelano dipoenggoeng 
kerbau? Hal jang ini tak lain hanya disebabkan pentjepat tahadi. 
Karena kalau mereka fikirkan, maka serendeha-rendah thalabah 
akan faham bahasa jang dimaksoed Siti Aisjah adalah sembahjang 
Nabi jang didalam dan jang diloear ramadhan, jaitoe sembahjang 
witit. Perkataan wala fi ghairihi menoenjoekkan atas itoe. 


Ada orang jang menerangkan dalam boekoenja bahwa pahala 
tahlil atau sedekah jang dihadijahkan orang kepada majat tak 
sampai, beralasan dengan hadits, (Idza mata ibnu Adama Ingata'a 
amaluhu..... pen). Sesoeikah dalil ini dengan madloel? Djaoeh 
sekali bak langit dengan boemi. Jang diterangkan dalam hadits ini, 
amalan majat itu poetoes tak ada lagi, Ketjuali tiga. Buoekan 
amalan oerang lain jang dihadijahkan kepadanja. Tidakkah dalam 
hadits tersebut “ingotho'a amaluhu”? Adakah dalam hadits itoe ” 
“amaloe ghairihi? La haula wala guwwata illa billah. 


Ada djuga orang mengambil dalil bahwasannya doa dan tahlil itoe 
tak sampai kepada majat, walaupun soedah dihadijahkan oleh yang 
mengerdjakannja dengan perkataan Allah soebhanahoe wata'ala: 
(Wa an Laisa li al-insan illa ma sa'a). faham jang seperti ini terbit 
dari sifat adjalah tahadi djoega, karena mereka boereo tak mau 
melihat goeran auwal ajat itoe. Dalam soerat Wannadjmie itoe 
(selengkapnya, pen) begini..... 


Dajadi kesimpoelannja njtalah bahwa ajat ini menerangkan 
gishshsah dalam sjar'at Nabi Moesa dan Nabi Ibrahim, apakah 
kita ini oemat Nabi Moesa dan Nabi Ibrahim?. Sjariat Nabi 
Ibrahim itoe semoenja tidaklah sjariat kita, sebagai berzakat jang 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--211 


dalam agama Nabi Ibrahim dikeloerkan seperempat harta, apakah 
kita akan tiroe?. Djadi bak kata tahadi antara dalil dan madloel bak 
boemi dan langit, boekan?. .....”.” 


Dari kutipan di atas dan penelusuran yang penulis lakukan, maka 
dapat diketahui bahwa terdapat kesamaan pemikiran antara Siradjuddin 
Abbas dengan gurunya Sulaiman Ar-Rasuli dalam memahami hadis hadiah 
pahala" dan rakaat tarawih." 

Agak sulit untuk menelusuri sanad keilmuan Ahmad Hassan, karena 
setelah belajar dengan ulama lokal di Singapura Ahmad Hassan lebih 
banyak autodidak dan melakukan interaksi ilmiah dengan tokoh-tokoh 
pembaharu. Indikator ini terlihat dari perpustakaan pribadi Ahmad 
Hassan di rumahnya sangat luas, memiliki koleksi buku yang sangat 
banyak dan terdiri dari berbagai disiplin ilmu."? Di samping itu Ahmad 
Hassan merupakan orang yang sangat ramah dan terbuka dalam bergaul. 
Selama hidupnya Ahmad Hassan sering berpindah-pindah, sehingga ia 
memiliki banyak teman dengan berbagai kalangan, terutama pada tokoh- 
tokoh pembaharu pada masanya. Karena itu wajar apabila pemahaman 
Ahmad Hassan tentang hadis hadiah pahala terpengaruh dangan tokoh- 
tokoh reformis. 

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya perbedaan Ahmad Hassan dalam penggunaan 
hadis adalah, Pertama, faktor metodologis. Secara metodologis, perbedaan 
tersebut disebabkan karena, 1) berbeda sistematika pembahasan hadis 2) 
berbeda tentang keabsahan dalil hadis 3) berbeda tentang kesahihan sanad 
dan matan 4) berbeda prinsip tentang kehujahan hadis daif 5) berbeda 
penemuan dalil hadis dan 6) berbeda metode pemahaman. 

Terkait metode pemahaman hadis, Ahmad Hassan dan Siradjuddin 
Abbas sama-sama menggunakan kritik sanad dan kritik matan. Hanya saja 
penggunaan metode kritik sanad dan matan ini tidak selalu bersamaan, 
tergantung pada kepentingan kecenderungan pemahaman masing-masing. 
Pada hadis-hadis topik tertentu, Ahmad Hassan kadang-kadang 


“Soelaiman Ar-Rasuli, "Nasehat Maulana Sjeih Soelaiman Ar Rasoeli", Majalah Soearti 3, no: 22 
(Maret 1939),4-5. 

S''Lihat kembali pemahaman Siradjuddin Abbas tentang hadis hadiah pahala pada pembahasan 
sebelumnya. 

S''Lihat pemahaman Siradjuddin Abbas tentang hadis rakaat tarawih Abbas, 40 Masalah Agama, vol. 
1, 310-320. 

012Siti “Aisah, “Pemikiran Ahmad Hassan Bandung tentang Teologi Islam”, A-Lubb 1, no. 2 (2017), 
St 


212--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


menggunakan kritik sanad sementara Abbas lebih ke fokus ke pemahaman 
matan hadis, begitu juga sebaliknya. Hanya saja dalam melakukan kritik 
sanad Ahmad Hassan dapat dikatakan termasuk kelompok yang 
mutasyaddid (ketat) dalam menilai perawi. Hassan langsung menolak perawi 
yang terkena jarh walaupun ada ulama yang men-/a'dil-nya, dalam kasus ini 
Hassan mendahulukan jarh dari pada ta'dil. Sedangkan Siradjuddin Abbas 
terkesan mutasahhil (longgar) dan menerima perawi yang terekena jarh 
sepanjang tidak berat (daif ringan). Hal ini terlihat pada penerimaan 
Siradjuddin Abbas terhadap hadis talkin. 

Dalam kritik matan, Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas 
menggunakan metode konfirmasi dengan ayat Al-Gur'an dan hadis-hadis 
terkait. Apabila hadis yang dibahas tersebut bertentangan dengan Al- 
Guran atau hadis yang lebih kuat, maka kedua ulama ini lebih 
mendahulukan Al-Gur'an atau hadis yang lebih kuat tersebut. Hanya saja 
perbedaannya, Hassan sangat mudah menilai suatu hadis bertentangan 
dengan Al-Guran dan lebih mendahulukan metode tarih dalam 
penyelesaiannya, sehingga banyak hadis-hadis yang tidak diamalkan. Lain 
halnya dengan Siradjuddin Abbas, ia tidak terburu-buru menilai suatu 
hadis bertentangan dengan Al-Guran. Abbas cenderung terlebih dahulu 
mengaitkan hadis tersebut dengan Al-Gur'an dan hadis-hadis terkait yang 
mendukung pemahaman, karena itu Abbas lebih mengedepankan al-Jam'u 
atau kompromi. Contoh dari hal ini antara lain dapat dilihat pada 
pemahaman kedua ulama ini terhadap hadis hadiah pahala. Ahmad 
Hassan memandang hadis hadiah pahala bertentangan dengan Al-Our'an 
dan ia menolak semua bentuk penyelesaian. Sementara Siradjuddin Abbas 
berusaha mencari penyelesaian dengan menggunakan metode nasikh al- 
mansukh, a-jam'u (kompromi), dan memahami hadis tersebut dengan 
pendekatan korelatif terhadap hadis-hadis lain. 

Terhadap hadis-hadis yang tidak diperdebatkan kesahihannya, 
Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas sama-sama menggunakan analisis 
matan atau mencari makna substansif dari maksud hadis tersebut dengan 
mengkorelasikannya dengan riwayat-riwayat lain. Hanya saja perbedaannya 
terletak pada pemahaman tersebut disesuaikan dengan mazhab atau 
ideologi masing-masing. Hal ini terlihat dari pemahaman kedua ulama ini 
dalam memahami hadis tentang tawasul, najis anjing, tempat pelaksanaan 
shalat “4d. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--213 


Agak sulit untuk menetapkan perbedaan Ahmad Hassan dan 
Siradjuddin Abbas dari aspek tipologi paradigma pemahaman hadis, 
karena keduanya dapat dikatakan sama-sama tekstualis dan kontekstualis. 
Dalam memahami hadis tertentu Ahmad Hassan kadang tekstual dan ada 
kalanya ia kontekstual, begitu juga halnya dengan Siradjuddin Abbas, 
kadang ia tekstual dan kadang kontekstual. Perbedaannya menurut penulis 
terletak pada kecenderungan dalam memahami teks. Siradjuddin Abbas 
dalam memahami teks cenderung normatif sedangkan Ahmad Hassan 
cenderung radikalis. Hal ini tampak sejalan dengan hasil penelitian Syafig 
A. Mughni yang memasukkan Ahmad Hassan sebagai pemikir Islam 
radikal. Ahmad Hassan dikatakan radikalis karena, Pertama, ia cenderung 
menolak hadis-hadis yang tidak rasional menurutnya, seperti penolakannya 
terhadap hadis hadiah pahala, talkin dan riba. Sedangkan Siradjuddin 
Abbas menerima hadis tersebut. Kedua, ketika memahami hadis najis 
anjing pemahaman Ahmad Hassan jauh keluar dari teks. Sedangkan Abbas 
memahami hadis tersebut secara tekstual. 

Kedua, faktor perbedaan genesis pemahaman (keterpengaruhan/ 
referensi). Genesis pemahaman Siradjuddin Abbas terpengaruh dengan 
muhaddisin dan fugaha' Ahlussunah Waljamaah yang bermazhab Syaff'i 
(Syafiiyyah) seperti An-Nawawi, Zaini Dakhlan, As-Suyuti, al-Gastalani, 
Ibnu Hajar al-“Asgalani, Imam Asy-Syaff1 dan lain-lain. Pemahaman hadis 
Siradjuddin Abbas tidak keluar dari fatwa yang terdapat dalam mazhab 
Syafi'i tersebut dan lebih dominan mengambil dari imam An-Nawawi. 
Menurut pengamatan penulis, ketika Siradjuddin Abbas menemukan topik 
tertentu, terlebih dahulu ia melihat fatwa hukumnya dalam mazhab Syafi'i 
kemudian mencari hadis untuk dipahami sesuai dengan mazhab tersebut. 

Sedangkan genesis pemahaman Ahmad Hassan lebih luas dan tidak 
terikat dengan mazhab tertentu. Kadang-kadang hasil pemahamannya 
sesuai dengan mazhab Syafi'i, kadang-kadang dengan mazhab Hanafi, 
Hanbali atau Maliki. Walaupun diakui bahwa pemahaman hadis Ahmad 
Hassan sangat sedikit sekali mempunyai kesamaan dengan mazhab Syafti. 
Genesis Pemahaman hadis Ahmad Hassan lebih banyak terpengaruh 
(mempunyai kesamaan) dengan para pembaharu seperti Muhammad 
“Abduh, Ibnu Taimiyah, Asy-Syatibi, teolog Mu'tazilah, dan para jugaha' 
non Syafi'i seperti Imam Abu Hanifah, As-San'ani, Asy-Syaukani dan 
Sayyid Sabig. Bahkan sebagian pemahaman hadis Ahmad Hassan dapat 
dikatakan merupakan jjtihad tersendiri di luar pendapat-pendapat para 
ulama sebelumnya. 


214--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Ketiga, faktor sosiologis, perbedaan dan perdebatan Ahmad Hassan 
dan Siradjuddin Abbas dalam penggunaan dan pemahaman hadis sangat 
dipengaruhi oleh faktor sosiologis atau sosiohistoris waktu itu, yakni: 1) 
pelanjut kontestasi Kaum Tua dan Kaum Muda 2) isu taklid, mazhab, 
ijtihad, zttiba' (status guo Mazhab Syafi'i. 3) terancamnya eksistensi paham 
Ahlussunnah  Waljamaah (teologi Asyariyah dan mazhab Syafii 4) 
terancamnya adat dan tradisi Keagamaan 5) situasi politik, sosial dan 
ekonomi 6) perbedaan intelektual dan 7) kondisi psikologis. 

Perbedaan Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas dalam 
penggunaan dan pemahaman hadis, pada hakikatnya adalah perdebatan 
atau perebutan ideologi, tradisi dan modernitas. Indikator dari 
keterpengaruhan ini terlihat ketika Ahmad Hassan tidak konsisten dalam 
menerapkan pemakaian hadis daif. Ahmad Hassan dalam berbagai tulisan 
sangat anti dengan hadis daif bahkan kadang-kadang hadis daif dinamakan 
tidak sah dan mandi' yang tidak boleh diamalkan. Selintas, memang 
Ahmad Hassan anti dengan hadis daif sebagaimana konstruksi ilmu hadis 
yang telah dibangunnya. Tetapi penelusuran penulis menemukan Ahmad 
Hassan anti dengan hadis daif apabila hadis tersebut mendukung amaliah 
Kaum Tua. Jika hadis daif tersebut mendukung amaliah Kaum Muda 
maka Ahmad Hassan menerimanya atau bersikap longgar. Hal ini terlihat 
pada metodologi pemahaman hadis hadiah pahala ia menggunakan riwayat 
daif untuk menolak hadis sahih. Ahmad Hassan dapat dikatakan tidak 
konsisten, kadang-kadang ia menolak hadis daif apabila tidak cocok 
dengan paham rasionalnya setelah dibantu oleh dalil-dalil yang lain. 

Penulis mengakui bahwa kadang-kadang Ahmad Hassan memang 
sangat ketat (“asyaddud) dalam menerima hadis sehingga dia langsung 
menolak perawi yang telah diperiksanya bermasalah. Tetapi kadang- 
kadang kualitas suatu hadis tidak diperhatikannya dan dilalui begitu saja. 
Misalnya dalam memahami hadis tempat pelaksanaan shalat 74, Ahmad 
Hassan menggunakan hadis yang diakuinya sendiri berkualitas daif. 


Indikator lain dari keterpengaruhan dengan kondisi sosiologis atau 
sosio historis waktu itu juga terlihat pada penerapan konsep hadis daif bisa 
diamalkan (menjadi kuat atau naik derajatnya jadi hadis hasan) apabila 
didukung oleh hadis sahih lain. Konsep tersebut tidak konsisten dilakukan 


S'8Lihat: Hassan, Pengajaran Sholat, 294. Atau lihat kembali pembahasan hadis tema tempat 
pelaksanaan shalat 74 pada bab IV dari disertasi ini. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--215 


oleh kedua ulama ini. Ahmad Hassan sengaja menggunakan hadis daif 
untuk memperkuat pendapatnya dalam memahami hadis mencium istri 
tidak membatalkan wudu dan hadis gugur kewajiban shalat Jumat jatuh 
pada hari raya. Alasannya hadis tersebut walaupun daif tapi dikuatkan oleh 
hadis lain yang sahih (lihat kembali bab sebelumnya). Jika memang Ahmad 
Hassan konsiten dengan teori ini, mengapa ia tidak bersikap toleran ketika 
Siradjuddin Abbas menerapkan teori tersebut dalam memahami hadis 
talkin. Karena hadis talikin berkulitas daif namun banyak didukung oleh 
hadis sahih maka hadis tersebut diterima oleh Abbas. Begitu juga dengan 
Siradjuddin Abbas, jika memang suatu hadis daif bisa naik kualitasnya 
menjadi hasan ligairihi jika didukung oleh hadis sahih, mengapa ia tidak 
mentoleran atau menyalahkan Ahmad Hassan menerapkan teori tersebut 
dalam memahami hadis ru&hsah shalat Juma't pada hari raya dan hadis 
batal wudu jika menyentuh wanita, sebagaimana ia menerapkannya dalam 
hadis talkin. Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah faktor sosiologis, 
sikap mutasahhil atau mutasyaddid dalam menilai perawi, penerapan kriteria 
kesahihan sanad dan matan serta prinsip penggunaan hadis daif sangat 
dipengaruhi oleh kepentingan untuk mendukung paham keagamaan 
masing-masing. 

Secara ringkas penyebab terjadinya perbedaan Ahmad Hassan dan 
Siradjuddin Abbas dalam penggunaan hadis dapat dilihat pada tabel 
berikut: 


216--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Tabel Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perbedaan dan 
Perdebatan Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas dalam 


Pengggunaan Hadis 
Tema Akidah 


Argumentasi Kehujahan Metode dan Tipologi Mena Ea Dea 
2 Tema Hadis Pemahaman ' Konteks 
Ll Ap MP Siradjuddin Siradjuddin - 5. Ahmad | Siradjuddin | Sosiologis 
Hassan Abbas Abbas Hassan Abbas 
1 | Hadis Hadis Hadis Metode Metode: Berbeda Keterpeng | Keterpenga | 1. Pelanjut 
Tawasul | tersebut tersebut Takwil Konfirmasi | Keabsahan | aruhan ruhan kontestasi 

tidak bisa merupakan dengan Al- Dalil Hadis | dengan dengan Kaum 
dijadikan hujah yang Ouran dan | dan Ibnu Para ulama Tua dan 
hujah untuk | kuat tentang Korelatif Berbeda Taimiyah. | Asyanyah Kaum 
memfatwak | kebolehan dengan Metode dan Muda. 
an berdoa hadis-hadis Pemahaman mazhab 2. Terancam 
kebolehan | dengan lam. Syafri nya 
berdoa bertawasul antara lain teologi 
dengan ber- | dengan Zaini Aswariyah 
tawasul orang-orang Dakhlan dari | 
dengan salih baik mazhab 
orang yang | yang masih Syafri. 
sudah hidup atau 3. Politik 
wafat. yang sudah identitas 
Karena dalil | wafat. PERSIS 
tersebut 


tidak 
relevan. 


Bercorak 
Kontekstuali 
s 


Bercorak 
Tekstualis 


Hadis 
Bidah 
kullu 
bid'atin 
dalalah 
wakullu 
dalalah 
Jinnar 


Hadis 
tersebut 
tidak ra'arud 
dengan dalil 
lain. karena 
itu hadis 
tersebut 
harus 
dipahami 
secara 
harfiah 


Hadis 
tersebut 
ta'arud 
dengan hadis 
lan, Karena 
itu hadis 
tersebut tidak 
boleh 
dipahami 
secara 
harfiah. 


Anaksis 
bahasa. 


Bercorak 
Tekstualis. 


Melakukan 
al Jamu 
(Korelatif 
dengan hadis 
lan dan 
pendekatan 
Usul fikih 
Metode 
Takhsis) 


Bercorak 
Kontekstuali 
s 


Berbeda 
Metode 
Pemahaman 


Keterpeng 


aruhan 
dengan 
Asy- 

Syatibi. 


Keterpenga 
ruhan 
dengan 
ulama 

Sya iyah 
antara lain 
As-Suyuti 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--217 


Tema Ibadah dan Muamalah 


Ja dan kada 


Argumentasi Kehujahan Hadis Keterangan Genesis Pemahaman 


Siadudain Singa (Penyebab Siadinddin Konteks Sosiologis 
Sea 

Hadis tersebut Hadis tersebut id, ijti 

sahih sanad dan sahih sanad dan 

matan, tetapi maran, dan 

kandungan hadis | kandungannya 

tersebut tidak menunjukkan 

menyebutkan bahwa jilatan Mazhab Syafri. 

bahwa anjing itu | anjing Bercorak | . Kondisi 

najis. merupakan najis | tekstualis- i psikologis: 

Mugallazah radikals is. Keresahan Ahmad 
(berat). Hassan terhadap 

kondisi umat Islam 
Indonesia yang 
dianggapnya 
mempraktikkan 
ajaran Islam yang 
tidak murni, masih 
tercampur dengan 
khurafat, jumud 
tidak berkembang 
karena terikat 
dengan mazhab dan 


masih 
mempraktikkan 
tradisi yang dianggap 
sisa-sisa dari agama 
yang dianut sebelum 
kedatangan Islam ke 
Indonesia. 


Keresahan 
Siradjuddin Abbas: 
Pertama, 
keprihatinan 
(merasa sedih yang 
mendalam) terhadap 
kondisi umat Islam 
Indonesia yang 
terpecah, tidak 
bersatu dalam 
akidah dan syariat. 
Kedua, Kecintaan 
kepada Mazhab 


218--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Imra'atabu) 
tertolak untuk 


dijadikan hujah, 


karena 
merupakan 


riwayat sahabat. 


Hadis 2 (Amma 
Rasulallahi 
Gobbala Ba da 
Nisdihi..) 
diterima sebagai 
hujah 


Hadis yang 
ketiga (Nabi 
saw.menyentuh 
ketika shalat) 
diterima sebagai 


Hadis tersebut 
tidak bisa 
dijadikan hujah 
untuk 
menetapkan 
kesunnahan 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--219 


Hadis 1 (Owblar 
ar-Rajuli 
Imra'atabu..) 
dapat dijadikan 
hujah. 


kontekstualis. 


Hadis 2 (Anna 
Rasulailahi 
Dobbala Ba da 
Nisdihi.) tertolak 
untuk dijadikan 
hujah karena 
berkualitas daif. 


Hadis yang 
ketiga (Nabi 
saw.menyentuh 
kaki Aisyah 
ketika shalat) 
tidak bisa 
dijadikan hujah 
untuk 
memfatwakan 
bahwa 
bersentuhan 
antara kulit laki- 
laki dan 
perempuan tidak 
membatalkan 
wudu, karena 
Kandungan 
maran-nya 
mengandung 
ibtimal. 

Karena itu hadis 
tersebut — harus 
ditakwl bahwa 
Rasulullah 
meraba kaki 
“Aisyah melahui 
alas. 

Hadis tersebut 
dapat dijadikan 
hujah untuk 
menetapkan 
kesunnahan 
melafazkan 


untuk 


penafsiran ayat 
awlamastum an- 
Nisa (O.S. ak 
Maidah (5):6 
dan O.S. an- 
Nisa 443: 43). 
Kemudian 
perbedaan 
selanjutnya 
disebabkan 


Tentang 

Keabsahan 
dalil hadis, 
Kesahihan 


Kesesuaia 
n dengan 
mazhab 
Hanafi, 
referensi 
Taftir Ibuu 
Kasir dan 
Tafsir al. 
Kabir 


Kesesuaian 
dengan 
mazhab 
Syafri antara 
lain An- 
Nawawi 


Syafii antara 
hin al- 
Oastalani 


Hadis yang 
pertama (HR. 
Ad-Darugutn) 
sanad hadis 
tersebut 
berkualitas daif 
sehingga tidak 
bisa dijadikan 
hujah. 

Hadis yang 
kedua (HR. At- 
Tirmizi) diterima 
sebagai hujah 
karena 
berkualitas sahih 
sanad dan matan) 


Hadis tersebut 
diterima sebagai 
hujah. 


usai, karena 
hadis tersebut 
berkuahtas sahih 
sanad dan matan. 


Hadis yang 
pertama (HR. 
Ad-Darugutn)) 


diterima sebagai 


hujah (tidak 


mengkritik sanad 


hadis tersebut) 
Hadis yang 
kedua (HR. At- 
Tirmizi) matan 
hadis tersebut 


bertentangan 
dengan hadis- 
hadis lain yang 
menyebutkan 
bahwa Nabi 
melakukan 
Ounut Subuh. 
Karena itu hadis 
tersebut tidak 
layak dijadikan 


Hadis tersebut 
diterima sebagai 
hujah. 


hadis yang 
kedua 
menggunakan 
kritik maran, 
konfirmasi 


dengan amal 


maran/ teks. 

Menganggap 

Kandungan 

matan 

tersebut 

hanya 

kebabariah, 

bukan terkait 

ibadah 

mabdah 

Bercorak 

tekstulis. 
Bercorak 
kontekstual 


Guran, 
Kritik sanad, 
korelatif degan 


220--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Hadis Riba 


karena itu 
diterima untuk 
dijadikan hujah. 
Hadis tersebut 
dapat men- 
takhSS 
kewajiban yang 
telah ditetapkan 
Al-Ouran. 


Hadis tersebut 
diterima untuk 
dijadikan hujah 
(tidak melakukan 
katik sanad) 


Hadis tersebut 
diterima untuk 
dijadikan hujah 


dijadikan hujah 
dengan metode 
tertentu (lihat di 
kolom metode) 


Hadis tersebut 
berkualitas daif 
dan tidak bisa 
dijadikan hujah. 


Hadis tersebut 
diterima untuk 
dijadikan hujah 


Metode: 
analisis teks, 
konfirmasi 
dengan Al- 
Ouran. 
Bercorak 
tekstualis. 


dengan Al- 
Ouran (OS 
AL Imron 
45):150) 


hadis lain. 


Pendekatan 
Usul fikih 
metode 
takhsis, dan 
asbab al-wurid. 


Bercorak 
kontekstual 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--221 


dan hadis- 
hadis lun 
yang terkait. 
Katik 
(penolakan 
terhadap 
hadis-hadis 
yang 
melarang 
mengambil 
manfaat dari 
hutang) 
kaidah Usul 
Fikih. 


Bercorak 
kontekstual - 
radikal. 


Korelatif 
dengan hadis- 
hadis lam. 


Becorak 
tekstualis. 


n dengan 

kalimat ad dfan 

mud 'afatan 
Berbeda 
penemuan dalil 


lun dengan 
At-Tabari 
dan al- 
Khazin. 


Hadis-hadis 
hadiah pahala 
berkualitas 
sahih dari 
aspek sanad, 
namun daf 
matan-nya. 
Karena 
bertentangan 
dengan, O.S. 
an-Najm (531 
39, fatwa 
sahabat, 
pendapat para 
imam, dan usil 
al-“ammah 


(logika). 


Hadis talkin 
tidak bisa 
dijadikan dalil 
(hujah) karena, 
sanad hadis 
tersebut 
berkualitas 
daif. matan-nya 
juga 
bertentangan 
dengan Al- 
Ouran dan 
logika atau akal 
sehat 


Tema Tradisi Keagamaan 


Haa $ Metode dan Tipologi 
MSN sn Jus 
Hadis Siradjuddin 


Hadis-hadis 
hadiah pahala 
tersebut 
berkualitas 
sahih sanad dan 
matan. Matan 
hadis-hadis 
hadiah pahala 
tidak 
bertentangan 
dengan Al- 
OGuran, karena 
O.S. an-Najm 
(53:39 
hukumnya 
sudah mansitkh. 
Disamping itu 
hadis hadiah 
pahala 


didukung oleh 
hadis-hadis 
lan. 


Hadis talkin 
tersebut dapat 
dijadikan 
hujah, karena, 
1) sanad hadis 
tersebut pada 
awalnya 
memang 
berkualitas 
daif, namun 
hadis tersebut 
memiliki syahid 
(didukung oleh 
hadis-hadis 
sahih lainnya), 
sehingga 
statusnya naik 
dari daif 
menjadi Hasan 
Ligairihi. 2) 
amaliah talkin 
merupakan 
bagian dari 
Jadail al'amal. 


Ahmad 

Hassan 
Metode: 
Kritik 
Matan. 
Konfirmasi 
dengan Al- 
Guran, 
fatwa 
sahabat, 
imam- 
imam, usil 
al-“ammah 


logika). 


Bercorak 
tekstualis- 
radikalis 
dalam 
memahami 


Metode: 
Kiitik sanad 
(menolak 
penggunaa 
n hadis daif 
untuk fadail 
al-'amal), 
konfirmasi 
dengan Al- 
Ruran, 
logika (usil 


alammah). 


Bercorak 
Kontekstua 
lis. 


Siradjuddin 
Abbas 

Metode al- 
jam'u, 
konfirmasi 
dengan Al- 
Guran, 
korelatif 
dengan hadis 
lan. 


Bercorak 
normatif- 
tekstualis. 


Metode: 
Korelatif 


dengan hadis 
lain. 


(menerima 
penggunaan 
hadis daif 
untuk fadail 
al-amal. 


Bercorak 
tekstualis 


Keterangan 
(Penyebab 
Perbedaan) 


Berbeda 
Tentang 
Kesahihan 
matan. 
Berbeda 
metode 
pemahaman 
Berbeda 
penemuan 
dalil 
pendukung 


. Berbeda 
Tentang 
Keabsahan 
Dalil 
(perbedaan 
menyikapi 
status hadis 
daif yang 
didukung 
oleh hadis- 
hadis sahih 


Tentang 


Kehujahan 
Hadis Daif 


3. Berbeda 


Penemuan 
Dalil 
Pendukung 


Genesis Pemahaman 


Ahmad 
Keterpenga 
ruhan 
dengan 
teolog 


Mur'tazilah. 


Keterpenga 
ruhan 
dengan As- 
San'ani 
dalam kitab 
Subul al- 
Salam 


Siradjuddin 
Abbas 
Keterpenga 
ruhan 
dengan 
mazhab 
Syafi iyah, 
antara lain 
Imam An- 
Nawawi 


Keterpenga 
ruhan 
dengan 
mazhab 
Syafri, 
antara lain 
dengan An- 
Nawawi 


Konteks 
Sosiologis 


. Kontestasi 


(konflik 
pemikiran) 
Kaum Tua 
dengan Kaum 
Muda. 


. Terancamnya 


tradisi 
keagamaan 
(adat). 


. Perbedaan 


latar belakang 
intelektual. 


222--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Tabel di atas hanya menggambarkan perbedaan dan perdebatan Ahmad 
Hassan dan Siradjuddin Abbas dalam penggunaan dan pemahaman hadis. 
Namun jika dicermati perbedaan dan perdebatan tersebut lebih dominan 
disebabkan oleh faktor sosiologis pada zamannya (sebagaimana yang telah 
penulis sebutkan sebelumnya). Jika dicermati, topik-topik yang diangkat 
tersebut merupakan tema-tema yang diperdebatkan antara Kaum Tua dan 
Kaum Muda sebelumnya (a-Muharrik a-Awwal)”" Kemudian Ahmad Hassan 
dan Siradjuddin Abbas “mencari” hadis-hadis untuk dipahami sesuai dengan 
kepentingan (paham keagamaan) kelompok masing-masing. Terhadap topik- 
topik yang tidak diperdebatkan atau dikontestasikan oleh Kaum Tua dan 
Kaum Muda, Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas tidak berbeda pendapat 
karena hal tersebut merupakan “musuh” bersama. Misalnya masalah 
Ahmadiyah, masalah Nabi palsu dan lain-lain. 


"Menurut Howard M. Federspiel, Ahmad Ahmad Hassan dalam Karya-karya lebih banyak 
mengangkat tema-tema yang diperdebatkan (menjadi indentitas) Kaum Muda dan Kaum Tua, tema 
tersebut antara lain tentang Khutbah, Talkin, melafazkan Niat, dan lain-lain. Lebih lanjut lihat: 
Federspiel, Persatuan Islam Pembaharuan, 14-80. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--223 


224--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


BAB 5 
IMPLIKASI PEMIKIRAN 


KEAGAMAAN PASCA PERDEBATAN 
AHMAD HASSAN DAN 
SIRADJUDDIN ABBAS 


ada bagian sebelumnya telah dibahas mengenai analisis faktor- 
faktor yang mempengaruhi terjadinya perdebatan Ahmad 
Hassan dan Siradjudddin Abbas dalam metode pemahaman 
hadis, baik faktor metodologis maupun faktor-faktor 
sosiologis. Pada bab ini penulis menganalisis implikasi 
perdebatan Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas terhadap 
pemikiran keagamaan. Analisis ini, dilakukan berdasarkan penelitian dengan 
menggunakan metode penelitian kualitatif dalam bentuk /ibrary research. Yang 
mana dalam penelitian yang sudah dilakukan ini, penulis menggunakan dua 
pendekatan: Pertama pendekatan sejarah dengan teori sejarah 
pemikiran/ intelektual yang dirumuskan oleh Kuntowijoyo. Kedua, pendekatan 
sosiologi pengetahuan dengan teori relasionisme yang dirumuskan oleh Karl 
Mannheim. Adapun konsep dan teori yang diacu adalah: Islam Tradisionalis dan 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--225 


Islam Reformis, Pemikiran dan Konteks Sosial, Penelitian ini menggunakan metode 
sejarah dengan tahapan, 1) heuristik atau melakukan pengumpulan sumber 2) 
verifikasi atau melakukan kritik sumber 3) interpretasi atau menganalisis fakta, 
dalam hal ini menggunakan pendekatan biografi dan hermenutika dengan 
meneliti dan menelaah secara mendalam tulisan-tulisan Ahmad Hassan dan 
Siradjuddin Abbas serta tulisan-tulisan lain yang membahas pemikiran kedua 
ulama ini. 4) historiografi atau penulisan dan penyajian hasil penelitian. 

Dalam implikasi pemikiran keagamaan pasca perdebatan Ahmad 
Hassan dan Siradjuddin Abbas ada dua ide utama yaitu: Pertama, membahas 
implikasi perdebatan tersebut terhadap pemikiran keagamaan kaum reformis, 
tradisionalis dan moderat. Kedua, membahas nilai perdebatan tersebut dalam 
pemikiran hadis. Perdebatan Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas 
berimplikasi kepada munculnya beberaparesponss dari masyarakat Muslim 
baik dari kalangan reformis maupun tradisionalis. Bentukresponss tersebut 
ada yang beruparesponss positif (menerima atau mendukung), negatif 
(menolak atau mengkritik) dan ada juga yang moderat (mengambil posisi 
pertengahan). Di samping itu perdebatan Ahmad Hassan dan Siradjuddin 
Abbas juga memberikan nilai tersendiri dalam pemikiran hadis, antara lain 
terbentuknya pola pemahaman hadis kelompok reformis dan tradionalis. 
Uraian lebih lanjut dipaparkan dalam bentuk sub-sub pembahasan di bawah 
ini. 


A. Respons Kaum Reformis 

Pemahaman hadis yang ditulis oleh Ahmad Hassan dalam berbagai 
karyanya terkait tema-tema yang diperdebatkan oleh Kaum Tua dan 
Kaum Muda, berimplikasi kepada semakin “radikalnya” Kaum Muda pada 
pertengahan abad XX untuk menolak, minimal tidak mengikuti paham 
dan tradisi keagamaan di kalangan Kaum Tua. Kondisi ini tidak hanya 
terjadi pada tingkat elit, tetapi juga di kalangan masyarakat bawah yang pro 
dengan (pemikiran) Kaum Muda. Mereka mendapatkan pedoman 
beragama dari pemikiran hadis Ahmad Hassan. Apalagi tulisan-tulisan 
Ahmad Hassan seperti buku Soa-Jawah sangat mudah diakses, terjual 
bebas dan tersebar luas di Indonesia sehingga dapat dibaca oleh 
masyarakat terutama dari kalangan awam. Secara umum masyarakat 
Indonesia menyebut karyanya dengan sebutan “Buku Hassan 


226--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Bandung”.'” Karya-karya Ahmad Hassan tersebut dicetak oleh CV. 
Diponegoro Bandung. Di bawah ini dipaparkan secara detail 
ragamresponss dari kaum reformis tersebut. 

1. Ortodoksi Pemikiran Hadis di Kalangan PERSIS 

Kata ortodoksi berasal dari kata ortodoks yang berarti berpegang 
teguh pada peraturan dan ajaran resmi." Sedangkan kata ortodoksi 
berarti ketaatan pada peraturan dan ajaran resmi misalnya agama. 
Dengan demikian, yang dimaksud dengan ortodoksi pemikiran hadis 
dalam pengertian ini adalah terjadinya sikap konsistensi (berpegang 
teguh) PERSIS dalam mengikuti pemahaman hadis yang mereka yakini 
kebenarannya walaupun pemahaman tersebut berbeda dengan 
mayoritas lainnya. 

Setelah PERSIS ditata kembali pada tahun 1948, Isa Anshari 
(1916-1969) tampil menjadi ketua umum sampai tahun 1960. 
Kemudian sejak tahun 1962 PERSIS dipimpin oleh oleh KH.E. 
Abdurrahman (w. 1983). Pada masa kepemimpinan Isa Anshari 
Ahmad Hassan tetap menjadi tokoh dan guru utama PERSIS." 
Mengingat Ahmad Hassan sudah sepuh dan mulai sakit-sakitan maka 
pada tahun 1956 melalui Muktamar PERSIS Keenam pada tanggal 15- 
18 Desember, dibentuklah Majelis Ulama PERSIS.” Dua tahun 
setelah dibentuknya Majelis Ulama PERSIS tepatnya pada tahun 1958 
Ahmad Hassan wafat. 

Ahmad Hassan merupakan guru spiritual PERSIS yang berhasil 
mencetak kader-kader yang melanjutkan perjuangannya. Paling tidak 
terdapat dua nama yang menjadi kader inti, Pertama, Muhammad Natsir 
(1908-1993) mewarisi kecenderungan pemikiran politik Ahmad 
Hassan. Kedua, Abdul @adir Hassan (1914-1984) mewarisi pemikiran 
agama (keulamaan) Ahmad Hassan. Karena itu sejak Ahmad Hassan 
wafat, “kehidupan” Majelis Ulama PERSIS khususnya dalam 
pemikiran hadis, tidak lepas dari peranan Abdul Godir Hassan. 


Ahmad Hassan, Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama, cet. ke-15, vol.1 (Bandung: CV 
Diponegoro, 2007), vol. 3, 1266. 
6 


“Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-2 (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 


1889), 031. 


8 Tbid, 
"Dadan Wildan Anas, Pasang Surut Gerakan Pembaharuan Islam di Indonesia (Bandung: Pusat 


Penelitian dan Pengembangan PP. Pemuda PERSIS, 2000), 145. 


6 


"Antara lain yang tercatat sebagai anggota Majelis Ulama PERSIS, Ahmad Hassan, KH.F. 


Abdurrahman, Munawwir Cholil, Abdul @odir Hassan putra sulung Ahmad Hassan. Lebih lanjut lihat: 
Ibid., 174. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--227 


Pemahaman hadis yang diperdebatkan oleh Ahmad Hassan dan 
Siradjuddin Abbas pada pertengahan abad XX, berimplikasi kepada 
terjadinya ortodoksi pemikiran hadis pada lembaga PERSIS 
pascaperdebatan kedua tokoh tersebut. Implikasi tersebut terlihat dari, 
Pertama, berkembangnya tradisi studi hadis pada lembaga tersebut. 
Wafatnya Ahmad Hassan tidak membuat studi hadis di PERSIS 
menurun, bahkan tetap hidup dan terjadi perkembangan. Hal ini 
terlihat dari usaha-usaha yang dilakukan oleh Abdul @adit Hassan 
sebagai anggota Majelis Ulama PERSIS. Pada dekade 60-an PERSIS 
sangat konsisten dengan pemahaman hadis Ahmad Hassan dan 
melakukan upaya memperkuat pemahaman tersebut. Pada tahun 1966, 
Abdul @adir Hassan mengeluarkan karya monumentalnya yang 
berjudul Ilmu Musthalah Hadits. Buku tersebut membahas ilmu hadis 
secara lengkap mulai dari pengertian dan pembagian hadis kemudian 
berakhir dengan pembahasan a/jarh wa ak-ta'dil”" Substansi dari buku 
tersebut sama dengan pemikiran ilmu hadis yang telah dirumuskan 
oleh Ahmad Hassan dalam Soal jawab dan Tarjamah Bulughul Maram. 
Hanya saja, Abdul Gadir Hassan menulis buku tersebut secara 
sistematis sehingga mudah dipahami oleh pembaca. 

Usaha lain yang dilakukan oleh Abdul Gadir Hassan adalah 
memberikan penjelasan tambahan pada karya-karya Ahmad Hassan, 
antara lain, Pertama, memberikan catatan kaki dari istilah ulumul hadis 
dan usul fikih pada buku Tarjamah Bulughul Maram.” Kedua, memberi 
materi pengantar (tamhidy pada buku Soal jawab.” Memberi catatan 
kaki pada karya Ahmad Hassan yang berjudul Risalah Jum'at” Abdul 
Gadir Hassan juga menulis artikel yang berjudul Musafir Wajib 
Berjum'ah” Tulisan tersebut merupakan kajian hadis yang bertujuan 
untuk memperjelas kembali pemahaman Ahmad Hassan tentang hadis 
pengecualian musafir dari shalat Jumat. Pada dekade 1960 sampai 
1970-an, PERSIS melalui Abdul @Godir Hassan membahas 
(memperkuat) kembali beberapa pemahaman hadis yang 


“Lihat Kata Pengantar: Abdul @odir Hassan, Ilmu Musthalah Hadits (Bandung: CV Diponegoro, 
1982), 14. 

“#Lihat bagian pengantar buku: Ahmad Hassan, Tarjamah Bulugul Maram (Bandung: Diponegoro, 
2006), 2-26. 

"2Ahmad Hassan, Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama, cet. ke-15, vol. 1 (Bandung: CV 
Diponegoro, 2007), 9-29. 

Lihat: Ahmad Hassan, Risalah Jum'at (Bandung: Pustaka Elbina, 2005), 73-180. 

“4 Artikel tersebut ditulis sekitar tahun 1970, tetapi baru diterbitkan pada tahun 1972. Lihat: Ibid., 
65. 


228--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


diperdebatkan oleh Ahmad Hassan dengan Kaum Tua terdahulu 
(Siradjuddin Abbas). 

Berdasarkan paparan di atas dapat diketahui bahwa 
pascawafatnya Ahmad Hassan, studi hadis tetap berkembang pada 
PERSIS, walaupun bersifat konsistensi dan berupa penguatan terhadap 
pemikiran hadis Ahmad Hassan sebelumnya. 

Kedua, tekstualis-radikalis dalam pemahaman hadis. Walaupun 
tradisi studi hadis berkembang di PERSIS, tetapi dalam memahami 
teks hadis PERSIS bercorak tekstualis radikalis seperti senior mereka 
Ahmad Hassan. Hal ini terlihat dalam berbagai tulisan Abdul Yodir 
Hassan tentang: 

a. Hadis Bidah 

Ketika membahas hadis “kullu bid'atin dalalah (setiap bidah 
adalah sesat), Abdul Godir Hassan menegaskan bahwa kata 
“bidah” dalam teks hadis tersebut, jika dipahami secara bahasa, 
maka menggunakan sepeda motor, kereta api, radio, dan lain-lain 
hukumnya sesat karena barang-barang tersebut tidak ada pada 
zaman Nabi. Karena itu tidak mungkin kata bidah dalam hadis 
tersebut ditujukan kepada benda-benda seperti teknologi, karena 
Nabi Muhammad tentu mengetahui bahwa dunia akan mengalami 
perubahan dan kemajuan. Kata bidah dalam hadis tersebut 
menurut Abdul Yodir Hassan, lebih pas ditujukan kepada tugas 
pokok yang diperintahkan Allah kepada Nabi untuk disampaikan 
kepada umat, yaitu soal agama. Dengan demikian, bidah adalah 
sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan agama yang tidak ada 
pada masa Nabi dan tidak dibenarkan oleh Nabi.” Walaupun 
dengan gaya bahasa yang baru, namun terlihat jelas bahwa 
pemahaman Abdul Gadir Hassan memiliki kesamaan bahkan 
mendukung pemikiran Ahmad Hassan sebelumnya. 


b. Hadis Talkin 
Ketika membahas hadis talkin, Abdul Yadir Hassan 
mengkritik sikap umat Islam Indonesia pada masa itu yang tetap 
melakukan tradisi talkin. Padahal hadis yang menganjurkan talkin 
menurutnya berkualitas daif sebagaimana yang telah diteliti oleh 
Ahmad Hassan sebelumnya. Karena itu bagi Abdul Yadir Hassan, 


“SLihat tulisan Abdul Gadir Hassan pada bagian pengantar (Tamhied) dari buku: Hassan, Soal Jawab, 
2, 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--229 


talkin merupakan tradisi yang tidak benar, salah, dan bidah."”' 
Dalam tulisan tersebut Abdul Yodir Hassan membantah dalil-dalil 
tambahan yang biasa digunakan para penggiat talkin pada masanya. 
Antara lain hadis yang menyebutkan bahwa mayat di dalam kubur 
masih bisa mendengar dan menerima pelajaran dari orang di dunia, 
kebolehan mengamalkan hadis daif dalam hal jadail al-“'amal. 
Menurutnya, hal tersebut merupakan alasan yang yang tidak tepat 
karena mencari dalil setelah beramal. Padahal seharusnya, 
kesahihan dalil harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum 
beramal.” Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa 
pemahaman Abdul Godir terhadap hadis talkin tidak lebih dari 
sekedar memperkuat dan mendukung pemikiran Ahmad Hassan. 
Karena itu Abdul GYadir dapat dikatakan pelanjut pemikiran hadis 
Ahmad Hassan dalam PERSIS. 

Selain yang disebutkan di atas, masih terdapat beberapa 
pemikiran Abdul Godir yang memiliki kesamaan dengan Ahmad 
Hassan, antara lain, musafir wajib shalat Jumat,”” menolak kaidah 
a-hadis ad-da'if yu malu f jadail al'amal (hadis daif boleh diamalkan 
dalam masalah /adail al-'amah),” dan lain-lain. Jika dicermati, paling 
tidak terdapat tiga hal kesamaan Abdul Yodir dengan Ahmad 
Hassan dalam pemikiran hadis, Pertama, ketat dalam menilai aljarh 
wa attadif“ terhadap perawi, Kedua, menolak penggunaan hadis 
daif dan Ketiga, bercorak tekstualis-radikalis dalam pemahaman. 

Dari paparan di atas dan jika dianalisis dengan teori sejarah 
intelektual bahwa pemikiran seseorang dipengaruhi oleh pemikir 
atau tokoh sebelumnya, maka penulis berpendapat bahwa 
pemikiran hadis di PERSIS pasca Ahmad Hassan sangat 
dipengaruhi oleh pemikiran Ahmad Hassan itu sendiri. 


hid, 27. 

“Lebih lanjut lihat: Ibid. 

"#Hassan, Risalah Jum'at, 190-194. 

“Hassan, Soal Jawab, 18. 

““Tlmu yang membahas tentang hal ihwal para periwayat dalam bidang kritik keaiban dan memuji 
keadilannya dengan norma-norma tertentu sehingga dari itu bisa ditentukan siapa periwayat yang dapat 
diterima dan siapa yang ditolak. Lebih lanjut lihat: Muhammad Alfatih Suryadilaga, U/umul Hadis Sebuah 
Analisis Epistemologis, dalam buku Ulumul Hadis (Yogyakarta: Teras, 2010), 8. 


230--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


2. Apresiasi Muhammadiyah terhadap Studi Hadis di PERSIS 

Muhammadiyah — memberikanrespons positif '— terhadap 
perkembangan studi hadis di PERSIS. Hal ini terlihat dari secara 
organisasi Muhammadiyah minta bantuan kepada Majelis Ulama 
PERSIS untuk mengikuti musyawarah-musyawarah (membantu) 
masalah hukum dalam Majlis “Tarjih Muhammadiyah yang 
diselenggarakan pada setiap Mu'tamar Muhammadiyah, terutama 
terkait tentang pemahaman hadis.” Latar belakang kerjasama ini tentu 
saja didasarkan pada penilaian bahwa Majlis Ulama PERSIS waktu itu 
dinilai mumpuni dalam kajian hadis sebagai kaderisasi dari Ahmad 
Hassan dan hidupnya suasana studi hadis di PERSIS. Sebenarnya 
kegiatan ini sudah berlangsung ketika Ahmad Hassan masih hidup 
terutama beberapa tahun terakhir menjelang wafatnya Ahmad 
Hassan.” Namun sejak Majelis Ulama PERSIS berubah nama menjadi 
Dewan Hisbah, di bawah tanggung jawab Ustad Abdurrahman, tidak 
lagi membantu sidang-sidang Majelis Tarjih Muhammadiyah, karena 
Abdurrahman mengajukan satu syarat, bahwa ulama PERSIS mau 
membantu Majelis Tarjih Muhammadiyah dengan syarat segala 
keputusannya wajib ditaati oleh seluruh warga Muhammadiyah di 
seluruh Indonesia.” Permintaan Abdurrahman sebagai pemimpin 
PERSIS ini justru menjadi penghentian kerjasama dengan 
Muhammadiyah seiring dengan SDM di Muhammadiyah sudah mulai 
bermunculan. 


S1 Anas, Pasang Surut Gerakan, 175. 

“#Tihat: Siti Aisah, “Pemikiran Ahmad Hassan Bandung Tentang Teologi Islam”, A/-Lubb 1, no. 2 
(2017), 52. Lihat juga: Rafid Abbas, Jitihad Persatuan Islam: Telaah Atas Produk ljtihad PERSIS 1996-2009, 
cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 95. 

Anas, Pasang Surut Gerakan, 176. Menurut Rafid Abbas, persyaratan yang diajukan oleh 
Abdurrahman tersebut ditolak oleh Muhamamdiyah. Penolakan tersebut terjadi pada tahun 1983. Lebih 
lanjut lihat, Abbas, Jjtihad Persatuan Islam, 95. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--231 


B. Respons Kaum Tradisionalis 

Pemahaman hadis yang telah dirumuskan oleh Siradjuddin Abbas 
melalui perdebatannya dengan Ahmad Hassan, menjadi pedoman dan 
legalitas bagi masyarakat tradisionalis baik dari kalangan Persatuan 
Tarbiyah Islamiyah maupun di luarnya. Karya-karya Siradjuddin Abbas 
dijadikan pedoman dalam mengamalkan akidah Ahlussunnah Waljamaah 
dan mazhab Syafi'i. Menurut penelitian M. Hasbi Amiruddin, buku-buku 
Siradjuddin Abbas telah diterbitkan sejak tahun 1950-an dan sangat 
terkenal di kalangan santri dan masyarakat pedesaan dalam wilayah 
Indonesia. Buku-buku tersebut dinilai sangat berjasa dalam pertahanan 
paham Ahlussunnah Waljamaah dan mazhab Syaffi di Indonesia." 
Perbedaan dan perdebatan hadis antara Ahmad Hassan dan Siradjuddin 
Abbas berimplikasi kepada semakin meruncingnya sekat atau konflik 
dingin antara Kaum Tua dan Kaum Muda pada pertengahan abad XX. 
Hal ini disebabkan karena Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas sama- 
sama memberikan harga mati dan menjustifikasi bahwa pemahaman 
merekalah yang paling benar. 

Pemikiran atau pemahaman hadis yang telah dirumuskan oleh 
Siradjuddin Abbas mendapat resepsi ataurespon positif dari masyarakat 
Kaum Tua. Resepsi tersebut antara lain terlihat dari ungkapan Siradjuddin 
Abbas pada halaman pengantar bukunya ketika ia menulis kembali 
masalah hadis hadiah pahala sekitar tahun 60-an, yakni: 


“Lebih kurang 30 tahun yang lalu di Sumatera Barat timbul 
kegoncangan kaum beragama akibat suatu fatwa baru dari 
beberapa  muballig yang tidak bertanggungjawab yang 
memfatwakan bahwa menghadiahkan pahala tahlil, pahala wakaf, 
pahala bacaan ayat suci, sedekah dan lain-lain kepada karib kerabat 
yang telah meninggal dunia tidak berfaedah dan tidak akan sampai 
kepadanya, sia-sia saja. Ulama-ulama tua menjadi goncang..... Pada 
ketika itu saya mengarang sebuah risalah kecil dalam tulisan dan 
huruf Arab yang saya beri nama “Masalah Hadiah Pahala”. Dalam 
buku itu saya terangkan sejelas-jelasnya dalil-dalil dari hadis Nabi 
bahwa pahala-pahala amalan yang dihadiahkan kepada orang yang 
sudah meninggal sampai kepadanya dan berfaedah untuknya. 
Umat Islam menjadi reda dan bersenang hati akibat buku kecil 


#M. Hasbi Amirudin, “Pemikiran Islam Kontemporer dalam Benturan Budaya”, Islam Futura: 
Jurnal Ilmiah 13, no: 2 (Pebruari 2014): 207. 


232--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


itu...... Pada bulan Juni 1966 datang kepada saya seorang guru 
besar umat Islam dari Tapanuli, tinggal di Padang Sidempuan. 
Beliau membawa sebuah naskah dari buku “Masalah Hadiah 
Pahala” karangan saya 30 tahun yang lalu itu, dan beliau mendesak 
agar saya menulis (mencetak) kembali buku tersebut karena 
sekarang (pada tahun 1966-an pen-) muncul lagi mubalig-mubalig 
yang melontarkan fatwa seperti 30 tahun yang lalu. Makanya saya 
menulis kembali masalah hadiah pahala secara huruf latin (dalam 


buku 40 Masalah Agama, pen)...” 


Dari paragraf di atas tergambar bahwa begitu besar konflik antara 
Kaum Tua dan Kaum Muda dalam masalah hadiah pahala pada 
pertengahan abad XX sebagaimana yang telah diperdebatkan oleh Ahmad 
Hassan dan Siradjuddin Abbas. Namun pada tahun 1966, Siradjuddin 
Abbas yang pada saat itu sudah tua (sepuh) diminta oleh masyarakat untuk 
menulis kembali masalah pemahaman hadis hadiah pahala, karena tradisi 
tersebut pada saat itu masih di-“utak-atik” oleh sebagian mubaligh. 
Permintaan ini dipenuhi oleh Siradjuddin Abbas. Dari paragaraf ini juga 
tergambar bahwa resepsi masyarakat Kaum 'Tua terutama kalangan 
menengah ke bawah (masyarakat biasa, awam) mendapat penguatan, 
pedoman dan pegangan secara tertulis dalam memahami hadis pahala. 

Respon selanjutnya muncul dari masyarakat Muslim Jakarta tempat 
Siradjuddin Abbas berdomisili. Pemahaman hadis yang dirumuskan oleh 
Siradjuddin Abbas melalui perdebatannya dengan Ahmad Hassan yang 
tertulis dalam karya-karyanya, menimbulkan simpati dari masyarakat yang 
membacanya. Karena itu ia diminta untuk memberi pengajaran hadis 
secara langsung, permintaan inipun dipenuhi oleh Siradjuddin Abbas. 
Tercatat sejak tahun 1966 sampai sebelum tahun 1980 dia mengajar kajian 
hadis di Masjid Raya Baiturrahman Tebet Barat Jakarta Selatan setiap pagi 
Ahad dengan menggunakan kitab-kitab mu 'tamad dalam mazhab Syafti 
seperti kitab hadis Riyad as-salihin karya An-Nawawjt, tafsir a-Jalalain, dan 
lain-lain.”S Setiap hari Jumat setelah menyelesaikan shalat Jumat 
mengajarkan kitab Fath a-Wahhab, a-lgn? karangan Khatib Syarbini.”” 
Dari paparan di atas, tergambar bahwa resepsi masyarakat terutama 


“#Siradjuddin Abbas, 40 Masalah Agama, cet, ke-27, vol. 1 (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1997), 192. 

“Siradjuddin Abbas, Kumpulan Soal Jawab Keagamaan, cet. ke-8 (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru: 
2008),16. 

““Siradjuddin Abbas, Tabagatus Syafi iyahy Ulama Syafi'i dan Kitab-Kitabnya dari Abad ke Abad (Jakarta: 
Pustaka Tarbiyah Baru, 2011), 437. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--233 


kalangan menengah ke bawah (masyarakat biasa, awam) mendapat 
penguatan, pedoman dan pegangan secara tertulis tentang pemahaman 
hadis terutama terkait dengan tema-tema yang telah diperdebatkan oleh 
Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas. Secara khususresponss tersebut 
juga muncul dari beberapa organisai Kaum tradisionalis, sebagaimana 
dipaparkan berikut ini. 


1. Tradisionalisasi Hadis di Kalangan PERTI 

Kata tradisionalis berasal dari bahasa Inggris #udition, dalam 
bahasa Indonesia berarti tradisi yang berarti adat, kepercayaan, 
kebiasaan, ajaran yang turun-temurun dari nenek moyang. Sedangkan 
kata tradisional berarti sikap dan cara-cara berfikir serta bertindak yang 
selalu berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang ada secara 
turun temurun." Karakter dari kata tradisionalis antara lain:”” 
eksklusif (tertutup), tidak dapat membedakan mana yang bersifat 
ajaran dan non ajaran, cenderung ke belakang, dan tekstualis-literasi. 
Jika dikaitkan dengan Istilah Islam tradisionalis adalah umat Islam yang 
berpegang teguh kepada Al-Gur'an dan sunnah dan pemikiran (hasil- 
hasil ijtihad) para ulama yang dianggap unggul dan kokoh dalam 
berbagai bidang keilmuan seperti tafsir, hadis, fikih dan lain-lain." 

Dengan demikian, yang dimaksud dengan tradisionalisasi hadis 
dalam pengertian ini adalah bahwa terjadinya konsistensi PERTI dalam 
mengikuti rumusan-rumusan pemahaman hadis yang telah dirumuskan 
oleh ulama sebelumnya. Disamping itu maksud tradisionalisasi dalam 
hal ini juga berarti, warga PERTI konsisten mengikuti pemahaman 
hadis yang telah dirumuskan oleh Siradjuddin Abbas dalam karya- 
karyanya. 

Tradisionalisasi PERTI dalam pemikiran hadis terlihat dari, 
Pertama, stagnasi pemikiran hadis. Walaupun mundur atau pensiun dari 
panggung politik (tidak menjabat ketua PERTI sejak tahun 1966), 
tetapi figur keulamaannya tidak pudar, justru ia menjadi figur sentral 
Ke-ulama-an PERTI, pemikirannya banyak dijadikan rujukan, tidak 


Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 959. 

 Thid., 142-144. 

“@Abuddin Nata, Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia, cet. ke-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2001), 141. 


234--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


hanya dari kalangan PERTI, tetapi juga dari luar PERTI."" Berbeda 
dengan PERSIS, jika Ahmad Hassan berhasil mewariskan 
keulamaannya kepada Abdul GYadir Hassan, namun tidak demikian 
halnya pada PERTI. Faktor terfokus dengan perdebatan masa lalu, 
kesibukan berpolitik pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, dan 
perpecahan politik di tubuh PERTI pada awal Orde Baru membuat 
organisasi ini kekurangan kader ulama khususnya dalam bidang hadis. 
Faktor inilah yang “memaksa” Siradjuddin Abbas untuk tetap menjadi 
guru utama di PERTI. Pada masa hidupnya, Siradjuddin Abbas 
merupakan satu-satunya tokoh hadis di PERTI. Walaupun kondisinya 
sudah tua (sepuh) tapi pemikirannya tetap cemerlang sehingga 
dijadikan tempat bertanya oleh Kaum Muslim. 

Pemahaman hadis yang dirumuskan oleh Siradjuddin Abbas 
dalam karya-karyanya melalui perdebatannya dengan Ahmad Hassan, 
berimplikasi kepada suasana stagnansi pemikiran hadis pada PERTI. 
Hal ini terlihat dari ketika Siradjuddin Abbas wafat, warga PERTI 
hanya “berhenti” dengan hujah-hujah paham keagamaan (pemahaman 
hadis) yang telah ditulis oleh Siradjuddin Abbas. Mereka tidak 
melakukan pengembangan-pengembangan studi hadis seperti di 
PERSIS. Menurut penulis, paling tidak terdapat dua hal penyebab 
kondisi tersebut, Pertama kesibukan warga PERTI dengan hiruk pikuk 
perpolitikan awal Orde Baru, Kedua, adanya keyakinan dari warga 
PERTI bahwa paham keagamaan Siradjuddin Abbas dianggap “final”, 
karena sesuai dengan paham Ahlussunnah Waljamaah dan mazhab 
Syafii. 

Kedua, normatif-tekstualis dalam pemahaman hadis. Dalam 
pemahaman hadis, Siradjuddin Abbas dengan PERTI-nya tetap seperti 
sebelumnya, kadang bercorak tekstualis dan kadang juga bercorak 
kontekstualis. Namun lebih dominan unsur normatif-tekstualis. Hal ini 
terlihat ketika ia merespon masalah-masalah aktual (kontemporer) 
pada masanya, antara lain: 


“Dani Muhtada, “Paradigma Hukum Persatuan Tarbiyah Islamiyah”,. 
https:// www.islamcendekia.com//2014/01/paradigma-hukum-persatuan-tarbiyatul-islamiyah-analisis- 
pemikiran-hukum-siradjuddin-abbas.html. Diakses tanggal 19 Oktober 2018 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--235 


a. Pemahaman Hadis Ru 'yat al-Hilal. 

Ru 'yat al-hilal dan hisab sebenarnya merupakan masalah klasik, 
tetapi tema ini tetap selalu aktual, menarik dan urgen dibahas, baik 
pada dekade tahun 1960-an maupun hari ini. Sirajuddin Abbas 
termasuk orang yang resah dengan perpecahan umat Islam 
Indonesia pada tahun 1968-1969 yang berbeda dalam menetapkan 
tanggal satu Ramadhan dan Syawal. Perbedaan tersebut disebabkan 
karena sebagian umat Islam menggunakan metode hisab dan 
sebagian yang lain menggunakan metode "u'yat akhilal dalam 
menetapkan awal Ramadhan."” Menurutnya hanya metode ?v'yat al- 
bilal yang berdasarkan hadis-hadis Rasulullah, sedangkan metode 
hisab tidak. Antara lain hadis yang memerintahkan menggunakan 
ru'yat ak-hilal adalah, “Sumi li Ru'yatihi wa Aftira li Ru'yatihi fain 
Gubiya 'alaikum fakmilu 'iddata Syabana SalaSim”. Siradjuddin Abbas 
memahami kalimat 4 "u'yatihi dalam hadis tersebut dengan ba'da 
ru'yatihi (setelah melihat hilal). 

Dalam tulisannya setebal 38 halaman tersebut, Siradjuddin 
Abbas menyimpulkan bahwa perintah melihat hilal dalam hadis 
tersebut merupakan kewajiban yang harus dilakukan ketika akan 
memulai (mengawali) ibadah puasa Ramadhan. Karenanya 
menggunakan metode hisab untuk menentukan awal Ramadhan 
tidak diperkenankan.” Paparan tersebut menggambarkan bahwa 
terjadi tradisionalisasi pemahaman hadis pada PERTI. Dalam 
memahami hadis cenderung bercorak normatif-tekstualis dengan 
mengikuti dan mempertahankan pemikiran (hasil ijtihad) yang 
sudah mapan dalam mazhab Syaffti. 


b. Menggunakan Hadis dalam Merespon Masalah-Masalah Aktual 

Sebagai ulama yang hidup di zaman modern, Siradjuddin 
Abbas merespons isu-isu kontemporer pada zamannya. Antara lain 
isu membuat Film Nabi Muhammad saw. Untuk ini ia membuat 
tulisan yang berjudul Masalah Memfilmkan Nabi-Nabi. Dalam 
tulisan tersebut ia banyak menggunakan hadis untuk 
mengharamkan pembuatan film Nabi Muhammad, antara lain 
hadis, “Man Kazaba 'alayya Muta 'ammidan fa al- Yatabawwa' Mag 'adahu 
min an-nar” (siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka berarti 


Abbas, 40 Masalah Agama, VOA, 224-225. 
S Thid., 251. 


236--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


ia telah mempersiapkan tempat duduknya di Neraka), “Man Ra'a ni 
Ji akhManami Fagad Ra'ani fa Innasy-syattana Ia Yukhayyalu bi (siapa 
yang bermimpi bertemu dengan aku, maka berarti ia benar-benar 
telah melihat aku, karena sesungguhnya syetan tidak sanggup 
mengkhayalkan wajahku). Dari kedua hadis di atas Siradjuddin 
Abbas menyimpulkan bahwa membuat film Nabi Muhammad 
hukumnya haram karena termasuk berbohong terhadap 
Rasululllah."“ Walaupun masalah tersebut merupakan masalah baru 
(kontemporer) pada zamannya, tetapi dalam memahami hadis 
tersebut, Siradjuddin Abbas menggunakan logika hukum dan 
syarah hadis dari mazhab Syafi iyyah. 


c. Kritik Terhadap Kitab Hadis Durrat an-Nasihin 

Kritikan tersebut disampaikan oleh Siradjuddin Abbas ketika 
menjawab pertanyaan dari salah seorang jamaah terkait maraknya 
beredar kitab Durrat an-Nasihin di Jakarta pada saat itu. Menurut 
Siradjuddin Abbas, penafsiran ayat-ayat Al-Gur'an dan syarah hadis 
yang terdapat dalam kitab Durrat an-Nasihin tidak sesuai dengan 
mazhab Syafi'i, melainkan mazhab Hanafi.” Walaupun jawaban 
Siradjuddin Abbas hanya sebatas kritik mazhab pengarang kitab 
Durrat an-Nasihin, tetapi terlihat dari bahasanya Siradjudddin Abbas 
cenderung tidak merekomendasikan masyarakat untuk mengambil 
tanpa seleksi dati isi kitab Durrat an-Nasihin terutama yang terkait 
dengan masalah hukum. Terlepas dari pro dan kontra tentang kitab 
Durrat an-Nasihin, dari Jawaban Siradjuddin tersebut dapat 
disimpulkan bahwa terjadi tradisionalisasi pada PERTI atas 
keterikatannya dengan syarah-syarah hadis dalam mazhab 


Sya ayah. 


“Lebih lanjut lihat: Abbas, 40 Masalah Agama, vol. 3, 345, 351. 


“& Abbas, Kumpulan Soal Jawab Keagamaan, 303. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--237 


2. Apresiaisi NU terhadap Karya-karya Siradjuddin Abbas 

Respon selanjutnya muncul dari Nahdlatul Ulama. Menurut Bibit 
Suprapto, tokoh-tokoh ulama, cendekiawan sampai mahasiswa dan 
pelajar di kalangan Nahdlatul Ulama banyak mengikuti atau merujuk 
pendapat Siradjuddin Abbas yang ditulis dalam berbagai karyanya." 
Hal ini menurut penulis wajar saja karena NU dan PERTI sama-sama 
organisasi tradisionalis yang memiliki kesamaan pemikiran keagamaan 
khususnya terkait tema-tema yang diperdebatkan pada pertengahan 
abad XX. Sebagai organisasi tradisionalis, NU memberikanrespon 
positif kepada pemikiran hadis Siradjuddin Abbas, dan tentu saja 
dalam hal ini tidak mengapresiasi pemikiran keagamaan Ahmad 
Hassan. 

Pada pertengahan abad XX tokoh NU yang merespons atau 
mengkritik Ahmad Hassan adalah Wahab Hasbullah (1888-1971 M.), 
namun tidak dalam pemahaman hadis melainkan terkait dengan isu 
ijtihad, i#iba dan taklid." Dalam hal ini Wahab Hasbullah mengkritik 
atau menolak pendapat Ahmad Hassan yang mengharamkan taklid. 
Menurutnya orang yang tidak bisa berijtihad, wajib bertaklid kepada 
salah satu dari imam empat mazhab. 

Untuk pascaperdebatan (antara Ahmad Hassan dan Siradjuddin 
Abbas), tokoh NU yang merespons adalah Saifuddin Zuhri (1919- 
1986). Ketika menjabat Sekjen PBNU dan Menteri Agama pada era 
tahun 1960-an, ia telah memberikanrespon positif (menyambut baik) 
karya-karya Siradjuddin Abbas. Namun secara resmi dan tertulis ia 
sampaikan dalam in memoriam 40 hari wafatnya Siradjuddin Abbas. 
Saifuddin Zuhri menganjurkan kepada warga NU untuk mempelajari 
dan mengamalkan buku Irgad Ahlussunnah Wal-Jamaah karangan 
Siradjuddin Abbas, sehingga Departemen Agama memesan buku 
tersebut dan dibagikan ke berbagai pelosok tanah air." Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa perdebatan Ahmad Hassan dan 
Siradjuddin Abbas berimplikasi kepada munculnyarespon positif dari 
warga NU terhadap pemahaman hadis Siradjudin Abbas. Karena salah 


“@Muhammad Bibit Suprapto, Ensiklopedi Ulama Nusantara (Jakarta: Gelegar Media Indonesia, 
2009), 713. 

“Akh. Minhaji, “Islamic Reform in Contest: Ahmad Hassan and His Traditionalist Opponents”, 
Studia Islamika: Indonesian Joumal for Islamic Studies 1, no.2 (2000): 103. Lihat juga, Syafig A. Mughni, 
Hassan Bandung Pemikir Islam Radikal (Surabaya: Bina Ilmu, 1994), 39. 

“Lebih lanjut lihat Moh. Noer Ar-Rasuli pada kata pengantar buku: Siradjuddin Abbas, Trigad 
Ahlussunnah Wal-Jamaah, cet. ke-22 (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1997), 1. 


238--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


satu kelebihan karya Siradjuddin Abbas adalah selain kemampuannya 
mengutip fatwa-fatwa dalam mazhab Syaff'i, juga memperkaya dan 
memperkuatnya dengan pemahaman hadis. 


3. Publikasi Karya-karya Siradjuddin Abbas di Malaysia 

Dari Malaysia,responss muncul dari H. Hassan bin H. Ya'acob, 
seorang ulama tradisionalis sekaligus pimpinan penerbit Pustaka 
Amman Press SDN. BHD di kota Baharu Klantan Malaysia. Dalam 
pandangan Hasan bin Ya'acob, semua hujah Siradjuddin Abbas dalam 
berbagai karyanya berdasarkan Al-Gur'an dan hadis-hadis yang kuat 
dan disesuaikan dengan mazhab Syafi'i. Untuk itu ia mencetak atau 
menerbitkan karya-karya Siradjuddin Abbas.”” Atas jasa-jasanya, karya- 
karya Siradjuddin Abbas mendapat sambutan positif di negara yang 
bermazhab Syafi'i seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, 
Singapura. Karya-karya Siradjuddin Abbas dibaca, dipelajari dan 
dijadikan bahan-bahan dakwah Islamiyah. Pustaka Amman Press SDN 
Berhad di kota Bahru Klantan Malaysia sangat berjasa dalam mencetak 
dan menyebarluaskan karya Siradjuddin Abbas di Semenanjung Tanah 
Melayu. Selain dicetak berbahasa Indonesia, Karya-karya Siradjuddin 
Abbas di Malaysia dan di Siam juga pernah dicetak dengan tulisan 
“Jam?” (huruf Arab berbahasa Melayu).”" Karena masyarakat Muslim 
di daerah tersebut lebih lancar (terbiasa) membaca huruf Arab. 


C. Respons Kaum Moderat (Reformis-Tradisionalis) 

Istilah kaum moderat yang penulis maksudkan dalam kontek ini 
adalah, akademisi yang secara struktural tidak tergabung dalam organisasi 
reformis atau tradisionalis, namun memberikanrespon (pemikirannya) 
terkait tema-tema yang diperdebatkan oleh Ahmad Hassan dan 
Siradjuddin Abbas.respons tersebut ada yang memperkuat pemahaman 
Ahmad Hassan (reformis), Siradjuddin Abbas (tradisionalis) dan ada juga 
yang bersikap moderat karena pemikirannya terkait tema-tema perdebatan 
tersebut menempati posisi pertengahan dari pemikiran kedua ulama 
ini.respon kaum moderat tersebut antara lain muncul dari Sulaiman Rasjid, 


Lihat pengantar penerbit Pustaka Amman Press SDN Berhad yang tercantum dalam buku: 
Abbas, 40 Masalah Agama, 13. 
6Lihat: Ibid., 14. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--239 


Hasbie Ash Shiddigy dan Harun Nasution. Uraian lebih lanjut dipaparkan 
dalam bentuk sub-sub bab di bawah ini: 


1. Kritik Sulaiman Rasjid Terhadap Tradisi Keagamaan Kaum 

Tradisionalis 

Sulaiman Rasjid (w. 1976)”' merupakan pengarang buku Figih 
Islam. Buku ini merupakan karya monumental yang banyak mendapat 
sambutan positif dari masyarakat, baik pelajar, mahasiswa maupun 
masyarakat umum terutama dari kalangan pemula. Buku ini cukup 
“laris manis” dan terjual bebas sampai hari ini. Dalam buku tersebut, 
Sulaiman Rasjid mendukung pemikiran Ahmad Hassan dalam 
memahami hadis hadiah pahala terutama terkait dengan tradisi tahlilan. 
Terdapat dua buah hadis yang digunakan oleh Sulaiman Rasjid, 
Pertama, hadis yang menyebutkan bahwa Nabi memerintahkan para 
sahabat membuat makanan untuk keluarga Ja'far yang terkena 
musibah. Kedua, hadis (gaul as-sahabi) yang menjelaskan bahwa para 
sahabat menganggap berkumpul-kumpul pada acara kematian sama 
dengan niyahah dan hukumnya haram.” Setelah mengutip kedua hadis 
tersebut Sulaiman Rasjid mengatakan: 


“Itulah yang disyariatkan dalam agama Islam, bukan 
sebagaimana yang terjadi di Indonesia, semua tetangga, sahabat 
yang dekat atau yang jauh, keluarga, teman, dan orang 
sekampung datang beramai-ramai berkumpul di rumah ahli 
mayat untuk makan-makan, dan ahli mayat terpaksa 
menyediakan makanan yang bermacam-macam, biarpun 
sampai menghabiskan harta peninggalan si mayat..... Biasanya 
di hari kesedihan tersebut diadakan pula “selamatan” untuk 
makan-makan pada hari ketiga dari hari meninggalnya, hari 


6#'Tercatat sebagai dosen di PTIAIN Yogyakarta pada tahun 1958- 1962, Guru Besar Fikih di IAIN 
Syarif Hidayataullah Jakarta, dan terakhir tercatat sebagai Rektor IAIN Raden Intan Lampung, wafat 
tahun 1976. Sulaiman Rasjid secara struktural tidak tergabung dalam organisasi reformis apalagi 
tradisionalis. Namun dari biografi hidupnya dapat diketahui ia termasuk tokoh akademisi yang terkait 
atau dekat dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah (walaupun secara struktural tidak termasuk anggota). 
Misalnya ia tercatat sebagai alumni perguruan Sumatera Tawalib Padang Panjang santri langsung Syeikh 
Karim Amrullah yang dikenal dengan Haji Rasul seorang pembawa dan tokoh Muhammadiyah di 
Sumatera Barat, naskah bukunya direspons positif oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ar Sutan 
Mansur untuk diberikan kata pengantar, dan bukunya juga diberi Kata Pengantar oleh Hamka sebagai 
tokoh Muhammadiyah. Lihat: Sulaiman Rasjid, Fikih Islam (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), LX- 
X, 910, 

6 Thid., 189-190. 


240--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


ketujuh, kesepuluh, empat puluh, seratus dan seterusnya..... 
semua itu hukumnya haram, tidak diizinkan oleh agama Islam 
yang maha suci, lebih-lebih kalau ahli mayat itu ada yang 
belum sampai umur (belum baligh). “ 


Dari ungkapan di atas, tergambar bahwa Sulaiman Rasjid 
memberikanrespon yang positif terhadap pemikiran hadis Ahmad 
Hassan terkait hadiah pahala. Ungkapan di atas juga merupakan 
penolakan Sulaiman Rasjid terhadap pemikiran Siradjuddin Abbas 
yang melestarikan tradisi hadiah pahala, antara lain tradisi tahlilan 
(menghadiahkan pahala bacaan tahlil, Al-Guran, selawat dan 
bersedekah untuk orang yang sudah wafat). Tradisi ini di Indonesia 
biasanya dilakukan pada hari pertama, kedua, ketiga, keempat puluh 
dan seterusnya dari kematian seseorang. 

Bagi Sulaiman Rasjid, tradisi yang disebut di atas hukumnya 
haram, karena bertentangan dengan kedua hadis tersebut. Walaupun 
kedua hadis tersebut bukan merupakan hadis pokok yang 
diperdebatkan oleh Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas (hanya 
digunakan oleh Ahmad Hassan dalam menolak hadiah pahala), tetapi 
setidaknya  menggambarkanresponss kaum moderat terhadap 


perdebatan Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas. 


2. Moderasi Hasbie Ash Shiddigiy Terhadap Pemahaman Hadis 

Hadiah Pahala 

Hasbie Ash Shiddigy (w.1975) merupakan salah seorang 
akademisi dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Walaupun pernah 
berdebat dengan Ahmad Hassan tentang masalah Musafahah,” tetapi 
sekitar tahun 60-an Hasbie membahas khusus secara panjang lebar 
tentang pemahaman hadis hadiah pahala yang diperdebatkan Ahmad 
Hassan dan Siradjuddin Abbas, yakni hadis tentang bada/ haji, badal 
puasa, dan bada! sedekah. Tulisan tersebut dituang oleh Hasbie di 
dalam bukunya Kumpulan Hadis-Hadis Hukum. 


3 Thid. 

“#Lebih lanjut Lihat: Hassan, Wanita Islam, (Bangil: Lajnah Penerbitan Pesantren PERSIS, 1989), 
101-166. Lihat juga: Syafig A. Mughni, Hassan Bandung Pemikir Islam Radikal (Surabaya: Bina Ilmu, 
1994), 82. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--241 


Setelah mengutip berbagai pendapat para ulama antara yang pro 
dan kontra, Hasbie menyatakan hasil pen-izhgig-annya terhadap hadis 
hadiah pahala. Menurut Hasbie hanya amalan (pahala) do'a yang bisa 
sampai atau bermanfaat kepada orang yang sudah wafat. Adapun 
amalan lain seperti badal haji, puasa, sedekah dan amalan-amalan 
lainnya tidak sampai kepada orang yang sudah wafat. Hadis-hadis yang 
menyebutkan kebolehannya memang berkualitas sahih, tetapi 
merupakan hadis dhad yang bertentangan dengan beberapa ayat Al- 
Guran antara lain O.S. an-Najm(53!: 39.”” Seandainya hadis tersebut 
mau diamalkan, kebolehannya terbatas hanya dilakukan oleh anak dan 
itupun jika berupa amalan wajib, misalnya dinazarkan atau diwasiatkan 
oleh orang tua dari si anak ketika masih hidup, seperti yang disebut 
dalam teks hadis tersebut, dan pendapat para imam mazhab antara lain 
seperti Asy-Syafit.”” Terlepas apakah dalam hal ini Hasbie 
terpengaruh dengan Ahmad Hassan atau tidak, namun tulisan Hasbie 
tentang ini setidaknya bagian darirespon terhadap perdebatan Ahmad 
Hassan dan Siradjuddin Abbas. 

Walaupun hasil akhir dari pemahaman Hasbie tersebut 
mendukung atau memiliki kesamaan dengan Ahmad Hassan, akan 
tetapi terdapat sedikit perbedaan antara keduanya. Pertama, jika Ahmad 
Hassan menolak hadis hadiah pahala baik sanad maupun matan-nya dan 
hanya berpegang teguh dengan O.S. an-Najmi153): 39, maka lain 
halnya dengan Hasbie, ia berpendapat bahwa hadis-hadis hadiah 
pahala berkualitas sahih (sebagaimana diklaim oleh Siradjuddin Abbas), 
tetapi karena statusnya dhad, maka hadis tersebut tidak bisa men- 
takhsis keumuman @9.S. an-Najmi1535: 39. Kedua, bagi Hasbie hadis- 
hadis hadiah pahala tersebut (bada! Haji, puasa dan sedekah) dapat 
diamalkan jika hadiah pahala tersebut dilakukan oleh anak untuk 
membayar kewajiban orang tuanya yang tertinggal. Sedangkan Ahmad 
Hassan menolak sama sekali pengamalan hadis tersebut sebagaimana 
yang telah penulis paparkan pada pembahasan sebelumnya. Sedangkan 
ungkapan Hasbie terkait hal ini adalah sebagai berikut: 


Muhammad Hasbie Ash Shiddigiy, Koleksi Hadis Hukum, vol.6 (Jakarta: Yayasan Teungku Hasbi 
Ash Shiddigy, 1994), 238-243. 
02 Thi, 


242--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


tidak 


“....Maka sebagai kesimpulan ialah: tidak dapat seseorang 
bersembahyang dan berpuasa untuk orang lain, terkecuali 
anak. Anak telah dikecualikan oleh nash. Maka anak boleh 
berpuasa atau berhaji atau bersedekah atas nama ibu bapaknya. 
Mengiyaskan amal orang yang lain dari anak kepada amalan 
anak adalah giyasan yang bathal, karena menyalahi nash yang 
Gara: Lag Adapun sedekah, puasa dan haji maka pekerjaan- 
pekerjaan ini ditunjuk oleh hadis-hadis ahad yang tidak dapat 
dijadikan pentakhshish, terkecuali kalau kita pandang bahwa 
perbuatan si anak sama seperti perbuatan ayahnya sendiri, dan 
bahwa yang demikian itu hanya dapat dilakukan oleh anaknya 
sahaja. Sebagai yang telah ditahgig oleh As-Sayyid. Dengan 
keterangan-keterangan itu gugurlah tradisi membaca tahlil dan 
Shamadiyah untuk orang mati. Maka oleh karena pendapat 
Imam Asy-Syafi'i dalam masalah ini sedemikian terangnya, 
menjadi heranlah kita melihat kelakuan orang-orang yang 
mengaku bermazhab Syafi'i di tanah air kita ini. Mereka 
mengaku bahwa mereka memegang teguh kepada pendapat- 
pendapat Syafi'i. Dalam masalah ini kita lihat dan kita dapati 


mereka membelakangi mazhab Asy-Syafi'i. "” 


Dari paragraf di atas tergambar, sebenarnya yang dinafikan oleh 
Hasbie adalah melakukan hadiah pahala seperti bada/ haji, puasa dan 
sedekah untuk orang lain atau pengembangan dari hal tersebut seperti 
tradisi tahlilan dan dan Shamadiyah yang dilakukan oleh masyarakat 
umum untuk orang yang sudah wafat. Adapun jika hal tersebut 
dilakukan oleh anak dari mayat seperti konteks yang terdapat dalam 
hadis, maka hal tersebut dibolehkan. Dalam hal ini, pemahaman 
Hasbie tidak sepenuhnya mendukung pemahaman Ahmad Hassan 
(reformis) yang menolak semua praktik hadiah pahala, namun juga 
sepenuhnya mendukung pemahaman Siradjuddin Abbas 


(tradisionalis) yang membolehkan semua praktik hadiah pahala. 


“Tbid, 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--243 


Dari ungkapan Hasbie di atas, juga tergambar bahwa Hasbie 
memiliki “keresahan sosial” sama seperti Hassan, Hasbie sangat 
menyayangkan sikap sebagian ulama Indonesia yang mengaku 
berpegang teguh dengan pendapat Imam Syafi'i,” tetapi dalam 
memahami hadiah pahala mereka berbeda dengan Imam Syaff'i itu 
sendiri. Hasbie merasa kesulitan untuk merubah tradisi hadiah pahala 
seperti tahlilan yang sudah mengakar di masyarakat Indonesia, karena 
tradisi tersebut dipelopori oleh para Kyai yang mengaku bermazhab 
Syafii. Terlepas dari pemahaman Hasbie tersebut mendukung 
pemahaman hadis Ahmad Hassan, tetapi dalam hal ini Hasbie dapat 
dikatakan moderat dan menawarkan jalan tengah antara kaum reformis 
dan tradisionalis terkait penggunaan dan pemahaman hadis hadiah 
pahala. 


3. Penegasan Harun Nasution terhadap Term Ahlussunnah 

Waljamaah 

Respons selanjutnya muncul dari Harun Nasution (1919-1998), 
seorang akademisi dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebelumnya, 
Harun Nasution menempuh pendidikan di Universitas McGill Canada. 
Setelah memperoleh gelar Ph.D dari Universitas tersebut pada tahun 
1968, Harun Nasution kembali ke Indonesia, ditugaskan menjadi 
pengajar di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan dikenal sebagai tokoh 
muda yang konsen terhadap kajian teologi Islam serta mempelopori 
pentingnya penggunaan teologi rasional.” Pada masa awal berkiprah 
di IAIN Syarif Hidayatullah inilah ia merespons perdebatan Ahmad 
Hassan dan Siradjuddin Abbas terkait term Ahlussunnah Waljamaah. 
Walaupun perdebatan Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas terkait 
tema tersebut tidak dalam aspek penggunaan dan pemahaman hadis, 
namun Siradjuddin Abbas dalam karyanya yang berjudul Irgad 
Ablussunnah Waljamaah banyak menggunakan hadis untuk mengklaim 
kebenaran paham Ahlussunnah Waljamaah (teologi Asy'ariyah dan 
Maturidiyah). Setidaknya klaim Siradjuddin Abbas inilah yang 
direspons oleh Harun Nasution. 


"Antara lain Yang dimaksud oleh Hasbie adalah Siradjuddin Abbas, karena pada pertengahan abad 
XX merupakan ulama yang terang-terangan dengan organisasinya mengikat diri dengan mazhab Syaff'i 
dan menyebarkan paham keagamaannya melalui tulisan. 

Harun Nasution, Teologi Islam, Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan (Jakarta: UI Press, 1986), 
TS, 


244--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Menurut pengamatan Harun Nasution, masyarakat Muslim 
Indonesia hanya mengenal teologi Asy'ariyah, bahkan pada umumnya 
beranggapan hanya teologi Asy'ariah yang diakui kebenarannya dalam 
Islam. Padahal menurut Harun Nasution sebenarnya tidaklah 
demikian, selain teologi Ahlussunnah Waljamaah, masih terdapat 
beberapa teologi lain yang juga diakui dalam dunia Islam. Berangkat 
dari keresahan tersebut, sekitar tahun 1970 Harun Nasution menulis 
buku berjudul Teologi Islam yang mendeskripsikan aliran-aliran teologi 
dalam Islam, namun buku tersebut baru rampung untuk diterbitkan 
pada tahun 1971, sebagaimana terekam pada Kata Pengantar buku 
tersebut sebagai berikut: 


“...Teologi yang diajarkan dan dikenalkan di Indonesia pada 
umumnya ialah ilmu tawhid menurut aliran Asyariyah, 
sehingga timbullah kesan di kalangan sementara umat Islam 
Indonesia, bahwa inilah satu-satunya teologi yang ada dalam 
Islam...... Salah satu tujuan dari penyususnan buku ini ialah 
memperkenalkan aliran-aliran teologi yang berlainan itu kepada 


umat Islam Indonesia”. 


Ungkapan di atas menggambarkanrespon Harun Nasution 
terhadap ulama-ulama Indonesia antara lain tentunya Siradjuddin 
Abbas yang secara terang-terangan membela dan mempelopori 
eksistensi teologi Asy'ariyah di Indonesia. Dalam buku tersebut Harun 
Nasution membahas aliran-aliran teologi Islam seperti Jabariah, 
Oadariah, Murji'ah, Mu'tazilah, Ahlussunnah Waljamaah dan lain-lain. 
Sejarah dan pokok-pokok ajaran dari masing-masing teologi tersebut 
dideskripsikan lengkap dengan dalil-dalil Al-Gur'an dan hadis. 

Menurut Harun Nasution, term Ahlussunnah Waljamaah muncul 
sebagai reaksi terhadap paham Mur'tazilah. Ahlussunnah Waljamaah 
adalah paham yang mengikuti teologi Asy'ariyah dan Maturidiyah yang 
dirumuskan oleh imam al-Asy'ari dan Imam al-Maturidi. Dalam aspek 
fikih, para penganut teologi Ahlussunnah Waljamaah pada umumnya 
menganut salah satu dari empat mazhab fikih (Syafi'i, Hanafi, Hanbali 
dan Hanafi). Dalam pandangan Harun Nasution, term Ahlussunnah 
Waljamaah digunakan untuk menunjukkan paham teologi yang bukan 


hid, X 
6 Lebih lanjut lihat: Ibid., 61-78. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--245 


Mur'tazilah, Wadariah, Jabariyah, dan lain-lain. Sampai di sini Harun 
Nasution memiliki kesamaan pendapat dengan Siradjuddin Abbas. 
Namun ia tidak sependapat dengan pemikiran beberapa ulama 
Indonesia antara lain tentunya adalah Siradjuddin Abbas yang 
mengklaim hanya paham Ahlussunnah Waljamaah yang benar, paham 
selainnya dianggap kafir atau sesat. Bagi Harun Nasution semua aliran 
teologi tersebut baik Ahlussunnah Waljamaah maupun selainnya 
seperti Mu'tazilah juga merupakan teologi yang benar, tetap dalam 
Islam dan tidak kafir. Sebagaimana terlihat dalam ungkapannya: 


“.....Dalam masyarakat Islam pada umumnya, golongan yang 
menganut teologi liberal tegasnya Mu'tazilah, dianggap kafir 
dan keluar dari Islam.......... Lain sebab (sebab lain, pen) 
yang membuat kaum Mu'tazilah dipandang kafir ialah karena 
biasanya yang dibaca dan diajarkan di kalangan umat Islam 
pada umumnya adalah buku-buku yang dikarang oleh teolog- 
teolog dari aliran Asyariyah dan Maturidiyah ..... Pada 
hakekatnya semua aliran tersebut, tidaklah keluar dari Islam, 
tetapi tetap dalam Islam. Dengan demikian tiap orang bebas 
memilih salah satu dari aliran-aliran teologi tersebut, yaitu 
aliran mana yang sesuai dengan jiwa dan pendapatnya. Hal ini 
tidak obahnya pula dengan kebebasan tiap orang Islam 
memilih mazhab fikih mana yang sesuai dengan jiwa dan 
kecenderungannya. Disinilah kelihatan hikmat ucapan Nabi 
Muhammad SAW. “Perbedaan paham di kalangan umatku 
membawa Rahmat”. Memang Rahmat besarlah kalau kaum 
terpelajar menjumpai dalam Islam aliran-aliran yang sesuai 
dengan jiwa dan pembawaannya, dan kalau pula kaum awam 
memperoleh dalamnya aliran-aliran yang dapat mengisi 


kebutuhan rohaninya”.” 


Dari ungkapan di atas dapat dipahami bahwa hal pokok yang 
ingin ditegaskan oleh Harun Nasution adalah, teologi di luar 
Ahlussunnah Waljamaah tidaklah kafir atau keluar dari Islam. Semua 
aliran teologi tersebut berdasarkan Al-Gur'an dan hadis. Hanya saja 
mereka berbeda dalam menginterpretasi ayat-ayat Al-OYur'an dan hadis 
tersebut. Karena itu bagi Harun Nasution, setiap Muslim bebas 


2 7)id., 151-152. 


246--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


memilih teologi yang sesuai dengan jiwa dan kecenderungannya, sama 
halnya dengan kebebasan setiap orang untuk memilih salah satu dari 
mazhab-mazhab fikih. 

Pemikiran Harun Nasution tersebut merupakanrespon terhadap 
perdebatan Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas terkait term 
Ahlussunnah Waljamaah. Namunrespon tersebut difokuskan kepada 
krtitik terhadap pemikiran Siradjuddin Abbas dan bersifat lebih 
moderat, karena tidak sepenuhnya pemikiran Siradjuddin Abbas 
dikritik oleh Harun Nasution. Terkait masksud term Ahlussunnah 
Waljamaah, Harun Nasution sependapat dengan Siradjuddin Abbas. 
Namun terkait klaim Siradjuddin Abbas bahwa hanya teologi 
Ahlussunnah Waljamaah saja yang benar, ditolak dan dikritik oleh 
Harun Nasution. 

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa perdebatan 
Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas telah melahirkanrespon dari 
masyarakat Muslim secara umum, baik dari kaum tradisionalis, 
reformis, maupun kaum moderat dari kalangan akademisi.respon 
tersebut tidak hanya dari Muslim Indonesia tetapi juga dari luar 
Indonesia. Hal ini menggambarkan bahwa perdebatan tersebut pada 
hakikatnya bukan antara Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas saja, 
tetapi antara Kaum tradisionalis dan reformis, atau antara kelompok 
yang mendukung purifikasi Islam dan yang menolaknya. 


D. Kontribusi (Nilai) terhadap Pemikiran Hadis 

Perbedaan dan perdebatan Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas 
dalam paham keagamaan khususnya dalam penggunaan dan pemahaman 
hadis (al-ihtijaj bi al-hadiS), memberikan nilai atau kontribusi tersendiri 
dalam pemikiran hadis di Indonesia. Kontribusi tersebut berupa Pertama, 
terdapatnya model atau pola penggunaan hadis kaum reformis dan 
tradisionalis. Kedua, menimbulkan pemahaman hadis yang sektarian. 

Terdapat dua ciri penggunaan hadis di kalangan reformis, Pertama, 
dalam kajian hadis kaum reformis menggunakan sistematika kajian yang 
didasarkan kepada Al-Gur'an dan hadis secara langsung. Kedua, dalam 
istinbat hukum hanya menerima hadis sahih dan hasan, dan tidak 
menerima hadis daif dalam masalah apapun termasuk dalam fuduail al- amal. 
Sebagaimana terlihat pada metode istinbat Majelis Ulama (dewan Hisbah) 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--247 


PERSIS"” dan Majelis Tarjih Muhammadiyah."” Kesamaan sikap PERSIS 
dan Muhammadiyah terkait penggunaan hadis daif tidak lepas dari 
pengaruh pemikiran Ahmad Hassan. Karena sebagaimana telah dijelaskan 
sebelumnya, Ahmad Hassan terlibat langsung dalam pengambilan hukum 
di PERSIS dan Muhammadiyah. Bahkan setelah Ahmad Hassan wafat, 
Muhammadiyah tetap berkolaborasi dengan PERSIS dalam kegiatan 
Majelis Tarjih. Karena itu wajar jika pemikiran hadis di Muhammadiyah 
dan PERSIS pada pertengahan abad XX memiliki kesamaan. 

Sikap kaum reformis yang tegas terkait penggunaan hadis daif antara 
lain dapat terlihat dari penolakan PERSIS terhadap pengamalan hadis 
mengazankan bayi yang baru lahir.” Keputusan Majelis Ulama PERSIS 
tersebut memiliki kesamaan atau terpengaruh dengan pemikiran Ahmad 


“Menurut Rafid Abbas, sejak dibentuknya Majelis Ulama PERSIS lembaga ini telah merumuskan 
langkah-langkah istinbat hukum. Namun rumusan secara sistematis baru dilakukan pada tahun 1983 
ketika akronim Majelis Ulama PERSIS bertransformasi menjadi Dewan Hisbah. Baik ketika masih 
bernama Majelis Ulama ataupun setelah menjadi Dewan Hisbah, pada rumusan tersebut (pada point 
yang ke empat) ditegaskankan bahwa terkait penggunaan hadis, PERSIS dalam istinbat hukum hanya 
menggunakan hadis sahih dan hasan, tidak menggunakan hadis daif walau hal itu untuk fadail al- amal. 
Lebih lanjut lihat, Rafid Abbas, Ijtihad Persatuan Islam: Telaah Atas Produk Ijtihad PERSIS 1996-2009, cet. 
ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 98. Prinsip tersebut tetap dipertahankan oleh PERSIS sampai 
sekarang. Lihat: Zae Nandang dkk, Turug Allstinbat Metodologi Pengambilan Hukum Dewan Hisbah 
Persatuan Islam (Bandung: PERSISPERS), 143. 

“#Pada tahun 1967 Majelis Tarjih Muhammadiyah mengeluarkan buku Himpunan Putusan Tarjih 
(HPT). Dalam buku tersebut antara lain dijelaskan bahwa sumber hukum Majelis Tarjih 
Muhammadiyah adalah Al-Guran dan hadis Sahih. (tidak menggunakan hadis daif) dengan rincian 
penjelasan sebagai berikut, Hadis mangnf tidak dapat dijadikan hujah, kecuali yang termasuk hukum 
marfii (ada indikasi ke-syarf'-annya kepada Rasulullah), hadis mursal tabi'i tidak dapat dijadikan hujah 
kecuali apabila hadis tersebut terdapat garinah yang menunjukkan ketersambungannya, mursal sahabi 
dapat dijadikan hujah apabila terdapat garinah yang menunjukkan kebersambungannya. Adapun hadis 
daif yang saling menguatkan satu sama lainnya tidak dapat dijadikan hujah kecuali apabila banyak 
jalurnya dan terdapat padanya garinah yang menunjukkan ketetapan asalnya dan tidak bertentangan 
dengan Al-Guran dan hadis yang sahih. Lihat: Majelis Tarjih Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih 
(Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 1967), 300-301. Prinsip ini tetap dipertahankan oleh Majelis Tarjih 
sampai akhir abad XX. Evolusi pemikiran atau perubahan manhaj baru terjadi pada Munas tahun 2000 
di Jakarta, Muhammadiyah memodifikasi manhaj-nya dari hadis sahih menjadi sunnah magbiilah, yang 
mencakup hadis sahih dan hasan. Lebih lanjut lihat, Ramli Abdul Wahid, Sejarah Pengkajian Hadis di 
Indonesia (Medan: IAIN Press, 2016), 51. 

“Abdul @adir Hassan (pengurus Majelis Ulama PERSIS ) mengeluarkan keputusan tidak 
menerima penggunaan hadis daif untuk masalah apapun termasuk untuk hal yang sunnah atau judail. 
Hal ini antara lain terlihat dari penolakannya terhadap hadis riwayat Abu Dawud yang menjelaskan 
bahwa Rasulullah mengazankan cucunya al-Hasan bin Ali ketika baru dilahirkan oleh Fatimah. Setelah 
melalui pembahasan yang panjang Abdul Gadir Hassan menyimpulkan/memutuskan bahwa hadis 
tersebut daif tidak boleh diamalkan. Mengazankan bayi yang baru lahir tidak dicontoh oleh Rasulullah 
karena itu hukum melakukannya adalah bidah. Lebih lanjut lihat: Hassan, Ilmu Mustalih al-Hadis, 220- 
221, 420-422. 


248--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Hassan sebelumnya."" Selain itu juga terlihat dari Hasil Putusan Tarjih 


Muhammadiyah pada tahun 1967 tentang hadis membaca surat Yasin di 
depan mayat." Penggunaan hadis di kalangan reformis tersebut 
dilatarbelakangi oleh semangat ijtihad, usaha maksimal untuk 
mengembalikan pengamalan umat kepada tuntunan Al-Guran dan 
sunnah. Bagi kelompok ini mereka tidak terikat kepada mazhab manapun. 
Mereka hanya terikat kepada petunjuk Al-Guran dan sunnah. Karena itu 
hukum-hukum yang dihasilkan oleh Himpunan Majelis Tarjih (HPT) atau 
Dewan Hisbah PERSIS disertai dalil Al-Gur'an dan hadis. 

Berbeda dengan kaum reformis, kaum tradisionalis justru 
memperkuat atau mempertahankan pola bermazhab yang sudah lama 
mereka lakukan. Pola ini dalam pengambilan hukum pada umumnya 
menggunakan metode “barah, mengikuti (mencantumkan) pendapat 
mazhab atau ulama yang terdapat dalam kitab mu'tabarah yang sesuai 
dengan akidah Ahlussunnah Waljamaah. karena itu manhaj hukum 
organisasi kaum tradisionalis seperti NU, PERTI, Jam'iyatul Wasliyah 
“tidak membutuhkan” penelusuran terhadap keabsahan dalil pendapatnya, 
bahkan hasil keputusan hukum yang diputuskan dalam berbagai mu'tamar 
jarang disertai dalil ayat atau hadis Nabi saw." Hal ini bukan berarti 
kelompok tradisionalis tidak menggunakan hadis, kaum tradisionalis tetap 
menggunakan hadis dalam istinbat hukumnya, hanya saja tidak secara 
langsung. Keabsahan dalil dari suatu hadis mengikut kepada pendapat 
ulama yang goul-nya dijadikan sumber tersebut. Terkecuali jika 
pengambilan hukum tersebut mengambil pola manhaji seperti yang terjadi 


dalam Bahs a-Masail NU"” yakni langsung menggunakan dalil Al-Guran 


660f ihat: Hassan, Soal-Jawab, vol. 2, 735-737. 

6'Menurut pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah, hadis-hadis yang menyebutkan anjuran 
membaca surat Yasin kepada orang yang hampir wafat berkualitas daif, tidak ada dalilnya yang sahih. 
Karena itu Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak merekomendasikan warganya untuk mengamalkannya. 
Lihat: Majelis Tarjih Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih, 235. 

“Wahid, Sejarah Pengkajian Hadis, 58-59. 

““Bah$ al-Masail NU memiliki tiga jenjang metode, 1) metode gowli, yakni mengikuti pendapat- 
pendapat yang sudah jadi dalam kitab mu #abar dari lingkungan mazhab tertentu 2) metode i/hagi yakni 
menyamakan hukum dari suatu masalah yang belum ada (belum ditemukan dalam kitab sebelumnya) 
dengan hukum serupa yang sudah ada hukumnya dalam suatu kitab (menyamakan dengan pendapat 
yang sudah ada) 3) metode manhaji yakni mendasarkan jawaban dari suatu hukum dengan mula-mula 
pada Al-Guran, hadis dan begitu seterusnya sampailah pada kaidah /ighiyah. Diantara contoh dari 
penggunaan metode wanhaji ini adalah keputusan Muktamar NU 1 di Surabaya tanggal 13 Rabi' al-Sani 
1345 H/21 Oktober 1926 tentang hukum bersedekah untuk orang yang sudah wafat. Keputusan 
tersebut menetapkan bahwa bersedekah untuk orang yang sudah wafat dibolehkan dan pahalanya 
sampai kepada mayit. Pendapat ini didasarkan kepada hadis yang terdapat dalam kitab Sahih al-Bukhari 
bab al-Janaizg yang menyebutkan kebolehan badal sedekah. Keputusan tersebut dikategorikan mengambil 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--249 


atau hadis karena hukum dari suatu permasalahan tidak ditemukan dalam 
kitab-kitab mu tabar. 

Namun demikian, penggunaan hadis di kalangan tradisionalis pada 
umumnya mengikuti kerangka berpikir para ulama mazhab Syafii seperti 
Ibnu Hajar al-“Asgalani dan An-Nawawi yang berpendapat bahwa hadis 
daif tidak boleh digunakan dalam menetapkan hukum halal dan haram, 
hadis daif hanya dibolehkan dalam hal /adail al-'amal, mawa'z, targib wa 
tarbih dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh kedua imam tersebut, 
sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya. Hal tersebut 
tergambar pada pandangan ulama NU,”" dan PERTI'"' tentang kehujahan 
hadis. 

Sikap NU dan PERTI terhadap penggunaan hadis daif tersebut, 
sangat berbeda dengan kaum reformis seperti Muhammadiyah yang hanya 
menerima hadis daif dengan syarat banyak periwayatannya, terdapat 
garinah (indikasi) yang dapat dijadikan hujah, dan tidak bertentangan 
dengan Al-Gur'an dan hadis sahih. Sikap NU dan PERTI tersebut lebih 
berbeda lagi dengan sikap PERSIS yang sama sekali tidak menerima hadis 
daif. 


metode wanhaji karena langsung merujuk pada hadis yang merupakan dalil yang dipergunakan oleh 
imam mazhab empat setelah Al-Guran. Lebih lanjut lihat: Ahmad Muhtadi Anshor, Bahth Al-Masail 
Nahdlatul Ulama (Yogyakarta: Teras, 2012), 83-91. Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa kaum 
tradisionalis dalam menetapkan hukum halal dan haram/kebolehan atau larangan tetap menggunakan 
hadis sahih. Dalam pandangan kaum tradisionalis hadis daif hanya boleh digunakan dalam /adail al- 
amal. 
“Kegiatan Bahs al-Masail pertama dilaksanakan pada tahun 1926 beberapa bulan setelah berdirinya 
NU, namun secara resmi Lajnah Bahs a-Masail baru dibentuk pada Muktamat XXVIII di Yogyakarta 
tahun 1989. Sejak awal, kegiatan Bahs alMasii/ NU dalam istinbat hukumnya mengikuti atau 
menggunakan pola bermazhab. Lebih lanjut Lihat: Anshor, Bahth Al-Masail, 13-15. Namun demikian, 
terkait dengan penggunaan hadis, pada umumnya para ulama NU berpendapat bahwa hadis daif tidak 
boleh dijadikan hujah dalam hukum (halal dan haram). Hadis daif boleh digunakan sebagai dalil beramal 
sejauh hadis-hadis tersebut mengandung /fadail al-'amal dengan persyaratan seperti yang telah ditetapkan 
oleh Ibnu Hajar al-“Asgalani dan An-Nawawi. Karena itu Fikih NU sangat kaya dengan amalan yang 
dianjurkan. Di samping itu, ulama NU mengakui adanya dua bentuk sunah yang diikuti, yakni Sunah 
Nabi dan Sunah Sahabat. Sunnah Nabi yakni perkataan, perbuatan, dan #agrir Nabi. Sunnah Nabi 
tersebut merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Guran. Adapun Sunnah sahabat adalah pendapat 
atau amalan sahabat yang tidak mendapat bantahan dari sahabat lain. Amalan tersebut diyakni 
bersumber dari atau diperoleh dari Nabi atau merupakan ijtihad sahabat sendiri. Lebih lanjut lihat hasil 
penelitian: Wahid, Sejarah Pengkajian Hadis, 56-51. 

"'Sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya, bahwa PERTI baik pada masa 
kepemimpinan Siradjuddin Abbas maupun setelahnya sangat konsisten dengan penggunan dan 
pemahaman hadis yang telah dirumuskan oleh Siradjuddin Abbas. Antara lain pendapat tersebut adalah 
kehujahan hadis daif dibolehkan dalam masalah fudail al-a'mal dengan persyaratan sama dengan 
pendapat para ulama NU yang telah penulis cantumkan sebelumnya. 


250--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Salah satu contoh penerimaan kaum tradisionalis terhadap 
penggunaan hadis daif untuk jadail al-'amal antara lain terlihat dari 
kesepakatan ulama dan warga NU terhadap amaliah talkin mayyit 
sebagaimana yang dibahas secara detail oleh Tolchah Hasan.”” Disamping 
itu, sebagaimana dijelaskan sebelumnya kaum tradisionalis mengakui dua 
bentuk sunah yang perlu diikuti yakni Sunah Nabi dan Sunah Sahabat 
(khulafa' al-Rasyidin).”” Pengamatan penulis, pandangan seperti ini sudah 
lama diyakini dan diimplementasikan oleh kaum tradisionalis baik pada 
pertengahan abad XX maupun sekarang. Jika dicermati pandangan warga 
NU dan warga PERTI yang menggunakan sunah sahabat tersebut 
memiliki kesamaan dengan pendapat Siradjuddin Abbas sebagaimana yang 
telah penulis jelaskan pada pembahasan sebelumnya. 

Pemahaman hadis pada pertengahan abad XX merupakan 
pemahaman yang sektarian, yakni pemahaman yang disesuaikan untuk 
mendukung sekte atau mazhab masing-masing. Sektarian tersebut terjadi 
antara kelompok tradisionalis yang mengikat diri dengan paham 
Ahlussunnah Waljamaah (teologi Asy'ariyah atau Maturidiyah dan fikih 
salah satu dari mazhab yang empat) dengan kelompok reformis yang tidak 
terikat dengan madzhab atau teologi tertentu. Paham keagamaan 
berpengaruh kepada kepada pemilihan dalil hadis dan metode 
pemahaman. Penggunaan dan pemahaman terhadap suatu hadis tidak 
netral, syarat dengan kepentingan untuk mendukung paham keagamaan 
masing-masing. 


"?Menurut Tochah Hasan, warga Nahdiyin sedari awal menerima dan mengamalkan tradisi talkin. 
Menurutnya hadis kebolehan talkin mayit di atas kubur diriwayatkan oleh At-Tabrani dari sahabat Abu 
Umamah. Walaupun hadis tersebut daif tetapi warga NU menerimanya karena kandungan dan substansi 
hadis tersebut didukung oleh hadis-hadis lain dan diakui kesunnahan atau kebolehannya oleh imam 
mazhab seperti mazhab Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan pendapat Ibnu Taimiyah. Lebih lanjut lihat: 
Muhammad Tholhah Hasan, Ahlussunnah Wal-Jamaah dalam Persepsi dan Tradisi NU (Jakarta: Lantabora 
Press, 2015), 222, 227-281, 

Menurut Ahmad Muhtadi Anshor, antara lain ulama NU yang berpandangan demikian adalah 
Achmad Siddig menurutnya, Al-Gur'an dan sunah sebagai sumber ajaran islam harus dipelajari dan 
dipahami melalui jalur-jalur dan saluran yang dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya, yakni 
kbulafa' a-Rasyidin yang merupakan tokoh yang paling dekat dengan Rasulullah. Lihat: Anshor, Bahth 
Al-Masail, 64. Implementasi lebih detail terlihat dari pandangan warga PERTI ketika memahami hadis 
tentang pernyataan “Aisyah bahwa Nabi saw. melaksanakan shalat malam di bulan Ramadan sebanyak 
sebelas rakaat. Menurut Alaidin Koto, bagi warga PERTI hadis “Aisyah tersebut sebenarnya 
menjelaskan shalat tahajud dan witir dibelakangnya bukan shalat tarawih. Sebab dalam hadis tersebut 
dinyatakan shalat Nabi di bulan Ramadan dan diluar Ramadan. Kesimpulannya karena tidak ada nas 
yang pasti tentang tentang jumlah rakaat shalat tarawih maka jalan terbaik adalah mengikuti sunah Umar 
bin Khattab yang menetapkan shalat tarawih sebanyak 23 Rakaat. Lebih lanjut lihat: Alaidin Koto dkk, 
Sejarah Perjuangan Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Pentas Nasional, (Jakarta: Tarbiyah Press, 2006), 160-162. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--251 


Perbedaan model penggunaan dan pemahaman hadis antara faksi 
tradisionalis dan reformis sebagaimana yang telah diwakili oleh Ahmad 
Hassan dan Siradjuddin Abbas, berimplikasi pada munculnya perbedaan 
paham dan tradisi keagamaan masyarakat Muslim Indonesia pada 
pertengahan abad XX. Perbedaan tersebut menjelma menjadi perdebatan 
yang truth claim. 

Jika dikaitkan dengan diskursus global saat ini yang multikultural 
pemahaman dan mazhab, perdebatan Ahmad Hassan dan Siradjuddin 
Abbas ada yang masih relevan dan ada yang sudah tidak relevan lagi. 
Terkait yang masih relevan adalah bentuk perdebatan yang mengambil 
pola perdebatan intelektual dengan menggunakan pena, karya atau tulisan, 
bukan perang fisik atau adu jotos. Jika dicermati, perdebatan Ahmad 
Hassan dan Siaradjuddin Abbas merupakan perang dingin yang tidak 
diumumkan. Perang tersebut berbeda dengan perang Paderi pada akhir 
abad ke-19. Jika perang Paderi adalah perang fisik dan adu jotos antara 
ulama dan kaum adat, maka perdebatan Ahmad Hassan dan Siradjuddin 
Abbas merupakan perang pena atau tulisan dalam berbagai karya mereka 
baik berupa majalah maupun buku. Perdebatan dalam bentuk seperti ini 
menurut penulis perlu dibudayakan, yakni menyampaikan pemahaman 
dan ketidaksetujuan terhadap pemahaman melalui tulisan atau media. 

Adapun yang tidak relevan lagi adalah sifat perdebatan yang 
sektarian atau truth claim. Menurut penulis sifat perdebatan seperti tersebut 
sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Karena pemahaman hadis 
Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas yang “dikemas” dalam bentuk 
perdebatan tersebut terjadi pada konteks zaman di mana pertentangan 
antara kelompok Kaum Muda dan Kaum Tua sedemikian kuat. 
Pertentangan dan perebutan ideologi sangat mempengaruhi perdebatan 
tersebut. Karena itu, perbedaan pemahaman hadis Ahmad Hassan dan 
Siradjuddin Abbas tersebut harus dipandang sebagai khilafiyah yang dapat 
ditoleransi. Untuk konteks sekarang, mempertentangkan kembali wacana- 
wacana tersebut secara 1ruth clam sudah tidak relevan lagi, karena 
pemahaman hadis secara sektarian menghasilkan pemahaman yang tidak 
obyektif dan tidak dapat mengambil makna substansif (magasid asy-syari'ah) 
dari suatu hadis. Karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya, 
Pertama, menggunakan pendekatan teologis dalam memahami hadis-hadis 
akidah, yakni meyakini atau membenarkan informasi yang diperoleh dari 
hadis walaupun masalah tersebut tidak dapat dijangkau dengan panca 
indra, akal, dan nalar manusia (masalah gaib). 


252--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Pendekatan teologis perlu dilakukan dalam memahami hadis-hadis 
yang berbicara tentang permasalahan guzb seperti hal ihwal alam bargakh 
(pertanyaan malaikat, kenikmatan dan azab kubur), kiamat, mizan, hisab, 
syafa ah, Sirat, surga dan neraka. Pendekatan teologis juga perlu dilakukan 
dalam memahami hadis-hadis yang berbicara tentang hadis-hadis hukum 
yang kandungan watan-nya terkait dengan eskatologi, seperti hadis-hadis 
hadiah pahala yang menginformasikan bahwa orang yang berada di alam 
bargakh mendapat pahala atau manfaat dari amalan badal haji, puasa dan 
sedekah untuknya. Menurut penulis, sepanjang hadis-hadis tersebut sahih 
(diterima secata ilmu mustalah al-hadiS), maka informasi tersebut 
hendaklah diterima tanpa harus mempermasalahkan statusnya apakah 
dhad, mutawatit, ataukah sesuai tidaknya dengan mazhab tertentu. 
Tawaran penulis terhadap pendekatan teologis dalam memahami hadis 
akidah dilatarbelakangi karena dari beberapa pemikiran tokoh yang 
teorinya penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain Salahuddin Al- 
Idlibi lebih menekankan aspek otentisitas hadis (kritik matan), tidak 
menawarkan pendekatan teologis. 

Kedua, perlu menggunakan metode analisis wacana kritis (Critical 
Discourse Analysis) pendekatan sejarah (Historical Aproach) dalam 
memahami teks pemahaman hadis seorang tokoh. Tawaran penulis 
terhadap metode ini berpijak dari konsep yang dikeluarkan oleh Wodak."" 
Metode ini menurut penulis perlu diterapkan dalam memahami teks atau 
wacana pemahaman hadis yang dikeluarkan oleh seorang tokoh, yakni 
mempelajari teks pemahaman hadis dengan cara menganalisis secara kritis 
penggunaan bahasa pada teks kemudian memperhatikan makna di balik 
teks dengan mempelajari konteks sejarah, politik ekonomi dan sosiologis 
yang mengitari kehidupan pemikir tersebut sehingga dapat diketahui 
ideologi atau mazhab yang menopang pada teks tersebut. 

Setelah melakukan analisis wacana kritis, maka diharapkan dapat 
melakukan upaya komparasi atau perbandingan pemahaman hadis dari 
tokoh yang diteliti tersebut dengan pemahaman tokoh, mazhab atau 
kelompk lain (ugaranat al- fahmi), kemudian menyimpulkan pemahaman 
(natijat al-fahmi) dengan tetap mentoleransi (tasamuh) pemahaman lain 
yang berbeda. Penerapan metode ini diharapkan dapat menumbuhkan, 


"8 Ruth Wodak mengembangkan konsep Discourse Historical Aprvach yakni pendekatan wacana yang 


mendasarkan pada sejarah. Metode ini menurut Wodak berusaha melacak keberadaan ideologi dengan 
menganalisis penggunaan bahasa (pada teks) dan melihat konteks sejarah. Menurut Wodak, konteks 
sejarah sangat diperlukan dalam menafsirkan teks/wacana. Lebih lanjut lihat: Haryatmoko, Critical 
Discourse Analiysis (Analisis Wacana Kritis), Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017), 147-150. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--253 


Pertama, sikap toleransi terhadap perbedaan pemahaman hadis, sepanjang 
perbedaan tersebut dalam wilayah Myja/ al-Ikhtilaf (wilayah perbedaan 
pemahaman). Kedua, pemahaman hadis yang moderat (Yawasut) yang tidak 
memihak ke salah satu mazhab atau ideologi (ta'assub). Pemahaman hadis 
yang fawasut sangat diperlukan di era sekarang ini sebagai solusi dari mulai 
marak munculnya paham keagamaan yang cenderung mengarah ke sikap 
laassub (fantisme), takfir (suka mengkafirkan), radd akgair (menolak 
eksistensi kelompok lain), £arahiyat ak-gair (membenci golongan lain). 


254--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Bab 6 


PENUTUP 


ari pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa: Pertama, perbedaan sikap dalam 

merespons ide-ide pembaharuan Islam dari Timur Tengah, 

telah membelah umat Islam Indonesia menjadi Kaum Tua 

dan Kaum Muda. Faktor inilah yang menyebabkan timbulnya 
perubahan dan keragaman paham keagamaan serta kontestasi lokal (oca/ 
contestation) di Indonesia sejak awal abad XX. Pada pertengahan abad XX 
Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas merupakan pelanjut kontestasi Kaum 
Tua dan Kaum Muda tersebut melalui melalui sarana organisasi dan 
penerbitan (tulisan) yang dalam pembahasannya menggunakan hadis. Sebagai 
kaderisasi Kaum Tua dan Kaum Muda, kedua ulama ini memiliki perbedaan 
dalam paham dan tradisi keagamaan yang berlanjut pada perbedaan dalam 
penggunaan dan pemahaman hadis. Perbedaan tersebut menjelma menjadi 
perdebatan dalam buku atau karya-karya mereka. 

Kedua, terjadi perbedaan antara Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas 
dalam menggunakan dan memahami hadis tentang tawasul, bidah, najis 
anjing, batal wudu jika menyentuh wanita, melafazkan usa/li, Yunut Subuh, 
rukhsah shalat Juma't pada hari raya, tempat pelaksanaa shalat “14, talak tiga 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--255 


secara sekaligus, riba, hadiah pahala (badal haji, sedekah dan puasa) dan hadis 
talkin. Perbedaan tersebut berupa perbedaan argumentasi kehujahan dari 
hadis-hadis yang digunakan tersebut. Secara metodologis, perbedaan tersebut 
disebabkan karena, 1) berbeda sistematika pembahasan hadis 2) berbeda 
tentang keabsahan dalil hadis 3) berbeda penemuan dalil hadis 4) berbeda 
tentang kesahihan sanad dan matan 5) berbeda prinsip tentang kehujahan hadis 
daif dan 6) berbeda metode pemahaman. 

Terkait dengan perbedaan keabsahan dan penemuan dalil hadis, paham 
keagamaan dari masing-masing kedua ulama sangat menentukan pemilihan 
dan penemuan dalil hadis. Dalil yang digunakan dan dipilih tersebut tidak 
netral, syarat dengan kepentingan untuk mempertahankan paham keagamaan 
masing-masing. Terkait dengan perbedaan kesahihan sanad, matan dan metode 
pemahaman hadis, Ahmad Hassan dan Siradjudin Abbas sama-sama 
menggunakan motede kritik sanad dan matan. Hanya saja penggunaan metode 
kritik sanad dan matan tidak selalu bersamaan dilakukan terhadap hadis yang 
sama, tergantung pada kepentingan dan kecenderungan pemahaman masing- 
masing. Pada hadis-hadis topik tertentu, Ahmad Hassan kadang-kadang 
menggunakan kritik sanad sementara Abbas lebih ke fokus ke pemahaman 
matan hadis, begitu juga sebaliknya. Hanya saja dalam melakukan kritik sanad, 
Ahmad Hassan dapat dikatakan termasuk kelompok yang mutasyaddid (ketat) 
dalam menilai perawi. Hassan langsung menolak perawi yang terkena jarh 
walaupun ada ulama yang men-ta'di-nya, dalam kasus ini Hassan 
mendahulukan jarh dari pada ta'dil. Sedangkan Siradjuddin Abbas terkesan 
mutasahhil donggar) dan menerima perawi yang terkena jarh sepanjang tidak 
berat (daif ringan). Hal ini terlihat pada penerimaan Siradjuddin Abbas 
terhadap hadis talkin. 

Namun demikian, prinsip tersebut tidak konsisten diterapkan oleh 
kedua ulama ini. Ahmad Hassan memang anti dengan hadis daif, tetapi hal itu 
dilakukan apabila hadis daif tersebut mendukung amaliah Kaum Tua. Jika 
hadis daif tersebut mendukung amaliah Kaum Muda maka Ahmad Hassan 
menerimanya atau bersikap longgar, sebagaimana antara lain terlihat dalam 
memahami hadis hadiah pahala ia menggunakan hadis daif untuk menolak 
hadis sahih. Begitu juga dengan Siradjuddin Abbas, tidak selamanya ia 
mutasahhil, terhadap hadis-hadis yang mendukung amaliah Kaum Muda Abbas 
bersikap mutasyaddid dalam menilai perawi, dalam arti menolak hadis yang 
perawinya terkena jarh walaupun terdapat kritikus yang menilai ta'dil, 
Sebagaimana antara lain terlihat dalam memahami hadis "1&)sah shalat Juma't 
pada hari raya. Karena itu terhadap topik-topik tertentu, Ahmad Hassan dan 


256--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Siradjuddin Abbas berbeda tentang kesahihan suatu hadis (saling mendaifkan 
hadis) sebagaimana antara lain terlihat ketika kedua ulama ini menggunakan 
hadis-hadis tentang Yunut Subuh dan talak tiga secara sekaligus. 

Ketika melakukan kritik matan, Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas 
menggunakan metode konfirmasi dengan ayat Al-Yur'an dan hadis-hadis 
terkait. Apabila hadis yang dibahas tersebut bertentangan dengan Al-OJur'an 
atau hadis yang lebih kuat, maka kedua ulama ini lebih mendahulukan Al- 
Our'an atau hadis yang lebih kuat tersebut. Hanya saja perbedaannya, Hassan 
sangat mudah menilai suatu hadis bertentangan dengan Al-Gur'an dan lebih 
mendahulukan metode tarjih dalam penyelesaiannya, sehingga banyak hadis- 
hadis yang tidak diamalkan. Lain halnya dengan Siradjuddin Abbas, ia lebih 
mengedepankan da/-Jam'u atau kompromi, tidak terburu-terburu menilai suatu 
hadis bertentangan dengan Al-Guran. Abbas cenderung terlebih dahulu 
mengaitkan hadis tersebut dengan Al-Guran dan hadis-hadis terkait yang 
mendukung pemahaman. Hal ini antara lain terlihat pada pemahaman kedua 
ulama ini tentang hadis hadiah pahala. Ahmad Hassan memandang hadis 
hadiah pahala bertentangan dengan Al-Gur'an dan ia menolak semua bentuk 
penyelesaian. Sementara Siradjuddin Abbas berusaha mencari penyelesaian 
dengan menggunakan metode nasikh a-mansukh, ak-jam'u (kompromi) dan 
memahami hadis tersebut dengan pendekatan korelatif terhadap hadis-hadis 
lain. 

Terhadap hadis yang disepakati kedaifannya, Ahmad Hassan dan 
Siradjuddin Abbas berbeda prinsip tentang kehujahan (penggunaan) hadis 
daif tersebut. Ahmad Hassan menolak penggunaan hadis daif untuk masalah 
apapun, sedangkan Siradjuddin Abbas hanya menerima hadis daif dalam 
masalah judail al-'amal sebagaimana terlihat ketika kedua ulama ini 
menggunakan dan memahami hadis talkin. 

Terhadap hadis-hadis yang disepakati kesahihannya, Ahmad Hassan dan 
Siradjuddin Abbas sama-sama menggunakan analisis teks (matan) atau 
mencari makna substansif dari maksud hadis tersebut dengan 
mengkorelasikannya dengan riwayat-riwayat lain. Hanya saja perbedaannya 
terletak pada genesis atau keterpengaruhan pemahaman yang disesuaikan 
dengan mazhab atau ideologi masing-masing. 

Genesis pemahaman hadis Ahmad Hassan banyak terpengaruh dengan 
para pembaharu seperti Muhammad Abduh, Ibnu Taimiyah, Asy-Syatibi, para 
teolog Mu'tazilah, dan para jugaha non Syafi'i seperti Imam Abu Hanifah, As- 
San'ani, dan Sayyid Sabig. Sedangkan genesis pemahaman Siradjuddin Abbas 
terpengaruh dengan ulama-ulama Ahlussunah Waljamaah yang bermazhab 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--257 


Syafi'i seperti An-Nawawi, Zaini Dakhlan, As-Suyuti, al-Gostalani, Ibnu Hajar 
al-“Asygalani, Imam Asy-Syafi'1 dan lain-lain. 

Terjadinya perbedaan dan perdebatan Ahmad Hassan dan Siradjuddin 
Abbas dalam penggunaan dan pemahaman hadis, tidak hanya disebabkan 
karena perbedaan metodologi (sistematika pembahasan, argumentasi 
kehujahan, metode) dan genesis pemahaman, tetapi juga dipengaruhi oleh 
faktor sosiologis berikut, 1) pelanjut kontestasi Kaum Tua dan Kaum Muda 
2) isu taklid, mazhab, jjtihad, izttiba' (Status Yuo Mazhab Syafii. 3) 
terancamnya eksistensi paham Ahlussunnah Waljama'ah (teologi Asyariyah 
dan Mazhab Syafi'i 4) terancamnya adat dan tradisi keagamaan 5) situasi 
politik, sosial dan ekonomi 6) perbedaan intelektual dan 7) kondisi psikologis. 

Teks atau pemikiran (pemahaman) hadis Ahmad Hassan dan 
Siradjuddin Abbas sangat dipengaruhi oleh konteks historis atau sosiologis di 
atas. Kondisi sosio historis tersebut “memaksa” kedua ulama ini untuk 
mempertahankan eksistensi atau indentitas kelompok masing-masing. Ahmad 
Hassan berkeinginan melaksanakan “visi misi” Kaum Muda yakni kembali 
kepada Al-Guran dan hadis memberantas bidah takhayul dan khurafat, 
menolak taklid, mengembangkan ijtihad dan menolak keterikatan dengan 
mazhab. Sedangkan Siradjuddin Abbas berkeinginan mempertahankan paham 
Kaum Tua (Ahlussunah Waljamaah teologi Asyariyah dan fikih mazhab 
Syafi1) karena pada zamannya begitu gencar “serangan-serangan” terhadap 
amalan Kaum Tua tersebut. 

Ketiga, perbedaan dan perdebatan Ahmad Hassan dan Siradjuddin 
Abbas berimplikasi terhadap pemikiran keagamaan di Indonesia, 
munculnyarespon dari kaum reformis, tradisionalis dan kaum moderat 
(reformis-tradisonalis). Secara umumrespon kaum reformis terlihat dari 
semakin “radikalnya” Kaum Muda pada pertengahan abad XX untuk 
menolak, minimal tidak mengikuti paham dan tradisi keagamaan Kaum Tua. 
Secara khusus terlihat dari, 1) terjadinya ortodoksi pemikiran hadis pada 
lembaga PERSIS 2) apresiasi Muhammadiyah terhadap perkembangan studi 
hadis di PERSIS. Sedangkanrespon dari kaum tradisionalis, secara umum 
terlihat dari Kaum Tua mendapat penguatan, pedoman dan legalitas dalam 
mengamalkan ajaran Ahlussunnah Waljamaah, mazhab Syafi'i dan tradisi 
keagamaan pada pertengahan abad XX. Hal ini terlihat dari munculnya 
beberapa masyarakat muslim yang meminta Siradjuddin Abbas untuk 
menerbitkan kembali beberapa pemahaman hadis yang diperdebatkan 
sebelumnya. Secara khususrespon kaum tradisionalis tersebut terlihat dari 1) 
terjadinya tradisionalisasi pemikiran hadis pada PERTI 2) apresiasi NU 


258--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


terhadap karya-karya Siradjuddin Abbas 3) publikasi Karya-karya Siradjuddin 
Abbas di Malaysia.respon dari kaum moderat (reformis—tradisionalis) antara 
lain muncul dari Hasbie Ash Shiddigy, Sulaiman Rasjid dan Harun Nasution. 
Sulaiman Rasjid memperkuat pemahaman hadis Ahmad Hassan dengan 
mengkritik tradisi hadiah pahala di kalangan kaum tradisionalis. Hasbie Ash 
Shiddigy menawarkan jalan tengah antara kaum reformis dan tradisionalis 
terkait penggunaan dan pemahaman hadis hadiah pahala. Sedangkan Harun 
Nasution mengkritik Siradjuddin Abbas dengan memberi penegasan tentang 
term Ahlussunnah Waljamaah. 

Terjadinya implikasi ataurespon tersebut disebabkan karena perdebatan 
Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas juga merupakan perdebatan kaum 
tradisionalis dan reformis, atau antara kelompok yang mendukung purifikasi 
Islam dan yang menolaknya. Di samping itu, pemikiran atau pemahaman 
hadis Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas sangat mempengaruhi pemikiran 
masyarakat di bawahnya, terutama organisasi PERSIS dan PERTI yang 
mereka pimpin. 

Dari hal-hal yang disebutkan di atas, dapat ditegaskan bahwa 
pemahaman hadis di Indonesia pada pertengahan abad XX merupakan 
pemahaman yang sektarian antara Islam tradisionalis (Kaum Tua) dan Islam 
reformis (Kaum Muda) yang diperdebatkan secara #uth dam untuk 
mendukung ideologi kelompok masing-masing. Ideologi tersebut berupa 
maghabiah (kewajiban bermazhab) dan /a maghabiyah (tidak terikat dengan 
mazhab). Kedua kelompok ini memperebutkan penggunaan dan metode 
pemahaman hadis sebagaimana yang telah diwakili oleh Ahmad Hassan dan 
Siradjuddin Abbas. Tesis tersebut dibangun atas dasar temuan bahwa 
perdebatan Ahmad Hassan dan Siradjuddin Abbas sangat dipengaruhi oleh 
faktor sosiologis atau sosio historis Islam Indonesia pada waktu itu. 

Perbedaan dan perdebatan tersebut telah memberikan nilai tersendiri 
dalam perkembangan pemikiran hadis, Pertama, terbentuknya pola 
penggunaan dan pemahaman hadis reformis dan tradisionalis. Kedua, 
menimbulkan pemahaman hadis yang sektarian. Namun penggunaan dan 
pemahaman hadis secara sektarian tidak relevan lagi dilakukan saat ini, karena 
pemahaman yang demikian tidak obyektif dan tidak dapat mengambil makna 
substansif (magasid asy-syari'ah) dari suatu hadis. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--259 


LAMPIRAN | 
TEKS HADIS SECARA LENGKAP DAN TAKHRIJ-NYA"” 


1. Hadis Tawasul 


30 AG A 


an Mean en enan MA KU NN B2 PB ea aer ia 33 Ato “GL BN KORAN AB 
yA ar Bal PE ar MIL AS Gal Sa JB LSN AM Sp Nata Ular JB dahan op yel Kata 
SEE US EL AJB ALAN Ii AG Haa N babat | OS AE AN Cop) ASI 7 AE Ol Ga 6 Ga 


Lte Au £ BB ia an Re aa EA SE Bl or, 
Oya JB UU Uni ta BII Ia UG KE Uh DI 


(Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Sahih a-Bukhari pada kitab 
al-Istisga' bab Sual an-Nas al-Imam al-Istisga” Iza Oahhati, nomor hadis: 954, 
dari sahabat Anas secara mauguf dengan ranji sanad sebagai berikut: 


Rasulullah 
l 
“Umar bin al-Khattab 
l 


Anas 


4 
Sumamah bin “Abdillah bin Anas 
4 
Abi “Abdullah bin al-MuSanna 
Ng 
Muhammad bin “Abdillah al-Ansari 
4 
Al-Hasan bin Muhammad 


1 
al-Bukhari 


“Secara umum penelusuran takhrij a-hadis dilakukan berdasarkan bantuan aplikasi Lidwa Pusaka i- 
Software- kitab 9 Imam Hadits. Sebagian lainnya dilakukan dengan menelusuri secara langsung pada 
kitab-kitab Rija/ a-Hadis. 


260--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Penelusuran penulis menemukan bahwa sanad hadis tersebut berkualitas 


sahih, muttasil, semua perawi dinilai oleh para kritikus dengan penilaian 
Siggah adil dan dabit. Hadis ini juga tercantum dalam kitab Sahih al-Bukhari 
nomor: 3434). 


Hadis Bid'ah 


2. 


2. 


Hadis Riawayat Muslim 


Aa AAN A5 AN AR AS yA 33 SIA AS ES AJ pl Gl 5 ta A5 GI AE ma 33 BU GA 
PA SS SAS UN JP KIS ah SA GNU BEAN SAN AS II ai 
Sun AE he Adu Selang ada MN oke li Ie Of Rnn6 It JB 


(Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam Sahih Muslim pada kitab al- 
Agdiyah bah Nagd al-Ahkam al-Bitilah nomor: 3243, dari sahabat 
“Aisyah secara mwarfu' kepada Rasulullah dengan sanad yang sahih, sanad- 
nya muttasil, semua perawi dinilai oleh para kritikus dengan penilaian 
Siggah, adil dan dabit. Hadis ini juga tercantum dalam Sahih al-Bukhari 
nomot: 2499. Sunan Abi Dawud nomor: 3990, Musnad Ahmad bin 
Hanbal nomor: 23975, 24298, dan Sunan Ibnu Majah nomor:14). 


Hadis Riwayat Abu Dawud 


PAb 3 PPI AS Ha SIB cola DN aa Ju Baya Si 1 Bas aka G3 Ah Es db Ia Gam 
SEN En ee Lea GR BI 
Ga JAN ai SAB pg le tao IN AG Ga lo AA NB Camndit GasE Tap IA ik, dalah (la 
IE AE Se LA Kan EA DAS Gelas IA Ka Ga Aa Da Ga sa da 
MAN Aa AS Aa UE Se AS Li ia Ab US Al al SL Aj Kan 

AA JS HE ERA IS OP SERA SU dn GE PRE GLASS ai Sarah 


(Hadis Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawud pada 
Kitab as-Sunnah, bab F7 Lugum as-Sunnah, nomor hadis 3991, dari 
sahabat al-Irbad secara marfi''” kepada Rasulullah. Tabiin yang 
menerima hadis tersebut dari Irbad terdapat dua jalur sebagai berikut: 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--261 


Jalur 1: 
Rasulullah 
l 
Trbad bin Sariyah 
l 


Abdurrahman bin Umar Assulami 


tp 
Khalid bin Ma'dan 
1 
Saut bin Yazid 


4 
Al-Walid bin Muslim 
4 
Ahmad bin Hanbal 
4 
Abu Dawud. 


Sanad jalur (1) ini sahih: muttasil, semua perawi dinilai oleh kritikus 
dengan penilaian S1ggah. 


Jalur 2: 
Rasulullah 


$ 
TIrbad bin Sariyah 


Hujru bin Hujrin 
l 
Khalid bin Ma'dan 
l 
Saur bin Yazid 


4 
Al-Walid bin Muslim 
4 
Ahmad bin Hanbal 


J 
Abu Dawud. 


262--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Sanad jalur (2) ini muttasil, semua perawi dinilai oleh para kritikus 
dengan penilaian Siggah adil dan dabit, walaupun perawi yang bernama 
Hujru bin Hujrin dinilai tidak dikenal oleh Ibnu Gattan, namun 
kritikus yang lain menilainya Siggah. Dengan demikian, penulis 
berpendapat bahwa tidak ada penilaian jarh terhadap perawi Hujru bin 
Hujrin. Berdasarkan data-data tersebut, penulis meyimpulkan sanad 
hadis ini berkulitas sahih. Hadis tersebut juga tercantum dalam Musnad 
Ahmad bin Hanbal nomor: 1651,1652, Sunan Ibuu Majah nomor: 42, 
Sunan At-Tirmizi nomor, 2600) 


2.3. Hadis Riwayat Muslim 


Ig SI A5 3 SN An GAN AE 3 Ah SA AN yh ae aa 3 BA UAS Ola BS AS 
MEA AB al ya Sp PAN le —pekny Ae AN Iko AN Ipa II AE Ga LS be JB KE ap 5 mak 
SA An da ba AS AAN SEGI JB bh Ob 3 Saki salah Se ana ane 
SIS SA Ag Ia EL SLS KA me ale hana Ia JS s3 BSN OA SAS 
LL Up Ja DJ Ki KA ah EA ILY SS DA pay Sai Vo Jb 


Ke ana 


(Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam Sahih Muslim pada Kitab al- 
Ilmu, bab Man Sanna Sunnatan Hasanatan, nomor hadis 4830, dari 
sahabat Jarir bin Abdullah secara marfi. Penelusuran penulis 
menemukan sanad hadis ini sahih, muttasil, semua perawi yang tertulis 
dalam hadis ini dinilai oleh para kritikus dengan penilaian Siggah adil 
dan dabit. Hadis ini juga tercantum dalam Musnad Ahmad bin Hanbal 
nomot: 18367, 18387, 18404, Sunan Ad-Darimi nomot: 511, Sunan Ibnu 
Majah nomor 199, 203.) 


2.4. Hadis Riwayat Abu Dawud 


Lihat kembali hadis nomor 2.2 sebelumnya. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--263 


2.5. Hadis Riwayat At-Tirmuzi: 


JB AAA Ie Ale BAGAN bala PAS ob SEA Ala 58 SG D8 AA II OKE EA GA Sa 5 Gaba Gi 
Aa LIA NIB amat AN JB Daan gl 3S SIS Sang S3 al SAN aa se Iya Al dala al lo all Ja JU 


(Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam Sunan At-Tirmizi 
pada kitab a/-Managib, bab Managib Abi Bakrin wa Umar, nomor hadis: 
3595, dari sahabat Huzaifah secara marfu'. Menurut Imam At-Tirmizi 
sanad hadis ini berkualitas hasan. Penelusuran penulis menemukan 
sanad hadis ini muttasil, semua perawi dinilai adil dan dabit, hanya saja 
terdapat seorang perawi yang bernama al-Hasan bin As-Sabbah al- 
Bazzar sedikit kurang dabit. Karena itu penulis juga menyimpulkan 
sanad hadis ini berstatus hasan. Hadis ini juga tercantum dalam Musnad 
Ahmad bin Hanbal antara lain pada nomor: 22161, 22189). 


3. Hadis Najis Anjing 
3.1. Hadis Riwayat al-Bukhari 


- 
ot 


IE tag Ale AN Io II JEA Jep PU NI A56 BAL Hay IA AS SAS 
dhan Ia SA Sea SN AI 


(Hadis ini diriwayatkan al-Bukhari dalam Sahih al-Bukhari pada kitab al- 
Wudui' bab Iza Syariba al-Kalb Fi Ina? Ahadikum, nomor hadis: 167, dari 
sahabat Abu Hurairah secara marfu'. Penelusuran penulis menemukan 
sanad hadis ini berkualitas sahih: sanad muttasil, semua perawi dinilai 
oleh kritikus dengan penilaian siggah adil dan dabit) 


3.2. Hadis Riwayat Muslim 


Tn ain KALA £ 0. - £ 2 fo 0 aa 03 308. da. 8 6G 03 308 aa 
JB JB IA AP le BI ni IP ALE UYA sea 33 SE UAS SARI Ab H1 IE ie 


Hp II Baal Sa at 3 ISI Tp Sl “eka td BI ko AN 


264--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


3.3. 


(Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam Sahih Muslim pada kitab at- 
Taharah bab a-Hukmu Wulugu al-Kalb, nomor hadis 418, dari sahabat 
Abu Hurairah secara marfi'' dengan sanad yang sahih: sanad muttasil, 
semua perawi dinilai oleh kritikus dengan penilaian siggah, adil dan 


dibit). 


Hadis Riwayat Muslim 


Gro 


SE AN ko AN Ja SE JESAA  5P Laga oi Aa GP OLS ai gia 58 mama Sh Jatah WAS OA Oh YA Wib 
e sari Bo 200 IT get NA EN AN PA NN KUN Dae 
NA BAU NA Ria kak Ol SI A3 Sp SL SAM 2) ago 


(Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam Sahih Muslim pada Kitab 
at-Taharah bab a-Hukmu Wulugu al-Kalb, nomor hadis 420, dari 
sahabat Abu Hurairah secara marfu” dengan sanad yang sahih, sanad 
muttasil, semua perawi dinilai oleh kritikus dengan penilaian siggah adil 
dan dabit.) 


Pada riwayat Muslim jalur yang lain terdapat perbedaan redaksi 
(riwayat bi alma 'na): 


Y An en TE Ino £ 0. PI - 2 £ 0. - LI Low X9.. 0... ka 
ade Al de all ds) ol AP AN EGA 93 2 BP Ir AB IU Pu Pu Was 


KN ata KKG SAM CU) $ SI DA 11 9 JB —eakang 


(Hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim dalam Sahih Muslim pada 
kitab at-Taharah bab a-Hukmu Wulugu al-Kalb, nomor hadis 419, dari 
sahabat Abu Hurairah secara marfi'' dengan sanad yang sahih, sanad 
muttasil, semua perawi dinilai oleh kritikus dengan penilaian Siggah adil 


dan dabit) 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--265 


4. Hadis Batal Wudu 
4.1. Hadis Riwayat Malik: 


SEM 2d AS ET AE op AN AE dah IP AN ME Ui Bee Pb AP IU Pa daa 


Pa AN Sat Damn AE Aan “UE LT gi SA PA SN PP 
se) dalah coba kanan gl (dilal J3 oya Hama Oya Cab Leon g cai al 


(Hadis ini hanya diriwayatkaan oleh Imam Malik dalam kitab 4/- 
Muwatta” pada Kitab at-Taharah, Bab a-Wudi' Min Oublat al-Rajul 
Imra'atahu, nomor hadis: 87, dari sahabat “Abdullah bin “Umar, wanguf. 
Penelusuran penulis menemukan sanad hadis ini berkualitas sahih, 
sanad muttasil, semua perawi dinilai oleh kritikus dengan penilaian 


Siggah, adil dan dabit.) 


4.2. Hadis Riwayat Ahmad 


Gani JB taking ALE AN oke AN Johan Of RESEP AN GE Pa loh ab PARE BAL AS ii 
ae Oi Ga BE ne Be Ra Ta Pena Tn Oa AA GA aa Pan AR . 
“nb 2SE NI NP 3 R3 SE SA dh LI TA 5 Kl 


(Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam Kitab 
Musnad Ahmad bin Hanbal, pada Musnad Hadis Sayyidah “Aisyah 1.a., 
nomor hadis 24584, dari sahabat “Aisyah secara marfi' dengan jalur 
sanad sebagai berikut: 


Rasulullah 
4d 
“Aisyah 
l 
Urwah bin Az-Zubait 
l 
Habib bin Abi Sabit 
l 
Al-'Amasy 


Wak? 
k 
Ahmad bin Hanbal 


266--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


4.3. 


Penelusuran penulis menemukan, semua perawi dalam sanad 
hadis ini dinilai Siggah oleh para kritikus kecuali perawi yang bernama, 
Pertama, a-“Amasy yang memiliki nama asli Sulaiman bin Mihran. 
Pada umumnya para kritikus seperti al-“Ajili, an-Nas#'i, Yahya bin 
Ma'n, Abu Hatim, Ibnu Hajar al-“Asygalann memberikan penilian 
Siggah kepadanya. Hanya saja Ibnu Hajar al-“Asygalani memberikan 
penilaian ganda kepadanya berupa, Siggah, hafiz tetapi yudallis. 

Kedua, Habib bin Abi Sabit, dinilai oleh para kritikus telah terjadi 
kesalahan (informasi) dalam meriwayatkan hadis tersebut. Pendapat 
yang sahih mengatakan bahwa dalam menerima hadis tersebut Habib 
bin Abi Sabit sebenarnya menerima dari “Urwah bin al-Muzni, bukan 
dari “Urwah bin Az-Zubair. Lihat: Jamal ad-Din Ibn al-Hajjaj Yusuf al- 
Mizzi, Tahzib al-Kamal Fi Asma? ar-Rijal, vol. 20. Bairut: Muassasah ar- 
Risalah, 1992 M., 11. Sedangkan “Urwah al-Muzni dinilai majhul oleh 
para kritikus. Lihat Mizan al-Trdal vol. 3, 65. Berarti dalam hal ini 
Habib bin Abi Sabit telah melakukan #ad/is dalam meriwayatkan hadis 
tersebut. Dengan demikian penulis menyimpulkan sanad hadis Ahmad 
bin Hanbal ini berkualitas daif). 


Hadis Riwayat al-Bukhart: 


Ia gn ne sa EN Ka ala yag ab Ip Pb yi ya Na SAN DG Ul yaa ia 


F3 Ip C3 manis GPS Ika Ip d3 Su Seag ane AMI lo al Ira) Sa Ong Ul LAS IE ala ale Al 


Ba Ga IA IG ata 


(Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih a-Bukhari 
pada kitab as-Salah bab as-Salatu “Ala al-Firasyi, nomor hadis: 483, dari 
sahabat “Aisyah r.a. secara marfi' dengan sanad yang sahih: sanad-nya 
muttasil, semua perawi Siggah. Hadis ini juga tercantum dalam Sunan 
Abi Dawud nomor: 612, Musnad Ahmad bin Hanbal nomor: 23993, 
24314, a-Muwatta' nomor: 238. Sahih Muslim nomor: 796, Sunan An- 
Nasa'i nomor: 168). 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--267 


5. Hadis Tallafug Usalli 


PEN SIP aNN MPA HA on eta AP Ma RB Ana ea OA ANU sa” NA Bon Oenon mosa AB Mon AG 2 II 0 3 023 AG 
Baal RAL ga peang dalP AU elo oa Tanaka JB KS AM Co ml LP II UP AA ih ata UAS Ody ca maa Mid 
dp Tama Ula U Wi U Gal JUS SAS al Sya SA Cash Sapa 203 Ab AB ae Dis laa 3G JB Cast 


E59 SAS US Iya ala ala Ai Io adi 


(Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam Sahih Muslim pada Kitab al- 
Hajji bab F7 al-lfradi wa al-Oirani bi al-Hajji wa al-Umrati, nomor hadis 
2168, dari sahabat Anas secara marfu'. Penelusuran penulis menemukan 
semua perawi dalam sanad hadis ini dinilai Siggah oleh para kritikus kecuali 
perawi yang bernama Humaid bin Abi Humaid. Pada umumnya para 
kritikus seperti al-“Ajili, An-Nasa'1, Yahya bin Ma'in, Ibnu Kharasyi, Abu 
Hatim, Ibnu Hajar al-“Asygalani memberikan penilaian Siggah kepadanya. 
Hanya saja Ibnu Hajar al-“Asygalann memberikan penilaian ganda 
kepadanya berupa, Siggah, hafiz dan yudallis. Dalam hal ini penulis memilih 
atau menggunakan teori at-ta dil mugaddamun 'ala al-jarhi (mendahulukan 
penilaian ta'dil dati pada jarh), mengingat Ibnu Hajar sendiri terlebih 
dahulu memberikan penilaian #4 dil kepada perawi tersebut. Penelusuran 
penulis juga menemukan bahwa sanad hadis tersebut mutasi! dari Muslim 
hingga Rasulullah. Dengan demikian penulis menyimpulkan sanad hadis 
Muslim ini berkualitas sahih: muttasil, perawi Siggah/adil dan dabit. Hadis 
tersebut juga tercantum dalam Musnad Ahmad bin Hanbal 12211, Sunan 
An-Nasa'i 2681). 


6. Hadis Gunut Subuh: 
6.1. HR: Ad-Darugutni : 


8 Bona soo Exa. 3 Io obi — £ ag LA 30 202 AG £ xa. An MANA an Maa BN Kera Aa Ta 
Sai Tata oi MA UAS gala S3 PENS (aj asa AN as KA ag WAS Jala 01 Bel or AAS Kila 
Aina 0 oto ko. 0, -A Y NIA SI TAN PN s PA TNI De, Sate Dona Aoa La 
SP tea aa Da C3 elang dala AN ala LOL Km OP Km oa KR SS SSI daan pal Ula toga ga gn AN ag Wa 


s Kang Se ee Tab ena Be Io KAT ES O NP 
So silei! BASAN 3 ih Ip Ab maa SL 


(Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darugutni dalam Sunan Ad-Daragutni 
bab Sifat a-Ounit dari sahabat Anas marfi kepada Nabi. Hadis ini 
diperselisihkan kesahihannya. Karena pada sanad-nya terdapat perawi 
yang bernama Abu Ja'far Ar-razi yang diperselisihkan ke-dabit-annya. 
Menurut Yusuf al-Mizzi dalam Kitab Tuahzib al-Kamal, para ulama 


268--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


memberi penilaian yang berbeda terhadap Abu Ja'far Ar-Razi, sebagian 
kritikus men-jarh-nya dengan memberi penilaian /aisa bigawi fi al-hadis, 
sedangkan kritikus yang lain men-fadil-nya dengan penilaian Siggah dan 
sdlih f al-hadis. Lihat: Jamal al-Din Ibn al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, Tahzib 
al-Kamal Fi Asma” ar-Rijal, vol. 33. Bairut: Muassasah ar-Risalah, 1992 
M., 192). 


6.2. Hadis Riwayat At-Tirmui: 


Ale AD Ho al Jp la Sa A8 Ulfa Gal 5 IU La UU Ale II ai EA ab HA Ea 
Lag pl JB SISA (SN JB OR NN Oei aa La pa BIL Un Wb Al ui aa Olah GAS) SG Gal ah 


VA ENG Saba LA TON Hati Kah 3 3 OI LOKAL JG) lali Ja Ate ale Jadi, Raat HS enaS Ki 


KAS AN ee 33 ato GAS ASN 3 tb Hp Anh KA Pala MM jp Sa NB Bi 3 Spa SAN SA IG ip 


Bang Api ALA Nia Tama ML al 3 Ap jl 


(Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dalam Sunan Ar-Tirmigi pada 
Kitab as-Salih pada bab Ma Jaa Fi Tark al-Ounnt, nomor hadis 368 
dari Sahabat Tarig bin Asy-yama. Menurut Imam Abu Isa At-Tirmizi 
Sanad hadis ini berkualitas hasan sahih. Penelusuran penulis juga 
menemukan sanad hadis ini berkualitas sahih, sanad muttasil, semua 
perawi dinilai oleh kritikus dengan penilaian Siggah/adil dan dabit. 
Hadis ini juga tercantum dalam Musnad Ahmad bin Hanbal nomot: 
11641, 12345, 15317). 


7. Hadis Tempat Pelaksanaan Shalat Id 


Aung SAN 2 Pa at Ha NN Bb TAN Boke aa Bh LP Kia Ba Aj Haa Ela 
HA en Sa BA NA Al 33 Lan AN LS PU ata SIB AL Ui EU AE II Ia Sab Sa 


Jatah Adel lo Ig ala AN Ko 


(Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawud, pada 
kitab as-Salah bab Yusalli bi an-Nas al-'Id Je a-Magjidi Iga Kana Yaumu 
Matarin. nomor hadis 980. Sanad hadis ini mutasi! sampai ke Abu Hurairah 
dan Nabi saw. Abu Dawud menerima hadis ini dengan dua jalur. Semua 
jalur Abu Dawud dalam hadis ini berkualitas daif karena terdapat dua 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--269 


orang perawi yang terkena jarh, Pertama, Isa bin “Abdil “Ala bin Abi 
Farwah yang dinilai oleh Ibnu Hajar al-“Asgalani dan Ibnu Yattan sebagai 
orang yang majhul. Kedua, “Ubaidullah At-Taimi bin “Abdullah bin 
Mawhab yang dinilai oleh Ibn al-Yattan sebagai perawi yang majhiil, 
kemudian Ahmad ibn Hanbal menilai hadis-hadis yang diriwayatkannya 
munkar. Hadis ini juga tercantum dalam Sunan Ibnu Majah nomor: 1303). 


8. Hadis Rukhsah Shalat Jumat Pada Hari Raya 
8.1. Hadis Riwayat Abu Dawud 


Sh oi HAN AP SP mall Inka IS aah Bab AH Sab UB AN NP pai DASI ana! 01 Kabua Uk 
Dea Up KASI Ia Sp Aa LAS Os RSA SEA TE pn lean Ion IA SA Ad 


(Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawud 
nomor hadis 907. Pada Kitab al-Jum'ah bab Iga Wafaga Yaum al-Jum'ah 
Yaumu Id dari sahabat Abi Hurairah secara marfi' dengan sanad muttasil 
dan baik (semua perawinya dinilai oleh kritikus dengan penilaian Siggah 


dan sadug/adil dan dabit). Hadis ini juga tercantum dalam Sunan Ibnu 
Majah nomor: 1301. 


8.2. Hadis Riwayat Ahmad: 


& Dag Si Ad Tt Laga Ju aa ng Pi SA ea E oke 15 dara para AI Le KAA 


Kasi Kab Oa La JB BESI 3 G3 3 MN IA al Kia GA JB MASA aa png ale AN io ah Iyo 


(Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad pada bab Hadisu 
Zaid bin Argam Radiallahu “Anhu nomor hadis: 18513, dari sahabat Zaid 
bin Argam. Sanad hadis ini berkualitas daif karena terdapat perawi yang 
majhul yakni Iyasy bin Abi Ramlah, walaupun Ibnu Hibban 
menyebutkannya dalam as-Siggat. Asy-Syaukani dalam kitab Nai/ al- 
Autar juga menyatakan pendapat yang sama dengan ungkapan: Sanad 
hadis ini daif karena terdapat perawi yang majhul yang bernama Iyas bin 
Abi Ramlah). 


270--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


9. Hadis Talak Tiga Sekaligus 


8-0. 


CU Ga Je Gb an ale AN Ko Iyan Tuh IE nah UP le Da an aa IE KA II Aug 


Ab IS Wi BAB CA 5 AE SAN ISS TU aa A1 Wen Ula USB JUS IU Ah al JL JU 


(Hadis ini hanya ditiwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab 
Musnad, bab Bidayah Musnad “Abdullah bin “Abbas, nomor hadis 2266, dari 
sahabat Ibnu “Abbas dengan sanad yang lemah karena ada perawi yang 
terkena jarh yakni Dawud bin Husain, ia dinilai oleh Abu Hatim dengan 
laisa bigowiy, kemudian ada perawi yang bernama Muhammad bin Ishag 
yang dinilai oleh Ibnu Hajar dengan ungkapan sadug yudallis). 


10. Hadis Riba 


10.1. 


10.2. 


Hadis Riwayat Muslim 


D2... 9 


3 IP SIB am ee 5, j3 HER 33 dah alah Ko 


(Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam Sahih Muslim pada kitab 
al-Masajid, bab Istihbabu Tahiyah a-Magiidi Birak'ataini. nomor 1168, 
dari sahabat Jabir, sanad hadis ini sahih (7uttasil, perawi adil dan 
dabif). Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab 
Musnad Ahmad bin Hanbal nomor 13718 dan 13910). 


Hadis Riwayat al-Bukhari 


ale AN Ko IOS IE AN 5 IA 3 Ula tag Aa ha rear Bara 
pa) TER PAN Ea Sial A33 Ula Ul 4 Uang lb An alas asi Ga BUAS Sela Ja Ia Ina al 
Abi KE 33 3 alah ale AN Io 


(Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Sahih al-Bukhari pada 
kitab alWakalah, bab Wakalah asy-Syahid wa al-Gaib Jaizah. nomor 
2140 dari sahabat Abu Hurairah. Sanad hadis ini sahih (uttasil, semua 
perawi adil dan dabit). Hadis ini juga terdapat dalam Sahih Muslim, 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--271 


nomot: 3004, Sunan An-Nasa': 4539, Musnad Ahmad bin Hanbak 
9782,9500). 


10.3. Hadis Riwayat At-Tirmizi: 


0 


SAN In Sp ah AA ai Obb 5 all han SA Ge B3 BUG EA SB ap KAA SN Ela 
de Ko Ih AG SG AA Ju BAN 3 Ja Batas SG ag ale HA Ko at Igpo5 Tilas JG ang ale 
AB Ie 3 ape plg ale HN Ko dh dea kan Gek UI JI d3 U ba SG EN aa lag 


ba Dina Lada NB diaag yA IU 3 elu 


(Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dalam Sunan AtTirmizi 
nomor 1239 pada kitab al-Buyi' bab Ma Ja 'a Fi Istigrad al-Ba'ir, dari 
sahabat Abu Rafi, marfii', sanad-nya sahih (muttasil, semua perawi 
Siggah: adil dan dabi?. Imam Abu Isa At-Tirmizi juga berpendapat 
bahwa hadis ini berkualitas hasan sahih. Hadis ini juga terdapat dalam 
Sunan Abi Dawud nomot: 2904, Musnad Ahmad bin Hanbal nomor: 
9203, 25928, Sahih a-Bukhari nomot: 2217, Sunan Ad-Darimi nomot: 
2452, Sunan Ibnu Majah: 22176, a-Muwatta' nomot: 1185, Sahih Muslim 
nomor: 3002 dan Sunan An-Nasa': 4538). 


104. Hadis Riwayat al-Haris$ 
Cah PP DAA UH Ha AA ala Mb Jo AS ga Pp 


(Hadis di atas terdapat dalam kitab Bw/ug al-Maram karya Ibnu Hajar 
al-“Asygalani. Menurutnya hadis ini diriwayatkan oleh al-HariS dengan 
sanad yang daif karena terdapat sanad-nya yang gugur, hadis ini 
memiliki syahid tetapi juga berkualitas daif. sebagaimana ungkapannya: 
wa isnaduhu sagitun, walahu syahidun da'ifjun. As-Sar'ani juga memberi 
penilaian daif terhadap hadis tersebut karena terdapat perawi yang 
bernama Sawwar bin Mu$'ab dinilai matrik. (Lihat As-Sam'ani, Subul 
al-Salam, juz 3, 53). 


272--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


10.5. Hadis Riwayat al-Bukhari 


3 AN ana ana ba au RON sen ng ON AN AN NN NS EN KN Sa Na PR SNN NN Se PTE TAP 
2g UI JUS AAN 2 pkai AN AG Ken HAN SI dal 6 353 Gal oi Aka IP Ab SAS op Ih OLGA 
PNG ANA SP CANCER CN PANGAN ANANDA NON Ge OP UT ee Ra Pe Le ye 
pai Jae oa Jae SI AA Ga Ie) PSU OS AB Up UM OS) SL JB G3 seng S Je Vai Uya Slaabb 


Lan £. 30 G TA ae Gi akta Pun saat 0 £ 
SENAR 58 93 348 ji Walhi Sau Hp Sis US 3 Ym 


(Hadis ini hanya diriwayatkan oleh al-Bukhari, terdapat dalam Sahih 
al-Bukhari pada kitab al-Managib, bab Managib “Abdullah bin Salam. 
nomor 3530, dari sahabat “Abdullah bin Salam. Hadis ini merupakan 
hadis maguf. Sanad hadis ini berkualitas sahih, muttasil semua 
perawinya Siggah adil dan dabit). 


10.6. Hadis Riwayat Muslim 


ENa LP Na AR PA Bea Tania Lo. 0d Ea mona aa NI Lan, po tan 0-0 302 Z- Bo 960 2 Aa 
AN ala AN Ie SA JB ler P aj AN UI aa Ul IE RAS Gal on Ole OP 0g Aja pelua 0 Hasaa Kie 


SEA IE SAR SG AAU IT en ale 


(Hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim pada bab La'ana Akilarriba 
wa Muwkilahu nomor hadis 2995, dari sahabat Jabir secara marfu' , 
dengan sanad yang sahih, muttasil, semua perawi Siggah/ adil dan dabit. 
Hadis ini juga terdapat dalam kitab Sunan Abi Dawud nomor: 2895, 
Musnad Ahmad bin Hanbal nomor: 13744, 4099, Sunan Ibnu Majah 
nomor 2268, Sunan An-Nasa' 5015, 5016, Sunan AtTirmig nomor 
1127: 


11. Hadis Hadiah Pahala 
11.1. Hadis Riwayat al-Bukhari (Bada! Haji) 


Aa S3 Ia SA RAIN 35 ya GA GS AB ai Asi DB An al SP Mn NAS Je 5 aa EA 
BELA Ga SP RE uban 3 0g Se Leg ae Oa BK ga Ba UR aa bk PR Sa Tea Ba Satar KU 2. 
JA ES PA EH aa JB WE JT LA II ab AS NS Ao HB Ah ae Ke 


SEM SH AI AN IP KE si 13 


(Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Sahih al-Bukhari pada 
kitab al-Hajju wan-nuzuru 'an a-Mayyiti War-rajulu Yahujju “An al- 
Mar'ati, nomor 1720, dari sahabat Ibnu Abbas secara marfu' dengan 
jalur sanad berikut: 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--273 


Rasulullah 
l 
Ibnu “Abbas 
AA 
Sa'id Ibnu Jubair 
IP 
Abu Bisyrin 


Abu “Awanah 
l 
Musa Ibnu Isma'il 
l 
Al-Bukhari 


Penelusuran penulis menemukan bahwa sanad hadis di atas 
berkualitas sahih (uttasil, semua perawi Siggah/adil dan dabit). Lebih 
lanjut lihat kitab Tuhgib al-Tahzgib karya Ibnu Hajar al-“Asygalani vol. 
8, 387. Vol. 2, 50. Tahgib a-Kamal, vol. 18, 42-43., vol. 19, 382., vol. 3, 
381., vol. 6, 142., vol 10, 255. Vol. 18, 442. Kitab Mizan al- Ttidal karya 
Az-Zahabi, vol. 4, 200. Kitab a/-Jarhu wa at-Ta'dil karya Ar-Razi vol. 
2, 473. 

Hadis tersebut juga terdapat dalam kitab Sahih al-Bukhari nomot: 
6205,6771, Musnad Ahmad bin Hanbal nomor: 1901, Sunan Ibnu Majah 
2900, Sunan  An-Nasa'i nomor 5294,5299 dan Sunan Ad-Darimi 
nomor 1764). 


11.2. Hadis Riwayat al-Bukhari (Badal Puasa) 


jiran Up Sawan Ol jin SPA AS SM AS SE EA GS oh Laga Oi Naa BAL ME ap Kaban Kab 


SP SA AG Ap Al Aa eh Oa Je IN al Do SAN pp Kane ja 3 Kia 
PEN AN SN 
(Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Sahih al-Bukhari pada 


kitab a$-Saum Bab Man Mata wa Alaihi Saumun, nomor 1816, dari 
sahabat “Aisyah secara marfsi', dengan ranji sanad sebagai berikut: 


274--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Rasulullah 

Jd 

“Aisyah 
l 

Urwah 
J 

Muhammad Ibnu Ja'far 
J 
“Ubaidillah Ibn Abi Ja'far 


“Amru ibn al-Haris 
l 
Abi 
l 
Muhammad bin Musa bin “Ayan 
l 
Muhammad Ibn Khalid 
l 
Al-Bukhari 


Penelusuran penulis menemukan bahwa sanad hadis tersebut 
berkualitas sahih (muttasil, semua perawi Siggah/adil dan dabit). Lebih 
lanjut lihat kitab Tuhzib at-Tahzgib karya Ibnu Hajar al-“Asygalani vol. 
7, 135, 450., vol. 5, 366-367. Tahzib al-Kamal, vol. 11, 273, 330, 322- 
325,. Vol. 18, 443-444. vol. 14, 190-193., vol. 16, 169., vol. 13, 9-12., 
vol.22, 377-378. Kitab Migin al-Ttidal karya Az-Zahabi, vol. 3, 4. 
Kitab a-Jarhu wa at-Ta'dil karya Art-Razi vol. 7, 221, 8, 83, 136-137., 
vol Stik 

Hadis tersebut juga tercantum dalam kitab Sahih Muslim nomor: 
1935, Sunan Abi Dawud nomor: 2048, 2879, Musnad Ahmad bin Hanbal 
nomot 23265, 23266). 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--275 


11.3. Hadis Riwayat al-Bukhari (Badal Sedekah) 


AA JBS HA Oh Pl Jd SEX AKI PN Wedi LAB AN Ol Ig le AN 


(Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Sahih al-Bukhari pada 
kitab al-Janaiz bab Maut al-Faj'at al-Bagtah nomor: 1299, dari sahabat 
'Aisyah secara marfu'. Penelusuran penulis menemukan, sanad hadis 
ini sahih: muttasil, semua perawi sSiggah/adil dan dabit. Hadis ini juga 
tercantum dalam Sahih Muslim nomor 11672, 3082, Musnad Ahmad bin 
Hanbak 23117, a-Muwatta' Malik: 1255 ). 


11.4. Hadis Riwayat Muslim 


SABAR 5E AN Oi SIAGA BE 3 gp AA IA S5 JEJE Ah Gi ab KE UAS SA Gi ana UAS 
MS ln ai Baen LX. maa ag bana Pa. GANGA AA ea Arda SP LE Tapa at KG tp Lea Mp 
SR AAS UP Il Pad JL IA SN Iga SI Apa SU UB SU AL ala dala AMI elo AMI Iya) 
SAN AA IN KAA Ia SER ANA ia JS AS asn GS ia sal Sala A5 tala Je Had 


su, at aa ai 


(Hadsi ini diriwayatkan oleh Muslim dalam Sahih Muslim, pada kitab 
a-Adahi bab Istihbibu Ad-dahiyyah wa Zabhuba Mubasyaratan bila 
Tawkilin nomor hadis: 3637, dari sahabat “Aisyah secara marfi', Sanad 
hadis ini berkualitas sahih (muttasil, semua perawi siggah/adil dan 
dabit). Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Muslim). 


11.5. Hadis Riwayat At-Tirmizi 


Na Sa an San fo Loe fo 2 20 Ai MELA N Ha PAN Pa Lan n Tea kan UT ha AN No Aan 
AN Im) JB JB TA AP Hala 1 AAN oa Aa GS MG al BS LP Allah gal Kab OLS Op 3 yacea Ula 


(Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dalam Sunan At-T'irmizi, pada 
kitab al-Janaig bab Ma Ja'a 'an an-Nabiyyi Salallahu “Alaihi Wasallam 
nomor 998, dari sahabat Abu Hurairah secara marfu' Sanad hadis ini 
berkualitas sahih (muttasil, semua perawi dinilai Siggah oleh 
kritikus/adil dan dabit). Hadis ini juga tercantum dalam Musnad 
Ahmad bin Hanbal nomor: 10194, Sunan Ibnu Majah nomor: 2404). 


27 6--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


11.6. 


11.7. 


Hadis Riwayat At-Tirmizi 


JGA A5 EA SA EA SEA EA SIN GA Hi sis Es 
da dina kg dk denah JA Je Je 3 SATA Aa il Ga Jus S3 ag SA da baju ag 
Lana mp ii IE al SEN IA e3 KASN RA ali 5 Rasa 8 AB aa Je aa ajah il 
1 NS BL ah SA GE AG SIN EA AA IA TB NE AS aa SIA oi SM 


0 BE Ta DB Ai TAB DA 2 ta Lo 00 Yaa 
Bakso sUjA Alay Uby Sad 01 SULAg AA ma Jr 


(Hadis ini hanya diriwayatkan oleh At-Tirmizi dalam Sunan At-Tirmizi 
pada kitab al-Janaig bab Ma Ja'a fi as-Salati 'ala al-Janazati wasy- syafa'ati 
li al-Mayyiti nomor: 949, dari sahabat Malik bin Hubairah secara 
marfii'. Sanad hadis ini muttasil, para kritikus menilai semua perawi 
Siggah/adil dan dabit. Imam At-Tirmizi menilai sanad hadis ini 
berkualitas hasan). 


Hadis Riwayat Abu Dawud 


al IP AI Oa Aib GA Gp MUSI 38 SOE AAS 3 KI GAN SA SA AI NASA Cas 


AA il BI KA KSUMA JE sma ea ala AN Ko LAN JB JB Jd yi Jaka LA 


(Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan Abu 
Dawud pada kitab a-Janaig bab al-Oira'ah Ind al-Mayyit nomor: 2714, 
dari sahabat Ma'gil bin Yasar secara marfu' kepada Nabi saw. Sanad 
hadis ini berkualitas daif karena, Pertama, terdapat perawi yang 
bernama Abi U$man yang nama aslinya adalah Sa'ad. Perawi tersebut 
dinilai majhul dan tidak dikenal oleh Az-Zahabi dan Ibnu Madini. 
Kedua, terdapat sanad yang terputus pada tingkatan Tabiin yang 
menerima dari Ma'gil (dalam hal ini Sa'ad atau Abi USman menerima 
hadis ini dari Ma'gal an Abihi, namun tidak diketahui siapa Abihi 
tersebut/ tidak diketahui biografinya sedikitpun. Hal ini menyebabkan 
sanad hadis ini terputus). Hadis ini juga tercantum dalam Musnad 


Ahmad bin Hanbal nomor: 19416). 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--277 


11.8. Hadis Riwayat al-Bukhari 


ale Ie LA AE Ae oil 3 oa 53 dala 3 Tae EA UU pia 3 Saba Ea JG SAN 3 SA Gi 
Aa KAN 3 II ini OKE AU Uafp III Ig ag UD KANE ET 5 Ob ah Oi ih Ja ia dl 


Kan SAS Lilis AS IG ia Sad ad al J3 USU Se Ps IYA ia is ab 


(Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Sahih al-Bukhari pada 
Kitab alWudni' Bab Ma Ja 'a Fiy Gasl al-Bawli nomor 211, dari sahabat 
Ibnu Abbas secara marfi. Sanad hadis ini berkualitas sahih, 
penelusuran penulis menemukan sanad-nya muttasil, semua perawi 
Siggah/adil dan dabit). Hadis ini juga tercantum dalam Sahih Muslim 
nomot, 439, Sunan Abi Dawud nomor: 19, Sunan An-Nasa'r 31, 
Musnad Ahmad bin Hanbal nomor: 19516, Sunan Ad-Darimi nomot: 
132). 


11.9. Hadis Riwayat Abu Dawud 


pg... 


Ia SBI 6 A4 Aj (Se aka Jas ale Us) II 535 ae SI lag 


(Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawud 
pada kitab a-Janaizg bab al-istigfaru “ind al-gabri li al-mayyiti nomor: 2804, 
dari sahabat “Usman bin “Affan secara marfu' Hadis ini berkualitas 
daif karena terdapat perawi bernama “Abdullah bin Bahir bin Raisan 
yang terkena jarh oleh Az-Zahabi dengan penilaian mwunkar al-hadis. 
Disamping itu, tidak ditemukan data tentang tahun wafat “Abdullah 
bin Bahir bin Raisan dan perawi di atasnya yang bernama Hani, 
karena itu ke-muttasil-an sanad hadis ini diragukan. Hadis ini juga 
tercantum dalam Sunan An-Nasa'i nomor: 2014). 


278--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


12. Hadis Talkin 
121. HR. At-Tabrani: 


SA Span VA Vers ES Aa le dh SAN Ipa UPK USG VE NY BA AU 3 
Aa SN ABU Us ah Sea ali o I NA BASA Ia Aa Du SJ ag aed 
SE UE ons UK An na Cati Jj BE AB  AB ISP sb GAS UE 5 ab ad, 
SA ES AA Es AM UU oa UT IA Be AA hm jon aga Go ya nu 
BAN IA GG JAS Aa GE AA AG IN JA se an ak ae JAE OS YK Op ug 
(ala TE ob Un S5 Ju MX 
(Hadis ini hanya diriwayatkan oleh imam At-Tabrani dalam kitab 
Mujam al-Kabir pada bab Sa'id bin “Abdullah al-Awdiyyu 'an Abi 
Umamah, nomor hadis 7906, dari sahabat Abu Umamah secara marfu' 
Menurut Ibnu Hajar al-“Asygalani jalur hadis ini berkualitas daif. Lihat 
An-Nawawi, Majmi' Syarh al-Muhazgab, vol.5, 304. Adapun nama- 


nama lengkap para perawi dalam sanad hadis ini adalah: 


Rasulullah saw. 


3 
Abu Umamah 


l 
Sa'id bin “Abdullah al-Awdi 
l 
Yahya Bin Kasir 
l 
“Abdullah bin Muhammad al-Gursyiyyi 
l 


Isma'l bin Tyasy 


Muhammad bin Ibrahim bin al- “Ala? 
v6 
Abu “Ugail Anas bin Silm al-Khulani 
l 
At-Tabrani 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--279 


Penelusuran penulis juga menemukan bahwa sanad hadis ini 
berkualitas daif, karena terdapat perawi yang bernama Muhammad 
bin Ibrahim bin al-“Ala terkena jarh, Ibnu “Addi menilainya: munkar al- 
hadis., gairu mahfuzah, dan imam Ad-Darugutni menilianya dengan 
kazgab. Lebih lanjut lihat Jamal ad-Din Ibn al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, 
Tahzib a-Kamal Fi Asma' ar-Ryjal, Bairut: Muassasah ar-Risalah, 1992 
M, vol. 24, 325) 


12.2. Hadis Riwayat Muslim 

ai BEN Gas AB AI BAN ate yah Ia pala Oh GAN BED yaaa GA SI IA Fs 
aya ane matang sea Pi Fi IA 3 GE VA IU mt 
opa Bi UNAS ag diah So dn Ir sa atu PIR SN Ip bb Kal 
SA de Ja Io MASA SG Ali ) AIR Sg Id Ka Oh JW sen JG JK ls ala dn Ko 
Jaa 3 Aa Ka LN SN AAU, Fa alas alah Jah IA Ca NA, Aha ob 
Kan NS Wa Gea Bel la ag ala an JL AS 3 ML AN gan R0 pal 3 SSI ed ak 
La pagi KU Of age UT Ig jab al ab au bgs Ia Dapat Ol SA ob Ya AS Ul UI ag Ul IE 
Ja ena ala AI Tiba Jo Ia DAA IS 3 RE IG gi BEI SG GB SGG pagi Td ON AG SS 
JS Gs LA Ip KASAGS S JU Sabtu Kap Ol la P3 SU Aa SP Ea ab Un 
TENANG GB Uh ARE BL er Kant u TB saung 


2 3 Pe Aa PA SN TN SER Ie & 


Jd AG TE SA Unta SEN TN Ia RU IPA SU OA 


(Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam Sahih Muslim pada Kitab 
a-lman bab Kawn ak-lslam Yahdimu ma Oablahu nomor: 173, dari 
sahabat “Amru bin al“As secara mawguf. Penelusuran penulis 
menemukan bahwa hadis ini terdiri dari tiga jalur, para perawi dalam 
semua jalur hadis ini mutasil, Siggah/adil dan dabit. Karena itu 
penulis menyimpulkan bahwa sanad hadis ini berkualitas sahih. Hadis 
ini juga terdapat dalam Musuad Ahmad bin Hanbal nomor: 17109, 
17145). 


280--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


123. 


12.4. 


125. 


Hadis Riwayat Abu Dawud 
(Hadis tersebut sama dengan hadis yang telah penulis takhrj-kan 
sebelumnya. Lihat kembali ta£hrij hadis nomor: 11.9). 


Hadis Riwayat Muslim 


Se #3 Oa baja Sai ane A5 en NA AN yaa Sa, ca Ss UI okt SK Bni 


An) Ud Use, La ang ala An Ko ala Na an sa 


(Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam Sahih Muslim pada kitab 
al-Janaig bab Talgin al-Mawta Lailahaillallah nomor: 1524, dari sahabat 
Abu Hurairah secara marfu' kepada Rasulullah. Imam Muslim 
menerima hadis ini dari tiga jalur sanad. Penelusuran penulis terhadap 
semua jalur sanad tersebut berkualitas sahih, sanad muttasil, semua 
perawi siggah/adil dan dabit. Hadis ini juga tercantum dalam Sunan 
Abi Dawid nomor: 2710, Musnad Ahmad bin Hanbal nomor: 10570. 
Sunan Ibnu Majah nomor: 1434,1435, 1436. Sunan An-Nasa'i nomor: 
1803, 1804, Sunan At-Tirmizi nomor: 898). 


Hadis Riwayat al-Bukhari 


KIA Iisa Io SP AS AA ESAI 3 SI yi PB 1 Nat BIS TE AS ES ad IE Ea 
SN Ia SJ LS Lyla Sak 23 GG SU Ek P3 mand 35 dial ale S3 23 83 | Ka o JB ala 
ng Kaka ag IN BUAH A3 AAN Ia Basah JI BN SES Oh dh A3 AR Ag Iya SAY CG lg ala Ah Io AI 
GIE SN Jas BSI BU Ul JB oa Ca SB NU 23 Sd mak WS 54 3563 JB Lesasr Lap oh Aim 
LA Mekah Ti Temat Tp Mad Iya Bolang Ai al Up 353 U JUS LAS Ih LIA SS GNU Is JR NS 


(Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Sahih al-Bukhari pada 
kitab al-Janaiz bab al-Mayyitu Yasma'u Hafga an-Ni'al, nomor: 1285, 
dari sahabat Anas bin Malik secara marf'. Penelusuran penulis 
menemukan sanad hadis ini berkualitas sahih, sanad muttasil, semua 
perawi siggah/adil dan dabit. Hadis ini juga tercantum dalam Sunan 
Abi Dawiid nomor: 2812, Musnad Ahmad bin Hanbal nomor:11823, 
12964, Sahih Muslim nomor: 5115, Sunan An-Nasa'i nomor: 2022, 
2023, 2024). 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--281 


12.6. Hadis Riwayat Ahmad bin Hanbal 


SEN LB ALA IE HE AA PNG LAS yi Ika 58 Tam GAS JL Tya jl Cat 
IA Ca de 2 ap Ela dl Tb AN IA ol Ken UR JAN AS Sa P3 3 
tai ai dos Bi AA PA! S1 JB 5 Ea par AA Nie 12 AL Maa Ja ab 33 PA & nu ak 
bgi ia bai SE DT aa BS Aa DAN AAA SS MA Gas AN ih Sala SI IG SPD 54 JB 
DAK JI AN TN GAN GAN Job se Cl Ab MEN SAN ag PAN IA ia Sh 
bla Uarist AD sat SW SWA WAE GELI Ga Bl Ja US na PAS JG Ong al 
PA ai OA US Aa AJE A h JE Sa sa ama Sub Han BSN UB ah IU 
IE SM Ie KAS SA gp pb 53 ab 0,3 Han Ia UE SR 
GAN Ip MEN LAN II SE AN IN Vai lala JS La WES Ha HD 3S EN LN 
SE MEI SAN RAN Gn (AA Wes AI ta IP AA be ale dea US Ia 
SA JAS US ALA ALAN Gan IS ho UN yA AG JAS Un GA TAS st AK ai mk 


NN 


Ab an ig IN ah OS SIA Ip Uk Uh Bol Al RAN bah IA GA Jp S3 ed 
An BA Ma Me Sl JUS IN UG ATURAN SI Sa BG AS Ia Boa soal Bala JG 
AI SA AA 3 ag UB ahh SAN DAS WN Lb adi tas Sh IS 13 saka UG ajak 
SSI AN IE Ie Ia Pet Bb 5 Ia MEN UE TIA j3 og BN ga 


SA Aa eni 3 PA IA Oo Gol Aa AA BL AKAL ALL Sa SP SA Sa JB EA Sa gbi 


TAN DIT ae Na NA Mn PNP SB IC Ta AT Na Deh ai Ke AA Kak Pa sa Ta Ea tn ab aa 
08 Sek SEL US Mesjid sah SE JU senat AM oa abi IIA KAI ai Ul JAS dal DUS Oa 


ana 


La dhan ag SA Gl SAN moh UH Bia Asa nb aa HB SEN Op ab II OP 
Ps ai ab 35 ab o ran, NA Up SA SI JEDA OR SU 
AG EP Oy alang allah Ko ali Ip BE Hn BI abg BAN AN Ii 3 LM Ig AM US 
3) C3 TEA oa EN Ja PA IS SAN 3 Sai SE EU 
sh sah GE ES (aa KAI BB as NAD AS LAN ih 3 UR dlu Bs La GS Wb 
CI Ia US ob sn a , Ub UN ol il Una Ia uh Ad ol tani oh 


0 
A2 ee 0 - 


Kat Wa Ig IG UI UEA JB La BUAAG LAS AAL La a33 st UAS ISS ea 


3 AA to an ED bk Kas PAN INN Sat EPA S8 03 A3 Be PA 2 TENUN Ta Pa SUCA 3 Lega EN SE Mn 
LS SIN Darya MA Bs yang SAI Sabah Ijah ma tia AAN aa den ad Jar AU AS im ab la Tang 


Gata 1 I Sh tee MAS AN Lai beb lp CA UAS 
(Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Bin Hanbal di Musnad 
Ahmad bin Hanbal pada bab hadisu Barra bin “Azib nomor: 17803, dari 
sahabat Barra” bin “Azih secara marfi' kepada Rasulullah. Penelusuran 
penulis menemukan semua perawi dalam sanad hadis ini dinilai Siggah 


oleh para kritikus kecuali perawi yang bernama al-“Amasy yang 


memiliki nama asli Sulaiman bin Mihran. Pada umumnya para kritikus 


282--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


seperti al-Ajili, An-Nasa'1, Yahya bin Ma'in, Abu Hatim, Ibnu Hajar 
al-“Asygalani memberikan penilaian Siggah kepadanya. Hanya saja 
Ibnu Hajar al-“Asygalani memberikan penilaian ganda kepadanya 
berupa, Siggah, hafiz dan yudallis. Dalam hal ini penulis memilih atau 
menggunakan teoti ak-ta'dil mugaddamun 'ala al-jarh (mendahulukan 
penilaian /a'dil dari pada jarh), meningat Ibnu Hajar sendiri terlebih 
dahulu memberikan penilaian “adil kepada perawi tersebut. 
Penelusuran penulis juga menemukan bahwa sanad hadis tersebut 
muttasil dari Ahmad bin Hanbal hingga Rasulullah. Dengan demikian 
penulis menyimpulkan sanad hadis Ahmad bin Hanbal ini berkualitas 
sahih: muttasil, perawi Siggah/ adil dan dabit). 


. Hadis Riwayat Muslim. 


USB AG JS BF —lany Ale AI dho— AN Tgn Oi HA ap Lal IP TA ea 16 Kaka Ia SAS AAS ata 13 Lain Ga 
Aa PN NaN TAN NON Ea Rn DAN an an Ne NN PAN ST ASN LAN aa KI PA TI Una AN PENA PN ESAN na 
SA) AE LA AB Gi Aa Gi AA Uh Gi AU sala Si LAN U pl OI Ir UU op JS pa BI le Ga pai 5 
KD EL LAU DO Nge NAK KA Tn On pn Bo “ol ALA 3 Ba PD Bae ON Pe BU 
yaa 513 Lyrtaweng HS AN Jay 8 J3 alay dala AL elo AI JB AS Aas KE 2) HARGA Lag 3 JP Ub 
' BL KT Pena KAKEK NG 0ho Tu TE nana E OM 5 5 ae aka Ge Ea Bia SD 
Hb BAG | pena gt AL 3 1 Lema OL Ogyati Y ee ia Jl Ul Watak GI La ga di SANG JB LA D8) 


ay 


(Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam Sahih Muslim pada kitab 
al-Jannatu wa Sifatu Na'imuha wa Ahluhi bab “Ard Mag'ad al-Mayyit min 
al-Jannah aw an-Nar, nomor: 5121, dari sahabat Anas bin Malik secara 
marfi' kepada Rasulullah. Penelusuran penulis menemukan sanad 
hadis ini berkualitas sahih karena sanad-nya muttasil, semua perawi 
Siggah/adil dan dabit. Hadis ini juga tercantum dalam Musnad Ahmad 
bin Hanbal nomor: 177, 12408, 13274, 25157). 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--283 


12.8. Hadis Riwayat Muslim 


BEP JR IA ai KAL 33 AA D3 RAN al aa 33 AAA EASY 3 Sa aa li KA Es 


Ad SES AN JEL O a30 AN o up deh CA P Ku Ja SE SE - Ai ln Sh Ka St 


(Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam Sahih Muslim kitab al- 
Janaiz, bah Ma Yugalu Inda Dukhuil al-Ounbuir, nomor: 1620, dari 
sahabat Buraidah secara marfi'“ kepada Rasulullah. Sanad hadis ini 
terdiri dari dua jalur. Menurut penelusuran penulis sanad hadis ini 
berkulitas sahih: kedua jalur sanad hadis ini muttasil, semua perawinya 
Siggah/adil dan dabit. Hadis ini juga tercantum dalam Musnad Ahmad 
bin Hanbal nomor: 21907, 21961, 24671. Sunan Ibnu Majah 1536. Sunan 
An-Nasa'i nomor: 2010, 2013). 


284--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


LAMPIRAN II 


Gambar Siradjuddin Abbas dan Karya-Karyanya 


Sumber: Photo Koleksi Pribadi Penulis 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--285 


LAMPIRAN III 


Daftar Isi Buku 40 Masalah Agama 


PNP PPP 


— 
S 


PUN D PP — 


10. 


ISI SELURUH JILID 


JILID | 
Masalah Driker dian Do'a 
Atasalah bera” dam Mi'raj 
Masalah Sesni!lah dalam Fatihah. 
Masalah Tawassul dalam Mendo'a. 
Masalah Orrrat Sembahyang Subuh 
Masalah Hadiah Pahala. 
Masalah Hisab dan Ru'yah 
Masalah Thalak tiga sekaligus 
Masalah Taswih 
Masalah Wafatnya Nabi "Isa AS 


1 
3 
4 
5 
6. 
7. 
& 
2. 
1 


2 


JUID 


Masalah Nabi sesudah Nabi Muhammad sa.w. 
Masalah Menyentah Kitab suci Al Oaran. 
Masalah Najs Angng, 

Masalah Membaca Fatihah di belakang Imam 
Masalah Riba 

Masalah Oadia Sembahyang, 

Masalah Bersentuh Sengan Wanita 

Masalah Masud Nabi. 

Masalah Adzan dengaa Pinag Hitam. 

O. Masalah Modernisasi Agama 


KAN YAPN 


— 


JILID III 


Masalah Tasawuf dan Ahli Sufi. 

Masalah Penerima Zakat yang delapan. 

Masalah Sunnat Oabliyah Juma'at. 

Masalah Bid'ah. 

Masalah Berkat. 

Masalah Shalat Id di lapangan. 

Masalah Menulis Ouriin suci dengan huruf Latin. 
Masalah Kebudayaan dan Kesenian. 

Masalah Memfilmkan Nabi-Nabi, 


. Masalah Membaca Saiyidina. 


JILID IV 


Masalah Sembahyang dengan Bahasa Melayu. 
Masalah Judi dan Lotere, 

Masalah Talgin. 

Masalah Juma'at di Hariraya. 

Masalah Salaf dan Khalaf. 

Masalah Adzan Pertama. 

Masalah Niat dan Ushalli, 

Masalah Ta addud dan adah 

Masalah Oadta dan Oadar. 

Masalah Melihat Tuhan Azza wa lalla. 


Sumber : Photo Koleksi Pribadi Penulis 


286--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


LAMPIRAN IV 


Gambar Ahmad Hassan dan Karya-Karyanya 


RERSAT Up," 


Sumber : Photo Koleksi Pribadi Penulis 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--287 


SOAL - JAWAE 


TENTANG BERBAGAI MASALAH AGAMA 


A. HASSAN 


1-2 


Sumber: Photo Koleksi Pribadi Penulis 


288--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Lampiran V 


Majalah SOEARTI (Soeara Tarbijah Islamijah) 


Han ran vual buana 
| Na vem hew 
SOEBARA 
TARBIJAH 
ISLAMUIA H 


Perem ber 


| Perantneridilijho Gisel: M. Siradjucddin 'A (Abhan 33 


136 
In37 


No, 6. Tahooen |, 


» SOCARTI” 


MADJALLAH BOELANAN. 
DITERBITKAN SETIAP PERMOELAAN BOELAN ISLAM. 
leh PERSATORAN OELAMA TARBI SA INLAMN Ah 


Perebarten 


Pa njntutoe'ddin 


MENEMERan anda 


Berposasa icog adalah "ibarat sebocah Bab 


rang kehinaan ketingkacan kebahagiaan. De- 
W ngan lain perkarsai mengerdjakan poeasa 
| Ide adalah mendidik keselamatan djasmanl 
# dan rohani nanogali, asal sahada manossia 
betoel2 membajarkan siarat2 berpoessa lahir 
| dan barin. Terapi mereka lany poesaa jing 
tiada mentjoekoepkan segala sjarat2 lahir 
idan bata, samalab artinja denyan beberapa 
(pohon kepoenjaan Jan pengharapan kita Ig 
hanja meroepakan boneka jang hampa dan 
H clada memberi basil" jang diingin! seperti jg: 
dinjatakan oleh Rasaeloe'llah s.a. w. dalam 
Riwajat al Bazar dan Al Naa Ini: 


7. use Su 
Ie & - “5 “0. 


AI YI ul Du. 4 pe 


naa ep 


Makzoednja! Reharapa bunjaknja dari 
orang jang: herporaan itoe Nada baginja es 
weatiepoen dari poessanja itoe meleinkan 
hanja terasa olehuja lapar dan dahoga, 
| Dan beberapa banjak paela dari oreug arang 
Ajang berdiri2 berdjuga2 diwaktoe malam 
itos, ada baginja aogatosposu dari berdari- 
nja toe melainkan menahan? tidoorj tegas - 
| nya banja menjakiti toshoeh dan merovrakkan 
taht'at, 

Mita dari karena kica akan masoek ber. 
pocaso, Rawadlan telah “iba poela, maka se- 

patoernja dalam Socaril Ini akan Wu ben- 


KEPENTINGAN BERPOEASA 


Hikmah berpogasa - Tjuranja berpocas —Porasa dengan hisab dan deayan roe'fjah — 
Hoekoem? jang bergantocng dengan pocasa — dan lain-lain. 


tangkan raosia powasa sekadar paham ka- 
mi jang sinykat. 


Dogasn dengan kesehatan, 


Doenta pengerahnean celah sesoeng- 
goehnja menyetabosi dia menerapkan bahi- 
wa pocasa We boekan sadja tertentoe 
6entoek membersilikan rohani manoesia, ma- 
lah, djoega oentoek mengosatkaa toebaesji, 
manoesia. Sedjak semozla diperoleh “mei 
kecdoeraran, Imas toe celah mendjelaskan 
bahwa disamping faedah makanan jang ma 
“vek kedalam rongga kemanoestaan, disana 
ada poela diperoleh kerjilakaao jang ditim- 
boelkan oleh zat-zst makanan tadi, Ini boe- 
kan diszbabkan berlebihan makanan dan mi- 
haeman sadja, sedang winoeman dan maka- 
tan fu selerharapoea djoega djadl solah 
natoe sebab. Nabi s. a. w. berkaraj 


Pan “0x s te. IA 202 


TN AB ng aa 


nun Land K. Frng . 


S eh "ha Sate 


In dee 
ina 


Artinja: Peroet Itoelah tempat penja- 
kic dan mendjaga itoelah pangkal obar. A- 
dapoen asal segala penjakit icoe disebabkan 
gesaknja inakanan 

Teranglah bagi kita, bahwa sebahagian ke- 

sehatan manvesia (toe tergangyoe dari pihak 
makanan, oleh sebab Itoe Islam menyadakan 
peratoeranditencang Ini, 

Layi sabda Nabi s.a.w. 


Sumber : Perpustakaan Nasional RI 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--289 


sampal 7 Sjauwal. 

Herpocasa dengan hisah alan 
dengan rue'jah 

Berpoeasa dengan hisab itoe artinja ber- 
pocasa dengan mempercfajal hitoengan fa- 
lak, sebingga kalau orang abli lalak menga- 
tokan menoeroct perhitoengannja bahwa a- 
wal boelan Ramadlan pada harl Cbamis 
cempamanja maka kita lantas poeasa sadja 
meoglkoet kepadanja dengan tidak melihat 
boelan lebih dahocloe, 

Berpoeasa dengao roe'jah adalah poeasa 
denyan melihat awal boelan lebih dahoeloe, 
attloja melihat dengan mata, atau memper 
tjajal orang jang melihat iroe atau menerima 
perintah dari gaidll sjar'l jang mengatakan 
bahasa awal boelaa pada hari lang diten- 
loekannja, beralasan dengan toe'jah orang 
Jang telah disampaikan orang kepadanja. 

Dalam perkara Ini cerdjadilah doca golo- 
ngan oelama jang berlain pendapatan: 

a. Satoe golongan jang mengatakan boleh 
pocasa dengan mempertjajai toekang 
hisab, kalau awal boelancidak kelihatan 

b. Satoe golongan mengatakan bahasa ti- 
dak boleh berpocasa dengan bisab, 
melsiokan banja dengan roe'jah (peng 
Tihatan mata), dan kalau boelan Itoe 
tidak kelihatan maka bilanglah boelan 
Sja'ban sampai 30 hari dan besoknja 
moelailah pocasa karena besoknja Icoe 
soedah tanggal | boelan Ramadlan. 

Dibawah inl kami soeatingkan dalil2 ke- 
doea pihak dan pada achirnjatentoelah kita 
akan membentangkan pendirian kita dalam 
bal Ini. Marilah kita moelai dengan alasan- 
alasan bagi golongan jang pertama. 

3. Telah diriwajatkan begini: 


Io 5 —- 
Can JG Lage dil sy gile 
8 0,0 : 4 
Iyan ka ta dal Jo all Iya 
BP 0.02 Ore Paysu., Solo, yolyu,. 
Fa us h lail? pal ul a yaaah “yatil, Isl 
..2 0.OFov. 


- Kr ey — d wil Se 


Artinja: Dan sahabat Abdoellah bin Oe- 
mar (ibnil Charhthaah), ta berkata: 


Saja dengar Rasoel Allah berkata: Apa , 


bila kamoe telah melihat boelan muku 
berpoeasalah kamoe dan apabila kamot 
telah melihat boelan poela maka be:- 
hari rajalab kamoe, akan tetapi kalau 
boelan Itoe ditostoep awan maka 
stagdir"kan sadjaloh boclan Itoe (Ha- 
dits dirawikan Imam Boegharl dan Moes- 
lim). Arti tagdirkan Iroe menoerbet fat 
wa Mathraf bin Abdoellah dan Ibnoe 


Soeraldj adalah .fahsiboelah" artifija ma | 


ka hitoenglah menoeroet “Imoe falak. 
Mereka Dare 


. 
2 .. 


2 oma Ss dy sai 


amal aa Pena ena 


Artinja: Fapdiroelah Itoe artinfa fahsiboelah, ' 


atau hicoenglah. 

b. Dalam beberapa hadist memang Allah 
dan Rasoel telah cenajoekkan bagi Sa, 
toe djalan akan mengetahoel awal bae- 
lan Ramadhan, jaltoz melibat boelan, 
karepa melihat boelan itoe biara dan 


dapat dikerdjakan oleh semoga orang 


teroctama ditempat jang beloem ada 
orang mengetaihoei perhitoengan falak 
seperti ditanah "Arab diwaktoe itoe, Jang 
telah dinjatakan oleh Nabl kita sebagai 
pabean 


TT Ne IN 


P0 re Ben 


ap £ & wa Sera) 


hh EASY LI 


0 0 mna 5 not 


8. 


ak 23 Up ag ai Ta Ni lahan 
— Sie 2197 — 


Artinja: Sesoenggoebnja kamil ini satoc 
oemmat jang bodoh. Kami ta" pandai 
menoelis dan ta' pandai menghitoeng. 
Boglan Itos sekian dan ada poela seki- 
an, Jaitoe ada 29 hari dan ada poela 30 
hari (Hi. S. R, Boechari). 

Dengan ini Rasocl Allah mengakoe 
kebodohan kaoemnja tentang menghitoeng 
Jang mana kalau mereka bisa menghitoeng 
tentoelah Rasoel Allah ta' akan pakai tjara 


Sumber : Perpustakaan Nasional RI 


290--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


12 Wali'oel Auwal 


I&a7 


12 Mer 


SOEBARA 


TARBIJAH 
ISLAMITAH 


@lah: 


—dan No. 12, Tahoen 2, 


s SOEARTI” 


MADJALLAH BOELANAN. 
DITERBITKAN SEIYAP PERMOELAAN BOELAN ISLAM, 
PERSATOBAN TARRIJAH ISLAMIJAN, 


1 Nomor Soearti Inf kami namat ,,Mau- 
bed nummer" dan sengadja kami lambatkan 
Inlocarnja, faltoe blasanfa setlap tanggal pet- 
joelaan boclan "Arab, akan tetapi sekarang 
Miratik kebelakang, jaitoe sampai tanggal 12 
belan R. Auwal. 

| Senyadja kami berboeat begitoe adalah 
brena akan menghormaci djoendyoengan ki- 
# Nabi Mochammad s.a.w. Jang dilahirkan 
dnggal 12 Rabi'auwal Itoe dan sambil 
Ingharapkan sjafa'at dan bantoean beliau 
Hjaunil mahajar, jaitoe dlachirat nanti. 

| Soedah mendjadi kebiasaan bagi setiap 
iga dan golongan, baik di Timoer baik 
Darat, merajnkao Radja-radja dan pemim- 
tinja, jang telah dipandang berdjasa kepa- 
| bangaa dan noesanja. 

! Merajakan orang-orang Jang berdjasa 
De memang soedah semestinja menoeroet 
koran boedi pekerti jang hnloes dan agal 
Wo tferdas, sebab dalam wemperingati bari 
ID! itoe aKan dapatlah kita bertfengkerama, 
Me"perkatakan djasa dan oesaha jang di- 
Kijakan oleh orang jang diperingati Itoe, 
pala dapat akan mendjadi soeri tauladan 
Ml anak yoetjoe pada zaman Itoe, dan bagi 
Wem dan cemmat dibelakang hari. 

Kalau dibandingkan dengan Radja-radja 
pemimpin2 jang diagoengsagoengkan 
M9 sekarang, maka Nabt kira Moeham- 
aw, lebih pantas akan dihormati, 


3 Merajakan Mauloed Nabi Moehammad S.a.w. 


Pedas: 4. Wjwaloe'ddin 


MOFTO: Huml tidale mangaotoes padamoe (hal 
Mashwamaud ) melainkan wepuja mon- 
djodi rahmat pada "fllam  somooanjn, 
( Wosria ) 


beriboe kall lebih pantas dari pemimpta- 
pemimpin itoe, kareoa djasa jang mahamoe- 
lia Nabi besar kita melebihi poela beriboe 
kal! besarnja dari oesaha-oesaha pemimpia- 
pemimpin Jang terrjoret namaaja dalam se- 
djarah bangsa-bangsa . 

Bahkan kalau dibanding dengan Nabi- 
nabi fan terdahoeloe sekalpoen, maka be- 
Nau Nabi besar kira adalah seorang Nabi 
Jang paling terkemoeka. 

Tidak ada seorang Nabi dan tidak ada 
scorang Rasoel Allah jang melebihi kema- 
dioeannia dari kemadjoean jang diperdapat 
oleh beginda Nabi Mochammad saw. Itoe, 

' Dalam boekoe Encyclopaedia Brittanica 
tfitakkan fany paling acbir, terseboet saroe 
perkarsan jang woelia sekali, begini: .Moe- 
hammed, the most successful af propkets" 
fang kalau kita artikan dalam babasa kita 
adalah: .Moehammad itoe adalah satoe-ga- 
toenja Nabi jang paling mendapat kewadjoe- 
an”. 

Kalau diperhatikan sedjarah dan tambo 
dengan teliti, maka betocliah sebaga! oetjap- 
an pengarang Enceyelopaedia Itoe, karena 
dalam masa 23 tahoen sadja dapadah djoen 
djoengao kita mengangkat oemmat dari : Ke- 
bodohan kepada kerjerdasan, dari perpetjahan 
kepada persatocan, darl kelemahan kepada 
kekoeatan dari luna kepada moelia, dan la- 
in2 sebag: nya, 


Sumber : Perpustakaan Nasional RI 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--291 


ASAS dan TONPIOAN 


Pemimpin kerapatan dan sidang Open- 
baare vergadering jth. !! 

Akan memenoehi apa jang tertoclis da- 
am bozkoe agenda cooferendie, jang mana 
saja telah diberati akan menerangkan .Asas 
Yan toedjocan darl Persaroean Tarbijatoe! 
Islamijah" maka akan saja rjabalah sekadar- 
ja membentangkan hal jang terseboet. 
Sebenarnja boeat menerangkan asas 


| pada waktos jang pandjang dan 
tenghendaki akan beberapa kali koersoes2 
ing spectal diadakan bozat Itoe. 


Rasanja baik djoega kalau kami cerang- 
mgkan disini bahasa diantara kaoem iboe 
ang akan menghadiri Openbare Vergade- 
1 kica ada jang dataog djalaa kak! dari 
)5 K.M. dan ada djoega rombongan2 Jang 
berangkar dari kampoengnja sedari poekoel 
Itengah malam. 

| Zaal Cinema Tbeatar jang begitoe be- 
at soedah sesak oleh manoesia 2 diam :e- 
beloem openbaar diboeka, sehingga jang 
Jelambar dari itoe terpaksalah poelang kem 
hall dengan docka jang tidak terhingga. 
Maka oleh sebab Itoe, kami seroekan 
pada "Oelama2 Tarbijah Isfamijah dan 
foeroe2nja, akan lebih borgiat menjenseng- 
an Jenyan badjoe, soepaja bekerdja keras 
Kocat kemadjoean perserikatan kita dari Ini 
Jempat keatas dan sampai hari giamat hen- 
iknfa, zamin ja Rabbal "Aalamin. 

Bocat penoetoep, marilah kami tjan- 
pemkan afat2 Alah jang berkensan dengan 
ikoe. 


"PER-satosan Tarbijah Islamijah (PERTI) 


(Telah dipidatokan pada sidang Openbare Vergadering dari Conferentie 
Persatoean Tarbijatoel Islamijah, di Cinema Theater Boekit Tinggal, 
pada hari Abad tg. 13 Februari 1438. 


Ok: Hudji Oirudjoeddin Cblas 


Akan terapi boeat sekadarnja, atau akan 
menerangkan garis2 besarnja sadja, menoe- 
roet hemat saja akan dapat djorga dalam 
sidang Openhaar Jang mempoenjal waktoe 
lang sedikit ini. 

-Tarbijah" adalah satoe kalimat "Arab, 
jang acrinja dalam bahasa Indonesia ,pen- 
didikkan" dan kalimat ,Islamijah" poen per- 
kataan "Arab poela, jang mana arrjoja tar 
ke Islaman", maka dindilah srri , Persatocan 
Tarbijah Islamijah" atau dengan ringkas di- 
reboet djoeya ,Perti” adalah Persatocan da- 
ri kaoem pendidik jang berdasarkan agama 
Islam. 

Pendidikan itoc adalah satos?2nja soal 


2 Gie ato Panen 


$ Uya Nun) cal - EN Su ak Ist 


Ia PA oa. gw - 0. ana ar 


adi Latte Ii aa 7 aU dl geo 
Ei .. 
—1 ya Up 06 


Artinja: Apabila datang Tolongan A l- 
lah dan Kemanangan, Engkau 
lihat manoesia masoek dalam 
Agama Allab berlomba2, kerika 
be Tasbihlah engkau sambil me- 
moedjl Allah dan mintak ampcenlah 
akaoNja, karena Ja adalah Amat pc- 
ngampoeni, 

Ja Allah, Engkaulah jang amat soedji, 
kepada Engkaulah tersimpoelnja sekalian 
poedji. Kibarkanlah bendera kami dan beri 
taufiklah kami akan menoeroet agamnMoe 
jang s0etjl moerni, Aamin aamin ja Rabbal 


Aalamtin |! 
HASA., 


Sumber : Perpustakaan Nasional RI 


292--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


W 


Tjandocag 15 Februari 1939 


Kepada 
Anakanda Pengarang Socarti dan Al Mizaan 
di Boekit Tinggi. 


engan ringkas, 
Terniat oleh alahanda akan memberi 
edikit nasihat oentoek anakanda pengarang 


K engarang madiallah Soearti dan Al 
& izaah, “dan ajabanda tdak keberatan 
| alau soerat Ini disampaikan djoega oentoek 
oerid2 Tarbijah Islamijah seloeroehnji loen 
lk Nroek oemoem djoega besar faedahnja, Red. 
ki Soearti). — 
kn Sebeloem nasihat itoe ajahanda landfoet 
» an, maka lebih dahoeloe ajahanda akan 
| enerangkan sepotong” hadits Nabi kira 
HA Moehammad s. a. w. begini boenjinja: 
Ka Utara 0 Vorally ya ya Li 
1. MArtinfa: Perlahan2 Itoe dari pada Allah da 
kat tangnja dan tergapoh2 iroe datangnja 
je: Meari pada Sieithan (Hadits fat dir watatkan 
| oleh Imam Tirmidzi dari Ibnoe Sahalj. 
da Adapoen adjlih-ceryopoh tergapoh-jang 
-Mklimazksoed oleh djoeodjoengan kita Itoe me 
MA hoeroet faham beberapa "Oelama al a'Jaam, 
: Msebagat jang diseboetkan dalam kirab Bari 
ks Wah Moehamoedijah ada 3 matjamnja: 
imi le. Menoentcet sesoecatoe sebeloem ada 
ki tempo dan ketikanja, seperti handak mema 
a IR kan boeab2an sebelcem masik, jangmana 
Ig achirnja termakan dibocahlan moedo. 
“Re. Mengerdjakan sesoeatoe pekerdjaan de 
in“ M ngan tidak dipikir benar2 lebih dahoeloe 
her dan dulmbang masak21. Oempamanja da 


tang sesoeatoe perarozran, tesoeatoe adar 
dari loear jang bahuroe kira ketahoei, ma 
ka lantas kira icoer dan kira tceroet sa 
dia dengan tidak pikir pandlang mcedba 
rat dan manfa'arnja lebih dahoeloe. maka 
inilah jang darj pada sjeithan datangnja. 


Tjebalah kira pikirkan dengan Insaf, 
ada saroe cheori, satoe adat dan Saroe 
| peratoeran jang datang dari loear dan jang 
beloem biasa kita pakai, maka lantas dire 
lan sadja boelat2 dengan tidak dipiksri pan 


SOEARTI 3 


Nasehat Maulana Sjeich Soeleiman Ar Rasoeli 


Nasihat ini dikirim oentoek Redacteur Sosarti dan Al Mizaan akun tetapi karena dirasa 
esar fabdahnja boeat divemoemkan maka diharwah ini kami salinkan selengkapnja Red.), 


djang lebar, pada hal peraroeran itoe tI 
dak sesoeai dengan oedatra negri kita, 
Jany mana achirnja mendatangkan perpi 
(lahan dinegri kita dan hilanglah roekoen 
dan damat karenanta. 

Kelakoean jang seroepa itoe rak obahbnja 
dengan seorang (ang membakar roemahonja 
sendiri sedang kajoe2an jang boeat peng 
ganti beloem dikerahozi koeat dao lemah 
nja, maka cerbenarlah kara pepatah: 

Anak nandoeng kotisiran—anak berabah ampat? 


Jang dikawloeng batjijiran - jang dikedjar tidak 
dapat. 


. 3e. Mengerdjakan sesocatoe pekerdfaan de 


ngan tidak foekoep alar perkakasnja, 
oempama kesawah dengan cidak menpoe 
nlai alat jang cjockoep, banja maoce lekas 
soedah sadja, jang mana achtrnfa padi tak 
tbemboeh, melainkan roempoet djoega 
jang toemboeh ganttnla. 

Dalam kitab2 bahasa "Arab ada satoe 
hikajat jang ba k djoeg rasaaja ditjanroem 
kan dalam soerat ini. 


Dahoeloe kala ada seorang perempoeag 
menerima ocpah bertenoen kain, dari seo 
rang madiikan. Perempoean itoe berpi 
kir letib baik sja boeroe2 dengan tjepat 
menenaden kain ini soepaja banjik soedah 
dan saji banjak menerima oenah. 

Hasil pekerdjian memang banjak soe 
dah kain direnoennja, akan tetapi benang 
banjak jang poetoes dan kam iroe berboe 
loe soedahnja , sedang madjikan tar maoe 
membajar oepah, “hanja memintak ganul 
keroeglan berangnja 

Kemoed'an peremooean iroe insaf dan 
berpik:r dalam hacinja. bahwi dengan ma 
noesia soedah cerdjadl hal jang demikian, 
apalagi dengan Allah , Toeban semista 
"Alam, ceacoelah begitoe poela kelaknja 

Sembahiany oempamanja, kalau direr 
djakan dengan tidak mempoenjai perkakas 
jang tjoekoep dan boeroe2 rentoelah Allah 
tak menerima dan melemparkan" sembah 
jang itoe kembali kepada jang mengerdja" 
kannja, 

Laloe perempoean itoe achirnja sembah 
jang perlahan dengan cboesjoe" dan ta 


Sumber : Perpustakaan Nasional RI 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--293 


wadhoe' rjoekoep dan sjaratnja. 
Anakanda semoeanja 1 
Tergopoh2 sebagai tj nto itoe tjertjela 
keras oleh agama kita Islam, sebagai jang 


disabdakan o'eh djoen ijoengan kita itoe, dan 


menoeroet pikiran manoesia jang naloes be 
gitoe djoega keadaanrja ,dan begitoe poela 
dalam Adat Minangkabau, sebagai kata pe 
patah: 


Biar lambat asal selamat, tak lari goe 

noeng dikedjar. 

Djangan bergoeloet bergelosang, harang ha 
bis besi binasa. 

Oleh sebab bal jang demikian, kalau 
tocan2 akan berfatwa dalam agama. atau 
akan mengarangkan sesoeatoe boekoe dalam 
agama atau dalam pengetahoean doenla jang 
lain, maka bongkarlah lebih dahoeloe sifat 
'adjalah -sifat pentjepat- dari dada masing2. 

Pakailah sifat “raanoa, jaitoe sifat - fikir 
.dahoeloe pendapatan, sesal kemoedian tak 
bergoena,, 

Perpitjahan kita di Minangkabau Ini, 
dan sekarang soedah mendjalar keseloeroeh 
Saumatera, adalah disebabkan karena sifat 
pentjepat itoe berserang dalam dada sete 
ngah pemoeka2 Islam disini, sehingga bera 
pakah banjak. boekoe2 agama dikarangkan 
jang soedah menerbitkan riboet dan perpe 
Ijahan, sehingga poetoeslah silatoerrahim 
antara anak dengan bapak, antata moerid 
dengan goeroe antara isteri dengan soeami 
rja dan setelih api kegondiong, bak kata 
orang Minangkabau, lantas dibawa pompa 
pemadami. Apakah 'oesaha1 memadami Ioi 
akan berbasil ?? ,Djaoeh sekali rasanja. 


Beloem selang beberapa lama, jaltoe ke 
tika doenia sedang aman makmoer, lahirlah 
boekoe, lahirlah fatwa jang ,bersipat 'adjal 
lah, mengatakan bahasa goenoet sseboeh 
'itoe bid'ah dan membarja bismillah djahar 
bid'ah, sehingga gemparlah negeri, petjah 
belahlah oemart, terdjadilah silang selisih 
dalam- mesdjid, dan terdirilah doea djoem 
'at dalam satoe negeri, hilanglah semarik 
Islam dan Oemmat berserai berai, 


Nah. sesoedah api kegondjong " lantas 
dibawakan pompa, dikatakan bahasa orang 
Jang mempatwakan hadits goenoet ,,Moeth 
tharab" 'mereng otaknfa,. dikatakan arang 
slapa jang mempatwakan bid'ah membarja 
bismillah dengan djahar tak mengerti hadist 
Nabi, maka dapatkah oesaha jang sematjam 
ini berhasil? 


Kalau kita perkatikan maka maka jang 


kt) 


mendjadi pokok dan pangkal perselisihan 
Itoe tak lain hanjalah sipat pentjepat tahadi 
karena berapakah banjaknja dl Alam Mi- 
nangkabau ini boekoe boekoe jang #dikarang 
kan jang tidak sesoeai antara dalil dan mad 
loelnja? 


Kalau anakanda semoeanja menghen 
daki boekti bolehlah dioendjoektan dalil a- 
tas kebenaran Ini, karena kami 'soedah mem 
batja boekoe boekoe karangan orang kita, 
jang antara dalil dan madloel bak seperti 
boemi dengan langit, tak obahnja sebagai 
meletakan pelano dipoenggoeng kerbau, koe 
da diberi berpasangan. dan bcekoe itoe di 
gadangkan poela dimueka oemoem, bak se 
perti menembak tebing, tiap dipasang tiap 
kena, lahaula wala koewwata Illa billab! 

Dengarlah baik21 


Il. Ada orang meletakkan bilangan tarwih 
dalam raka'ah dengan hadi:s Jang dibah 
in!. 


Ulas) & Na & Jyay uu - isis KAN II 


Ay ye SAoel ya 0 y£ SY 
. 


Artinja: Berkata Sitci Alsjah, tidaklah Rasoel 
loellah sa,w. menambah dalam Rama 
dhan dan cidak poela diloearnja atas II 
rak'ah ( H.R. Boecbari ) 


Orang2 itoe berfabam, bahwasanja na 
bi menoeroet hadits ini sembahlang tarwih 
8 rak'ah dan sembahjang witir 3 rak'ah, dja 
di djoemlahnja II rak'ah. 


Faham jang seroepa ini tak sesoeal an 
tara dalil dengan madloel, karena jang dimak 
soed dengan hadist ini adelab Sicri " Aisjah 
menerangkan berapa banjak, sembahjang wi 
tr nabi didalam dan diloear Ramadhan, ja- 
itoe tak lebih dari Il raka'ah. 


Boekanlab hadits iroe menerangkan bi 
langan tarwih, karena tarwih sekali kali tak 
ada diloear boelan Ramadhan, pada hal. Sit 
ti Aisjah mendjelaskan ,,didalam Ramadhan 
dan diloearnja" Rasoeloellah mengerdjakan 
tak pernah lebih dari II rakaat. 

Apakah tidak sebagai meletakkan pela 
no dipoenggoeng kerbau? 


Hal jang ini tak lain banja disebabkan 
pentjepat tahadi, karena kalau mereka pikir 
kan maka serendah rendah tbalabah akan fa 
ham bahasa jang dimaksoed Sicti adalah sem 
bahjang nabi jang didalam dan jang diloear 
Ramadhan, jaitoe sembahjang witir, 


Sumber : Perpustakaan Nasional RI 


294--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


LAMPIRAN VI 


Makalah Manipol/ Usdek 


AN 


 MENIPOL/UEDEK | 
DITINDJIF INDJAW DARI. SEGI 
“ JELAM 


Ra 
Bag, Pendidi: Ti Lelatjarang - 
“| Pendidisan La-u, Me reibai 
DWihKu — j 

Te | 
BAHAN PELs0, It j KEREN 
- No 2 BU x PA 
: INJE 


Sumbet : Arsip Nasional RI, Front Nasional, nomor berkas: 93. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--295 


(kediah' aihatpan muat Kadar Revolusi album Dwikora 
pada hari Senin tel. 12 Oktober 1954 Djam 12.15 - 13: .30 


1. PA A 


bertempat di, Aula Bank Indonesia 
Djakartais,. 


Dengan nama, Allah! 'Tukan Tang Maha Pengasih 
—. dan Vatis: Penjajang. : 


& ' kssalamutalaikum WW da 
— Saudara2' anggota kureus Kader Revoluai: jang. saja 'Hermati I 


Ha £ 


'den atau sebagai: :Pemimpin: Besar". reyo. 


“Dalam menindjaw Manipol- -Usdek, dari sogi “apapun dan 
@leh siapapun, kita.mau-tidak mau harus menindjau pedoman2 
pelaksanaannja, jaitu Djarek, .Resopim, Takem, Gesari dan 
Tayip, bahkan bukan. itu sadja tapi djuga harus ditindjau 
"Wlahirnja Pantja Sila, Undang2 Dasar 45, Membangun "Dunia. 


“kembali.-,.Dekrit”5 Djuli- dan: Ana: Pragam Djakarta, karena 


semuanja ini sudah LIL An benda 
Ba Sekola 


“Bahkan bukan sadja: dea. bar djuga: harus @&pedomani 
nendabae2 Bung Karno,: sebagai Kepala: Vegara, sebagai Presi- 
dijang dilahirkan 
beliau dalam be bagai-hagai: kesgmpetan rena..Bing. karno 


Or: TK ar 
Daan sadja penggali. Pantjasila':: tepi djuga FenJambung lidah 
rakjat. 


Bagi setiap Kader 'Revolusi, “jang: dikatakan oleh Bung 
Karno "tulang2 penggerak rasjarakat dan jang telah diberi 
titel oleh beljan: eAsAn titol "Kaderku#- menurut pendapat 
saja --harus-mengetahsi 4 ama, sedalam2?-nja, terutama Aga 


Islam jang dianut : arena bagaimana ja 
akan dapat melaksanakan Tugasnja Sebagai Kader kalau da sen- 


a Gene Jadi satu Ban dapat 


1 


“Giri tidak mengetahui: djive rakjat jang dipimpinnja, l85a 


ti SPN 


Menurut Bung: Karno dalam piara PBB, Tubapi 325),- 


Begitu dajuga tidak: dapat dtasatanka 
titel jang diberikan Bung Karn9 "Kaderkeu 
mengetahui sedalam2-nja bagaimana pandan 
hada ama terutama terhadap Agama Telan 4 Ta 
Djangan terajadi. 3 
lir. 


n dengan sempurna 

» Kal2u.ta tidak 

Bug Bung karno ter- 
z dianut beliau, 
San a.kehi- 


Sesugi dengan uraian ajatas TN udin dalam kesehs...i 
sekarang saja akansmenguraikan 4 perspalan pokok, jang sar 
anggap penting untuk-“diketahui oleh Saudara2' Kader. revolusi 
dalam Ji GeAUA. Yan, Le NBABANON y Jae Ti Mk: 


tan 


Sumbet : Arsip Nasional RI, Front Nasional, nomor berkas: 93. 


296--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Arda OA 


2 Ian KIRI Tg H3 KAA BTN : 21 « 

1. Kedudukan Agame peda” umumnja dar hgama “Islam peda chu- 
susnja dzlam Negara Republik Indonesia jang garis.besar 
haluannja tertjantym.dalam Manipol, ... AA 


2. Pandangan Pemimpin Besar Revolusi terhadap agama dan 
keagamaan, chususnja terhadap hgama Islem jang dianut 
belisu. Ah 3 Lanka Be AR 


3. apa itu Islam jang dianut oleh'majsritas rakjat Indo- 
nesia. TANK 


4. Pandangan Ialom terhadan Manipol/Usdekterhadap sosialis- 
me, jaitu masjarakat adil dan mekmur- jang ditudju oleh 
revolusi rakjat Indonesia, dan djuga pandangan Islam 
terhadap lawan revolusi, jaitu imperialisme, kolonialis- 
me dan Kapitalismes:: 


$ HA AT na " 
Semuanja ekan saja lakukan dengan asrim-' ringkas, 


lh. Hanja lebih dahulu saja tegaskan, bahwa dalam membitjarakan 
Tuhan dan Ketuhanan, atau Agama dan Keagamaan, kita tidak ber- 
maksud untuk memukul, apalagi untuk menjakiti suatu golongan, 
tidak, pembitjaraan kita adalah setjara umum, karena orang jang 
beragama 3 d longan, 'beritu djuga seba- 
i ma & disekalian 


duni tuk mbawa rahmat bagi se- 
kalian machluk dalam alam “ini: (SnrabvAlkefmbija 4107), - 


' Begitu djuga dalam membitjarakan?soal. hgama dan Ketuhanan 
kita: harus melakukannjs dengan serfusj: tidak berolok2, karena 
agama itu datangnja dari Tuhan:Jang”Meha" Tinggi dan Maha sutji, 


Dan saja dslam melaksanakan tugas tidak akan mengemukakan 
teori jang berbelit2 jang membosankan, tapi henja mengemukaken 
fakta2“jang boleh diraba dan pertimbangan selandjutnja terserah 
kepada saudara2 Kader karena saja jakin bahkan saudara2 
Jeng'mengewuil bagian dalam' kursus ini'-bukanlah anak sekolah 
desa jang harus. disugui matjam2 teori dan sajapun bukan pendju- 
al obat jang bersorak-sorai, VaSa 4 


Bismillah 1 


st II, Kedudukan gema, chususnja Agama Is1lzm 
: dalam Negara Republik Indonesia. 


Te Kedudukan Agama, thususnja Agama Islam dalam Negara" Repu- 
blik Indonesia jang berhaluan manipol-Usdek ini sudah 'baik, 
Mari kita buke Undang2 Dasar 1945 jang kita pakai sekarang) 
Lihat Bab: XI jang berbunji begini y 1 


"13 Ra 3 5 0. " A g Bm an 
Sengon BRA “5 x 1 4 

AA R ' Ai ak $ 
On" Pasal: 29, 


“Awogare berdasar ates- Ketuhanan Jang Naha Esa, SN 
«Negara mendjamin. kemerdekaan tiap2 penduduk untuk memeluk 
Weskagemenjamesing2 dan beribadat menurkt sama dankepertja- 
“jaannja itu" (Tubapi, pagina 50).- 

EN H5 KERANA 5 


EA TN 
Pena : Ini: dokumen resmi itna 
LIL Gorkumen YESML.s.coyco co. o##.. 


Sumbet : Arsip Nasional RI, Front Nasional, nomor berkas: 93. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--297 


Nah teranglah bunda funksi harta itu bukan" untuk ditimbun-2, 
bukan hanja untuk keperluan pribadi sadja, tapi untuk membuat segala 
matjam kebadjikan jang berfaedah untuk umum, 


Lk. Untuk diwasijatkan. Kalau orng sudah tua dan hampir meninggal 
maka Islam merganajurkan kepadanja supaja ia berwasiiat, jaltu 

membagi-2 hartanja dengan wasijat untuk si anu dan untuk si anu, 
agar hartanja itu sesudah meninggalnja dijangan tertumpuk disesuatu 
tangan SEN INPBA menimbulkan kapitalisme jang akan membahajakan 
nge jarakat 


Didalam ajat al guran termaktub sebuah ajat begini : "Diwa'jib- 
kan atasmu, apabila seorang Cari kamu hampir meninggal, djika ia 
mempunjai harta supaja ia mewbuat wasijat( testament buat ibu bapa, 
buat keluwmrga jang hampir denzan tjara jang baik sebagai ea anan 
atas orang-2 Jan: mau berbakti (Surat Al Bagarzh ajat : 160 


5. Untuk dipakai: 
keperluan tolong db 
dermakan untuk kepen 
kebakaran, karena diland 


'bertolong,. Funksi harta djuga ialah untuk 
ne, umpamanja memindjamkan tanpa rente, di- 
an”kaum melarat, untuk orang sengsara karena 
ndjir-dan lain-2 sebagainja. 


Inilah suatu funk jang“besar. dari harta benda jang diandjur- 
kan Tuhan didalam 31 Yur ebagai termaktub: dalam firman Nja. 


"Dan tolong bertolongl: -kamu: atas. segala. matjam pekerdjaan 
jang baik dan dj Mangan "tolong 8 pol ongan, Abas meksndiasn jang dosa" 
(A1 Haidah : 2) 


Didz lam bia ja ka ikiti 
dan bahkan sudah banjak mil: : 
banjak Saudagar-2 besar. jang: mpunjai toxo dan perusahaan besar, 
banjak "basja-2” Jang mempunjai tanah, sehingga kadang-2 tak tentu 
lagi untuk apa yang. itu akan di: pakainja, 


Kalau orang-2' jang telah dikurnijai Tuhan dengan harta benda 
sebanjak itu mau MehakaL: rehmat' itu untuk menolong memberikan -. «" 
sedikit modal Kepada Siniskin. jang” tidak 'punja sekedar: untuk barus: 
saha, untuk. membuka perusahaan ketjil, endah pasti. kita akan Mena, 
ajadi makmur karenanja karena wang -sudah. panai untuk funkeinja, 5 
jang: asli aitu memb bantu. jin tidak punja. “ 


Dalam memberikan. bindjaman dan membantu: kawan harus dihindar- 5 
kan pula supaja djangan-wendjadi rentenir, djangan mendjadi Tintahs: 
darat, djangan mendjadi kaum 10.- 12 jang tjelaka, karena hal dek 3 
dikutuk oleh al Guran. :$ 


seka He) banjak, orang jang berpunja 
june ne mempunjai wang bertumpuk-2, 


Tuhan berfirman .: “Orang-2 jang wemgkan riba tidak Kas 
diri melainkan sebagai pendirian orang jang diharu sjeithan: dengan: 
tanpararnja" (Surat, Al Bawarah ajat 295 21 1g 


Oleh karena 1: su dihindarkanlah: giri dari mendjadi Ikaym:a NBA : 
“keg, penghisap, kaum “idjon, kaum 10-- 12 jang merusak masjara ata 


Itulah tudjuan revolusi kita, jaitu membentuk masjarakat 
adil dan makmur materiil dan sipirituil, jang sangat: seauai: dengan ik 
agama Islam dan karena itulah maka ' seluruh Ummat ARAB Mendukung 
nja. : : 


Demikianlah, terima kasih. mi 


ttd, . 5 Sirgdjuddih Abbas. - Pe 


Sumber : Arsip Nasional RI, Front Nasional, nomor berkas: 93. 


298--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


DAFTAR PUSTAKA 


A. Buku dan Artikel 


Abbas, Hasjimi. Kritik Matan Hadis: Versi Muhaddisin dan Fugaha'. Yogyakarta: 
Teras, 2004. 
Abbas, Rafid. Ijtihad Persatuan Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013. 
. “Tjtihad Dewan Hisbah Persatuan Islam dalam Hukum Islam”, Al- 
Daulah 6, n0.1 (April 2016). 
Abbas, Siradjuddin. 40 Masalah Agama, vol. 1-4. Cet. ke-27. Jakarta: Pustaka 
Tarbiyah, 1997. 
. “Asas dan Toedjoean Persatoean Tarbijah Islamijah (PERTI)”, 
Majalah Soearti 2, n0:10 (Maret 1938). 
“Ttigad Ablussunnah Wal-jama'ah. Cet. ke-27. Jakarta: Pustaka 
Tarbiyah, 1997. 
. Kitab Fikih Ringkas. Cet. ke-6. Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2006. 
. Kumpulan Soal Jawab Keagamaan. Cet. ke-8. Jakarta: Pustaka Tarbiyah 
Baru, 2008. 
. Tabagatus Syafi'iyah, Ulama Syafi'i dan Kitab-Kitabnya dari Abad ke 
Abad. Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2011. 
. Mamipol/ Usdek Ditinjau dari Segi Islam. Jakarta: Arsip Nasional RI, 
Front Nasional, Nomot Berkas: 93. 
. Sgarah dan Keagungan Madzhab Syafii. Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 
1994. 
“Abd Al-Mutallib, Rifat Fawzi. Tansig as-Sunah fi al-Oarni as-Sani ak-Hijr 
Usziluhu wa Ittihajuhu. Mesir: Maktabah al-Khanaji, 1981. 
Abdurahman, Dudung. Pemikiran Islam Murni Ahmad Hassan, dalam buku 
Tokoh-tokoh Muslim Indonesia Kontemporer. Yogyakarta: Idea Press, 2019. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--299 


. Metodologi Penelitian Sejarah Islam. Yogyakarta: Ombak, 2019. 
Agung S, Leo. Sejarah Intelektual. Yogyakarta: Ombak, 2013. 
Ahmadi, Abu. Psikologi Umum. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009. 
Aisah, Siti. “Pemikiran Ahmad Hassan Bandung Tentang Teologi Islam”, 
AL-Lubb, 1, no. 2 (2017): 48-67. 
Aizid, Rizem. Biografi Ulama Nusantara. Yogyakarta: Diva Press, 2016. 
Amirudin, M. Hasbi. “Pemikiran Islam Kontemporer dalam Benturan 
Budaya”, Islam Futura:Jurnal Ilmiah 13, no: 2 (Februari 2014): 207. 
Anshor, Ahmad Muhtadi. Bahth Al-Masail Nahdlatul Ulama. Yogyakarta: 
Teras, 2012. 
Arisandi, Herman. Buku Pintar Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi dari Klasik 
Sampai Modern. Cet. ke-1. Yogyakarta: IRCiSoD, 2015. 
Ar-Rasuli, Soelaiman. “Nasehat Maulana Sjeih Soelaiman Ar Rasoeli”, 
Majalah Soearti 3, no: 22 (Maret 1939): 4-5. 
Al-“Asygalani, al-Hafiz Ahmad Ibn “Ali Ibn Hajar. Buliig a-Maram Min Adillah 
a-Ahkam. Bairut: Dat al-Kutub al-Tlmiyyah, t.t. 
. Fath al-Bari. Bairat: Dar al-Fikr, 1983. 
Auda, Jasser. Membumikan Hukum Islam Melalui Magasid Syariah. Terj. Rosidin 
dkk. Bandung: Mizan Pustaka, 2015. 
Azami, Muhammad Mustafa. Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya, terj. Ali 
Mustafa Yagub. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994. 
Aziz, Jamal Abdul. “Reformulasi Konsep Najis Ala Ahmad Hassan (1887- 
1958)”, Al-Manahuj: Jurnal Kajian Hukum Islam 5, no.1 (Januari 2011): 44. 
. Hukum Islam Antara Kemutlakan dan Kenisbian (Studi Atas Pemikiran 
Ahmad Hassan Tentang Dikhotomi Ibadat dan 'Adat Yogyakarta: Disertasi, 
2007. 
Azra, Azyumardi. Jaringan Global dan Lokal Islam Nusantara. Cet. ke 1 
Bandung: Mizan, 2002. 
Baharudin, M.. “Kritik Atas Corak Pemikiran Teologi Islam KH. Siradjuddin 
Abbas”, Jurnal Theologia 27, no: 2 (Desember 2016). 
Bahreisj, Husein. Tanya Jawab Hukum Islam. Surabaya: al-Ikhlas, t.t.. 
Bakker, Anton dan Zubair, Achmad Charris. Metodolog Penelitian Filsafat. 
Yogyakarta: Kanisius, 1990. 
Berger, Petter L. Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi 
Pengetahuan. Terj. Hasan Basri. Jakarta: LP3ES, 1990. 
Al-Bukhari, Abu “Abdillah Muhammad Ibn Ismail. Alami” as-Sahih (Sahih al 
Bukhari). Bairut: Dar al-Fikr, 1981. 


300--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Burhanudin, Jajat. Ulama dan Kekuasaan, Pergumulan Elit Muslim dalam Sejarah 
Indonesia. Terj. Testriono dkk. Jakarta: Mizan, 2012. 

Ad-Darugutni, Al-Hafiz “Ali bin Umar. Sunan Ad-Darugutni, Bairat: Dar al- 
Kutub al-TIlmiyyah, 2011. 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia 
Jakarta: Balai Pustaka, 1989. 

Dhuhri, Saifuddin. “The Role Of Abbas Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah in 
Underpinning Acehnese Current Religious Violence”, Studia Islamika: 
Indonesian Journal For Islamic Studies 23, no. 1 (2016). 

Ad-Dinawari, Muhammad Abdulah ibnu Muslim Ibn Gutaibah. Ta'wi! 
Mukhtalif al-Hadis. Mesir: Dar al-Hadi$, 1982. 

Ad-Dumaini, Musfir “Azmullah. Magayis Nagd Mutun as-Sunnah. Riyad: as- 
Su'udiyah, 1984. 

El-Guyani, Gugun. Jihad Paling Syar'i. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010. 

Fanani, Muhyar. Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara 
Pandang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008. 

Fatih, M.. “Hadis Dalam Persfektif Ahmad Hassan”, Mutawatir: Jurnal 
Keilmuan Tafsir Hadis 3, no.2 (Desember 2013). 

Fayyad, Mahmud Ali. Metodologi Penetapan Kesahihan Hadis Nabi, terj. Zarkasyih 
Chumaidiy. Bandung: Pustaka Setia, 1998. 

Fazlurrahman. Membuka Pintu ljtihad. 'Terj. Anas Mahyuddin. Bandung: 
Pustaka, 1995. 

Federspiel, Howard M. Daya Tahan Kesarjanaan Muslim Tradisionalis: Analisis 
Atas Karya-karya Siradjuddin Abbas dalam buku Jalan Baru Islam. 'Terj. 
Ihsan Ali Fauzi. Bandung: Mizan, 1998. 

. Persatuan Islam Pembaharuan Islam Indonesia Abad XX. Terj. Yudian 
W. Asmin, dan Afandi Mochtar. Yogyakarta: Gadjah Mada University 
Press, 1996. 

. Labirin Ideologi Muslim: Pencarian dan Pergulatan PERSIS di Era 
Kemunculan Negara Indonesia. Terj. Ruslani dan Kurniawan Abdullah. 
Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004. 

Fudydartanta, Ki. Psikologi Umum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011. 

Hamim, Toha. Paham Keagamaan Kaum Reformis. Terj. Imron Rasyidi. 
Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000. 

Hamka. Ayahku. Jakarta: Ummida, 1980. 

Hammam, Muhammad Ahmad. Buhis wa Oadaya f Um al-Hadis. Cet. ke-1. 
Ouwatt: Dar al-Kalam, 1987. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--301 


Hanbal, Ahmad Ibn. Musnad a-lmam Ahmad bin Hanbal. 10 Vol. Bairut: Dar 
al-Kutub al-ilmiyyah, 2008. 

Haris, Ahmad. Bid'ah dalam Literatur Islam. Cet. ke-1. Jakarta: Referensi, 2012. 

Haryatmoko. Critical Discourse Analiysis (Analisis Wacana Kritis). Jakarta: 
Rajagrafindo Persada, 2017. 

Hassan, Ahmad. Risalah Oryas. Bangil: Pustaka Elbina, 2005. 

. Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama. 1-4 Vol. Bandung: CV. 
Diponegoro, 1991. 

. Wanita Islam. Bangil: Lajnah Penerbitan Pesantren PERSIS, 1989. 

. Pengajaran Shalat. Cet. ke-36. Bandung: CV. Diponegoro, 2007. 

. Risalah Madzhab. Bangil, Pustaka Elbina, 2005. 

. Tarjamah Bulughul Maram. Bandung: Diponegoro, 2006. 

. Risalah Jum'at. Bandung: Pustaka Elbina, 2005. 

. Risalah Riba. Bandung: Pustaka Elbina, 2005. 

Hassan, Abdul Godir. Ilmu Musthalah Hadits. Bandung: CV Diponegoro, 
1982. 

Hasan, Muhammad Tholhah. Ahlussunnah Wal-Jama'ah dalam Persepsi dan 
Tradisi NU. Jakarta: Lantabora Press, 2015. 

Hidzbullah, Nur. “Ahmad Hassan: Kontribusi Ulama dan Pejuang Pemikiran 
Islam di Nusantara dan Semenanjung Melayu”, A/-Turats 20, no 2 (Juli 
2014): 285-295. 

Huda, Nor. Islam Nusantara, Sejarah Sosial Intelektual Islam Indonesia. 
Yogyakarta: Arruz Media Group, 2007. 

Al-Humaidi, Said Ibnu “Abdillah. Mandhij a-Muhaddisin. Riyad: Dat al- Ulum, 
t.t. 

Ibnu Kasir, Abi al-Fida' Ismail ibn Umar. Tafsir a-Our'an al-'“Azim. Cet-ke-4. 
Riyad: Dar at-Tayyibah, 2007. 

Ibn Rusyd, Muhammad bin Muhammad ibnu Ahmad. Bidayat al- Mujtahid wa 
Nihayat al-Mugtasid, 1 Vol. ttp. t.p., t.t.. 

Ibnu Taimiyah, Tagiyyuddin Abi Al-“Abbas Ahmad Ibn Abdil Halim Ibn 
Abd al-Salam. Mgjmi' al-Fatawa. 1, 18, 33 Vol. Bairut: Dar al-Kutub al- 
Ilmiyyah, 2005. 

Ibn Az-Zahrani, Muhammad Matar. Tadwin as-Sunnah an-Nabawiyah. Bairut: 
Dar al-Khudair, 19910. 

Al-Idlibi, Salahuddin bin Ahmad. Manhaj Nagd a-Matan Inda Ulama al-Hadis 
an-Nabawi. Bairut: Dar al-Afag al-Jadidah, 1983. 

Idri. Hadis dan Orientalis: Perspektif Ulama Hadis dan Orientalis Tentang Hadis 
Nabi. Jakarta: Kencana, 2017. 


302--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Ikhwan, Munirul. Ulama dan Konservatisme Islam Publik di Bandung, dalam buku, 
Ulama Politik dan Narasi Kebangsaan. Yogyakarta: PusPIDeP, 2019. 

Ismail, Luthfi Abdullah. “Hukum Jum'at Bagi Musafir”, Mgjalah Ar-risalah 45, 
no.3 (Juni 2007), 24-26. 

Ismail, Muhammad Syuhudi. Hadis Nabi Menurut Pembela, Pengingkar dan 
Pemalsunya. Jakarta: Bulan Bintang, 1992. 

. Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual. Jakarta: Bulan Bintang, 
1994. 

Al-Iz , “Ali ibn “Ali Ibn Muhammad ibnu Abi. Syarh al-Tahawiyah fi al- Agidah 
al-Salafiyah. Bairat: Dar al-Fikr, t.t.. 

Al-Jabiri, Muhammad Abed. Formasi Nalar Arab. Terj. Imam Khoiri. 
Yogyakarta: IRCISod, 2003. 

Al-Jauziyah, Syams ad-Din Abi “Abdillah Ibnu al-Gayyim. ar-Ruh. Bairut: Dar 
al-Fikr,1992. 

Al-Jaziri, “Abd Ar-Rahman. A/-Fighu “Ala Magahib al-Arba'ah. 1 vol. Bairut: 
Dar al-Kutub al-Tlmiyyah, 2008. 

Juynboll, G.HLA.. Kontroversi Hadis di Mesir 1890-1960. Terj. Ilyas Hasan. 
Bandung: Mizan, 1999. 

Kamiluddin, Uyun. Menyorot Iitihad PERSIS. Cet. ke-1. Bandung: Tafakur, 
2006. 

Karim, Shofwan. “Konflik Pemikiran dan Integrasi Sinerjik Ulama Minang 
Kabau Tahun 1903-1907”, Majalah Tajdid 6, no:3, 2000, 30. 

Karnedi, Rozian dkk.. “Understanding of Reward Prize Hadiths In Indonesia 
(Comparative Study of The Ahmad Hassan And Siradjuddin Abbas 
Methods)”, Jurnal Ushuluddin 21 no: 2, (Juli-Desember 2019): 174-190. 

. “The Argument of Ahad Hadith Implementation In Interpreting 
The Death of Prophet Isa According To Mahmud Syaltut And 
Siradjuddin Abbas”, Madania 23, no: 1 (Juni 2019): 105-116. 

Kartodirdjo, Sartono. Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metododologi Sejarah. Jakarta: 
PT Gramedia Pustaka Utama, 1992. 

Khaeruman, Badri. Islam Ideologis, Perspektif Pemikiran dan Peran Pembaruan 
Persis. Jakarta: Misaka Galiza, 2005. 

Al-Khatib, Muhammad ?Ajaj. Us1/ a-Hadis Ulimuhu wa Mustalahuhu. Bairut: 
Dar al-Fikt, t.t. 

Al-Khazin, 'Ala'u ad-Din “Aliy Ibnu Muhammad Ibn Ibrahim al-Bagdadi. 
Lubab al-Ta wil fi Ma'an at-Tangil. Bairut: Dar al-Fikr, t.t.. 

Koto, Alaidin. Buya KH. Siradjuddin Abbas. Jakarta: PT. Radja Grafindo 
Persada, 2016. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--303 


. Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Sejarah, Paham Keagamaan, dan Pemikiran 
Politik 1945-1970. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012. 

. Pemikiran Politik Persatuan Tarbiyah Islamiyah 1945-1970. Jakarta: 
Disertasi UIN Syarif Hidayatullah, 1995. 

. Pemikiran Politik KH. Siradjuddin Abbas. Pekan Baru: Balai Latihan 
dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri Sultan 
Syarif Yasim, 1995. 

. Buya KH. Siradjuddin Abbas: Profil dan Pemikiran Politiknya Tentang 
Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2016. 

. dkk, Sgarah Perjuangan Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Pentas Nasional. 
Jakarta: Tarbiyah Press, 2006. 

Kuntowijoyo. Metodologi Sejarah. Cet. ke-2. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003. 

Latif, Sanusi. Ulama Sumatera Barat. Padang: IAIN Imam Bonjol Press, t.t.. 

Machudum, Sjarkawi. Perjuangan Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Jakarta: 
Perpustakaan Persatuan Tarbiyah Islamiyah, 2011. 

Majelis Tarjih Muhammadiyah. Himpunan Putusan Tarjih. Yogyakarta: PP 
Muhammadiyah, 1967. 

Al-Masmudi, Yahya Ibn Yahya. A-Muwatta' li Imami Malik bin Anas. Bairit: 
Dur al-Kutub al-“Arabi, 2004. 

Minhaji, Akh. Ahmad Hassan and Islamic Legal Reform in Indonesia. McGill 
University: Disertasi, 1997. 

. Ahmad Hassan and Islamic Legal Reform in Indonesia (1887-1958). 
Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta Press, 2001. 

Miswar, Khairil. “Komparasi Pemikiran Abu Hasan al-Asy'ari dan Siradjuddin 
Abbas tentang Konsep Istiwa”. Diakses hari Kamis 1 November 2018. 
http:/ /patahkekeringan.blogspot.com/2014/12/ komparasi-pemikiran- 
abu-hasan-al-asyari.html. 

Mohammad, Herry dkk. Tokoh-Tokoh Islam yang Berbengaruh Abad XX. Jakarta: 

Gema Insani, 2006. 

Mughni, A. Syaftig. Hasan Bandung Pemikir Islam Radikal, Surabaya: Bina Ilmu, 

1994. 

Muhtada, Dani. Paradigua Hukum Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Diakses hari 
Jumat tanggal 19 Oktober 2018. 
https://www.islamcendekia.com/ 2014/ 01 /paradigma-hukum-persatuan- 
tarbiyatul-islamiyah-analisis-pemikiran-hukum-siradjuddin-abbas.html. 

Munawwir, Ahmad Warson. Al-Munawwir. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997. 

Mustagim, Abdul. Imu Ma'anil Hadis. Yogyakarta: Idea Press, 2016. 

Muzairi dkk. Metodologi Penelitian Filsafat. Yogyakarta: FA Press, 2014. 


304--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


An-Nabhani, Yusuf ibn Ismail. Syawdhid al-Hag. Bairut: Dar al-Fikr, 1983. 
Nandang, Zae dkk. Turug Al-Istinbat: Metodologi Pengambilan Hukum Dewan 
Hisbah Persatuan Islam. Bandung: Persis Pers, t.t.. 
Nata, Abuddin, Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia. Cet. ke-2. Jakarta: 
PT Raja Grafindo Persada, 2001 
Nasution, Harun. Teologi Islam, Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan. 
Jakarta: UI Press, 1986. 
Nasution, Khoiruddin. Riba dan Poligami. Yogyakarta: Academia, 1996. 
An-Nawawi, Abu Zakariya Muhyuddin. Sahih Muslim Bi Syarh an-Nawawi. 
Bairut: Dar Libanon, 1392. 
. Majmu' Syarah al-Muhazgab. 3 Vol. Bairut: Dar al-Fikr, t.t. 
Nazir, Muhammad. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011. 
Noer, Deliar. Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965. Jakarta: PT Pustaka 
Utama Grafiti, 1987. 
. Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942. Jakarta: LP3 ES, 1990. 
Pijper, G.F.. Beberapa Studi Tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950. Terj. 
Yessy Agusdin. Jakarta: UI Press, 1985. 
al-Oastalani, Ahmad bin Muhammad. A/-Mawahib al-Laduniyah bi a-Manh al- 
Muhammadiyah. 3 Vol. Bairut: Dar al-Kutub al-TIlmiyyah, 2009. 
al-Oattan, Manna” Khalil. Mabahis Fi Ulum al-Our'an. Riyad: Mansyurat “Asr 
al-HadisS, t.t. 
al-Yordawi, Yusuf. Bagaimana Memahami Hadis Nabi saw. 'Terj. Muhammad Al- 
Bagir. Cet. ke-5. Bandung: Karisma, 1997. 
. Al-Madkhal Li Dirasah as-Sunnah an-Nabawiyyah. Kairo: Maktabah 
Wahbah, 1992. 
. Fawaid a- Bunnk Hiya ar-Riba al-Haram. Kairo: Dar al-Wafa”, 1990. 
Al-Gusyairi, Abu al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj. ALJami' as-Sahih, (Sahih 
Muslim). 3 Vol. Bandung: Maktabah Dakhlan, t.t.. 
Rahardjo, Dawam. Intelektual, Intelegensia, dan Prilaku Politik Bangsa: Risalah 
Cendikiawan Muslim. Cet. ke-1. Bandung: Mizan, 1993. 
Rahardjo, Mudjia. Dasar-Dasar Hermeneutika. Yogyakarta: Arruz Media, 2008. 
Rasjid, Sulaiman. Fikih Islam. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994. 
Rayyah, Mahmud Abu. Adwa' “Ala as-Sunnah al-Muhammadiyah. Kaito: 
Matba'ah Dar al-Ta'lif, 1958. 
Ar-Razi, Fakhr ad-Din Ibn Muhamad Ibn Umar Ibn Husain ibn Hasan Ibn 
“Ali. Mafatih al-Gaib/ Tafsir al-Kabir. 5 Vol. Bairut: Dar al-Kutub al- 
Ilmiyyah, 2009. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--305 


Rida, Muhammad Rasyid. Tafsir a-Ouran a-Hakim (al-Manar). Bairut: Dar al- 
Kutub al-Ilmiyyah, 2005. 

Rifa'i, Muh. “Pemikiran Politik Islam Ahmad Hassan Perspektif Politik Islam 
Indonesia”, A/-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam 5, no: 2 
(Oktober 2015). 

Sabig, Sayyid. Figh al Sunnah. 1Vol. Bairut: Dar al-Kutub al-“Arabi, 1983. 

Saeed, Abdullah. Islamic Banking and Intrest. Leiden, Brill, 1996. 

Salam, Abd. “Sejarah dan Dinamika Sosial Figih Reformis dan Figih 
Tradisionalis di Indonesia”, Is/amica : 4 no. 1 September 2009. 

As-Salih, Subhi. Ulum al--Hadis wa Mustalahuhu. Bairat: Dar al-Ilmi li al- 
Malayyin, 1973. 

Salim, Petter. dan Salim, Yenni. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Jakarta: 
Modern English Press, 1991. 

As-San'ani, Muhammad Ibn Ismail al- Amir. Subul al-Salam. 2. vol. Bairat Dar 
al-Fikr, 1991. 

Santana, Septiawan dan Nurrahmawati. “Komunikasi Subkultur Religius NU, 
Muhammadiyah, Persis, dan Syarikat Islam di Kalangan Pengajar 
Unisba”, Media Tor 6, no. 1 (Desember 2017). 

Santosa, Nyong Eka Teguh Iman. Sejarah Intelektual Sebuah Pengantar. Sidoarjo: 
AruAnna Books, 2014. 

Shiddigy, Muhammad Hasbie Ash. Koleksi Hadis Hukum. & Vol. Jakarta: 
Yayasan Teungku Hasbi Ash Shiddigi, 1994. 

. Problematika Hadis Sebagai Dasar Pembinaan Hukum Islam. Jakarta: CV 
Bulan Bintang, 1964. 

Sholehuddin, Wawan Shofwan dkk. Kumpulan Keputusan Sidang Dewan Hisbah 
Persatuan Islam Tentang Akidah dan Ibadah. Bandung: Persis Press: 2019. 

. Figih Muamalah, Kumpulan Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam. 
Bandung: Persis Pers, 2018. 

Sholeh, Abdul Rahman. Psikologi Suatu Pengantar dalam Persefektif Islam. Jakarta: 
Kencana Peranada Media Group, 2009. 

Al-Sijistani, Abi Dawud Sulaiman Ibn al-AsyaS. Sunan Abi Dawid. Bairut: Dar 
al-Fikt, t.t.. 

Sirri, Mun'im. Tradisi Intelektual Islam. Malang: Madani, 2015. 

Sumaryono, BE. Hermenutik Sebuah Metode Filsafat. Yogyakarta: Kanisius, 1999. 

Suprapto, Muhamaad Bibit. Ensiklopedi Ulama Nusantara. Jakarta: Gelegar 
Media Indonesia, 2009. 

Suryadi. Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi. Yogyakarta: Teras, 2008. 


306--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Suryadilaga, Muhammad Alfatih. “Kontekstualisasi Hadis dalam Kehidupan 
Berbangsa dan Berbudaya”. Kalam 11, no.1 (Juni 2017): 218. 

. “Kajian Hadis di Era Globa?”. Esensia 15, no. 2, (September 2014): 
207. 

. “Syarah Hadis Sahih Bukhari dan Muslm dalam Komik: Studi atas 
Deskripsi 99 Pesan Nabi: Komik Hadis Bukhari Muslim (Rdisi 
Lengkap)”. Esensia 16, no. 2, (Oktober 2015): 251. 

. “Prospek Kajian Hadis di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di 
Indonesia”. Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir — Hadis T, no. 1 (Juni 
2017331, 

“Hadis dan Perannya dalam Tafsir Kontekstual Perspektif 
Abdullah Saeed”. Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis 5, no: 2 
(Desember 2015): 337. 

Aplikasi Penelitian Hadis dari Teks ke Konteks. Yogyakarta: Teras, 
2009. 

. Ulumul Hadis Sebuah Analisis Epistemologis, dalam buku Ulumul Hadis. 
Yogyakarta: Teras, 2010. 

. Metodologi Syarah Hadis. Yogyakarta: Kalimedia, 2017. 

As-Suyuti, Jalal ad-Din “Abd Ar-Rahman. Tadrib ar-Rawi fi Syarhi Tagrib an- 
Nawawi. 1 Vol. Bairut: Dar al-Fikr, t.t. 

. Tanwir a- Hawalik. Semarang: Toha Putra, t.t. 

Steenbrink, Kareel A.. Beberapa Aspek Islam di Indonesia Abad ke-19. Jakarta: 

Bulan Bintang, 1984. 
. Pesantren Madrasah Sekolah. Cet. ke-2. Jakarta: LP3ES, 1994. 

Asy-Syafi'1, Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris. A-Umm. 2, 6 Vol. Bairut: Dar 

al-Fikr, 1983. 
. Ikhulaf al- Hadis. Bairut, Dar al-Fikr, t.t. 

Syamsuddin, Sahiron. Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Ouran. 
Yogyakarta: Nawesea Press, 2009. 

Syaltut, Mahmud. a/-Fatawa. Kaito: Dar al-Galam, 1966. 

Asy-Syatibi, al-Garnati Abu Ishag Ibrahim bin Musa bin Muhammad al- 
Lakhmi. all tisham. Riyad: Dar al-Khani, 1996. 

Asy-Syaukani. Muhammad Ibn “Ali Ibn Muhammad. Nail a-Autar Syarh 
Muntag al-Akhbar. Bairut: Dar al-Fikr, t.t.. 

Syuhada, Akhyar dkk. Risalah Shalat, Kumpulan Keputusan Sidang Dewan Hisbah 
PERSIS. Bandung: Persis Press, 2017. 

At-Tabart, Abi Ja far Muhammad Ibn Jarir. Jami' al-Bayan Fi Ta'wil a-Ouran. 3 
Vol. Bairut: Dar al-Kutub al-Tlmiyyah, 2005. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--307 


At-Tabrani, Abi al-Gasim Sulaiman bin Ahmad. A-Mujam al-Kabir. Bairut: 
Dar al-Kutub al-Tlmiyyah, 2012. 

Tamrin, Dahlan. Kaidah-Kaidah Hukum Islam. Malang: UIN Maliki Press, 2010. 

Taufik, Akhmad. Sejarah Pemikiran dan Tokoh Modernisme Islam. Jakarta: PT. 
Raja Grafindo Persada, 2005. 

Tim Peneliti Puslitbang Kemenag RI. Kasus-Kasus Aliran/ Paham Keagamaan 
Aktual di Indonesia. Cet. ke-1. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 
2009. 

Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah. Ensiklopedi Islam Indonesia. Jakarta: 
Djambatan, 1999. 

Tim Penyusun. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Vaan Hoeve, 1996. 

. Ensiklopedi Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Vaan Hoeve, 1994. 

Tim Redaksi “Pahala Ibadah Untuk Orang Lain”, Majalah Arrisalah 43, No: 8, 
2005, 34. 

At-Tirmizi, Muhammad Ibn Isa Ibn Surah. Alami? as-Sahih Sunan at-Tirmizi, 
Bairut: Dar al-Ma'rifah, 2002. 

Turner, Briyan S. Runtuhnya Unuversalitas Sostologi Barat. Terj. Sirodjuddin Arif 
dan M. Syukri. Cet. ke- 2. Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2016. 

Wahid, Romli Abdul. Sejarah Pengkajian Hadis di Indonesia. Medan: IAIN Press, 
2016. 

Wahyuni, Etri. “Hj. Syamsiah Abbas Tokoh Agama dan Pendidikan 
Perempuan Minangkabau”. Kafa'ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender 5, no.2 
(2015):166. 

Wildan, Dadan. Pasang Surut Gerakan Pembaharuan Islam di Indonesia. Bandung: 
Pusat Penelitian dan Pengembangan PP. Pemuda Persatuan Islam, 2000. 

. Yang Da'i Yang Politikus. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997. 

Wirawan. Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian. Jakarta: 
Salemba Humanika, 2010. 

. Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma. Cet. ke-1. Jakarta: Kencana 
Prenada Media Group, 2012. 
Wuryani, E. Sgarah Intelektual. Diakses hari Jumat 09 November 2018. 
http://repository.uksw.edu/ bitstream/ 123456789/6400/7/ BOOK Em 
Y620Wuryani/o2Cy020Wahyuyo20P Sejarah”020Intelektual daftar/o20pus 


taka.pdf. 
Ya'gub, Ali Mustafa. Kritik Hadis. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000. 


Yuslem, Nawir dkk. “Metodologi Pemikiran Hadis Ahmad Hassan dalam 
Tarjamah Bulug al-Maram”, Ar Tahdis: Journal of Hadith Studies 1, no: 2 
(Juli Desember 2017). 


308--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


Zaini, Hasan dkk. Prinsip dan Jati Diri Persatuan Tarbiyah Islamiyah Ber'itigad 
Ahlussunnah wal Jamaah dan Mazhab Syafi'i. Padang: Jasa Surya, 2015. 

Zubri. Studi Islam Dalam Tafsir Sosial: Telaah Gagasan Keislaman Faglurrahman 
dan Muhammad Arkoun. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008. 

Zuhri, Saifuddin dan Imron, Ali. Model-model Penelitian Hadis Kontemporer. 
Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2013. 


B. Sumber Elektronik dan Internet 


http://mursyidali.blogspot.com/2009/12/profil-khsirajuddin-abbas.html 
http://www.muslimoderat.net/ 2017/03/sejarah-kelam-berdirinva-salafi- 


http:// www.presidenri.go.id / berita-aktual /islah-persatuan-tarbiyah- 


islamiyah-perti-contoh-persatuan-di-tengah-keberagaman.html 
https://www.kompasiana.com / maspet/55002c51a333115b7350fde5 /dekrit- 


dewan-revolusi-dari-letkol-untung 
http://repository.uinjkt.ac.id / dspace/ bitstream /123456789/45040/1/Supani 


Fix.pdf. 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--309 


PROFIL PENULIS 


A. Identitas Diri 


Nama lengkap : Dr. H. Rozian Karnedi, S.Ag., M.Ag. 
Tempat/ Tgl. Lahir : Karang Anyar, 06 November 1978 
Pangkat/ Gol/ Ruang : Penata (111/c) / Lektor 
Jabatan/ Pekerjaan : Dosen Hadis Fakultas Ushuluddin Adab dan 
Dakwah IAIN Bengkulu 
Alamat Kantor : Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa Kota 
Bengkulu 
Alamat : Jl. Hibrida 13. RT.15 RW.06 No. 04/A. 
Kel. Sumur Dewa Kec.Selebar Kota Bengkulu 
Nama Isteri : Musfirawati, M.Pd. 
Jabatan/ Pekerjaan : Guru SMP N 21 Kota Bengkulu 
Tempat, Tanggal Lahir — : Rigangan, 30 November 1979 
Nama Anak : 1. Muhammad Rosikhan Rozi 


2. Muhammad Rusydan Rozi 
3. Azka Nadhirah Rozi 

4. Muhammad Rifgan Rozi 
5. Muhammad Raihan Rozi 
6. Muhammad Rofik Rozi 


Alamat Email : roziankarnedirozian@)gmail.com 
Telphon : 08117302916 


310--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


B. Riwayat Pendidikan 


SD Negeri 10 Lubuk Tanjung Kerkap Bengkulu Utara 1991 
MTs Tarbiyah Islamiyah Kerkap Bengkulu Utara 1994 

MA Pancasila Bengkulu 1997 

S1 Tafsir Hadis IAIN Imam Bonjol Padang 2001 

S2 Tafsir Hadis IAIN Imam Bonjol Padang 2005 

S3 Studi Al-Gur'an dan Hadis UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta 2017-2020 


Pa Se 


C. Pengalaman Pekerjaaan 


1. Wakil Direktur Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu 2006-2010 

2. Dosen IAIN Bengkulu 2006-sekarang 

3. Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama 
(STIESNU) Bengkulu 2016-Sekarang 


D. Pengalaman Organisasi 
1. Sekretaris LDNU Wilayah Bengkulu 2014-2018 
2. Wakil Ketua LDNU Wilayah Bengkulu 2018-sekarang 
3. Anggota Komisi Dakwah MUI Prop Bengkulu 2013-Sekarang 
4. Dan lain-lain 


E. Pengalaman Pelatihan 
1. Dauroh Kader Ulama PKU Nasional, Semarang 2006 
2. Pelatihan Menegemen Perpustakaan Pondok Pesantren, Surabaya 2006 
3. Training Of Trainer (TOT) Da'i Nasional, Jakarta, 2013 


Perdebatan Penggunaan dan Pemahaman Hadis di Indonesia--311 


F. Karya Tulis 


Ta 


Metode Pemahaman Hadis Nabi Aplikasi Pemahaman 'Tekstual dan 
Kontekstual, (Buku, penerbit IAIN Bengkulu Press, ISBN 978-602- 
711650-8-3, Agustus 2015) 

Fikih Ibadah Kemasyarakatan, (Buku, Penerbit Pustaka Pelajar 
Yogyakarta, ISBN 978-602-229-838-0 tahun 2017). 


. Hadis Maudhu' dalam Kitab Durrah Al-Nashihin dan Persepsi Para 


Muballigh Kota Bengkulu tentang Penggunaan Kitab Durrah al-Nashihin 
dalam Berdakwah, (Penelitian, LPM IAIN Bengkulu, 2014) 

Persepsi Muballigh Kota Bengkulu tentang ke-Hujjah-an Hadis Dha'if 
dan Penggunaannya dalam Berdakwah (LPM IAIN Bengkulu, 2015) 


. Persepsi Penganut Tarekat Nagsyabandiyah Kabupaten Kaur Terhadap 


Hadis-Hadis Eskatologi (Penelitian, LPM 2016). 


. Hadis Maudhu' tentang Keutamaan Surah al-Ikhlash (Studi Terhadap 


Ciri Kemaudhu'an Hadis Dalam Kitab Durrah al-Nashihin), (Jurnal: 
EL-Afkar, Vol 5, No 1 (2016) 

Persepsi Penganut Tarekat Nagsyabandiyah tentang Hadis-Hadis 
Eskatolog?” (Studi Terhadap Jamaah Surau “Baiturrobbi” Kelurahan 
Bajak Kota Bengkulu) (Jurnal Manhaj, Volume 3, Nomor 2, 2018 ISSN 
1639 - 2196 (p), 2620-6463 (e) 

https:/ /ejournaLiainbengkulu.ac.id /index. php/manhaj 

Tarikat dalam Lintasan Sejarah (Studi Masuknya Tarikat 
Nagsyabandiyah di Kabupaten Kaur) ( Tsagofah dan Tarikh Jurnal 
Kebudayaan dan Sejarah Islam, Volume 2, no 1, 2017) 


. The Argument of Ahad Hadith Implementation In Interpreting The 


Death of Prophet Isa According To Mahmud Syaltut and Siradjuddin 
Abbas. (Jurnal Madania 23, No1 2019) 


10. Understanding of Reward Prize Hadiths In Indonesia (Comparative 


Study of The Ahmad Hassan And Siradjuddin Abbas Methods) (Jurnal 
Ushuluddin 27 No 2, 2019) 


11. Dan lain-lain. 


LemBaAacGA DaKkwAH 
NAHDLOTUL “ULAMA 


312--Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag 


STIEs-NU 


BENGKULU 


